


Abu Muhammad bin Khallad Ad-Dimyathi 


Hadits Shahih 
Keutamaan Amal Shalih 





PIN 


Penerbit Buku Islam 


Sena 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR ...csesersosis2s17seve1eseresersass1e2ne0sssssnnnenennsanasnnnnanan 1 
MUKADDIMAH seissarsensorosvevasavivanssssnnsassn inen aneka nsnnsandnsngnnadananaaa 3 
MUKADDIMAH ....eeooooooooo.ooooooooooo Desdaakabe kena kudknsnn senb data 5 
I BAB TENTANG ILMU “.eeocoocoooooo. Intake kake dinsgekansina Biadab 8 
Keutamaan Ilmu dan Para Ulama ..................oooWoWooo 8 
Pahala Menuntut Ilmu dan Mengajarkannya untuk Mendapatkan 
Ridha Alah eututa man nana an en UAN 12 
Pahala bagi Orang-orang yang Meninggalkan Hipokrit1 dan 
Perdebatan dalam Ilmu dan yang Lainnya .....................ooo 14 
Pahala bagi Orang-orang yang Mengajarkan Ilmu, Menulis dan 
METIWAYyat kaya. shi eta eot makam kaka akan 15 
Pahala Orang-orang yang Beramal dan Komitmen dengan Al Our'an 
dah ASMA swap Bei BR hn aU in Ra 18 
II BAB TENTANG THAHARAH .....eeeocoooocooooooo.ooooooooo 22 


Pahala bagi Orang-orang yang Berwudhu dan Menyempurnakannya .22 
Pahala Orang-orang yang Menyempurnakan Wudhu Pada Saat 


Cuaca Sarigat DIASIN excel kn ab lebak aneh 28 
Pahala Berak nana bak ISA 29 
Pahala Orang-orang yang Senantiasa Menjaga Wudhunya................. 32 
Pahala Orang yang Berdoa Setelah Wudhu ....................oooWo.omo 33 
Pahala Orang yang Shalat dua Rakaat Setelah Wudhu....................... 34 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -——-vii 





III BAB TENTANG SHALAT ...—.cocooooocoooooooooooooooooooooooco 36 
Pahala Para Muadzin yang mengharap Ridha Allah ........................... 36 
Pahala Menjawab MuadZzin ..............oooonnannnnaa 42 
Pahala Berdoa Setelah Mendengar AdZan .............oooo 44 
Pahala Berdoa saat Igamah ..................ooomennanaanann 45 
Pahala Shalat 505, ae keutamaan Gan ia 45 
Pahala Ruku” dan Sujud Didalam Shalat ....................ooo 47 
Pahala Lama Berdiri Didalam Shalat ..................... 51 
Pahala Shalat Wajib dan Senantiasa Menjaganya .......................... 51 
Pahala Melaksanakan Shalat Di Awal Waktunya.................... 63 
Pahala Membaca Doa Ifftitah ......................oooooooooo 65 
Doa Bangun dari Ruku' dan Pahala Membacanya............................. 66 
Pahala Shalat Berjamaah ......oooco”iei woo onetaseninemenenntataikad 67 
Pahala Shalat Isya dan Subuh yang Dilakukan secara Berjamaah ....... 71 
Pahala Mengucapkan Amin dalam Shalat Setelah Al Fatihah ............. 73 
Pahala Shalat di Shaf Pertama ...................oooooooo 75 
Pahala Menyambung Shaf atau Mengisi Shaf Kosong ....................... 76 
Pahala Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ........................ 7 
Pahala Shalat di Masjidil AgSha .................oomnsanaann 79 
Pahala Shalat di Masjid Ouba .................ooooooaa 79 
Pahala bagi Wanita yang shalat Dirumahnya ...............ooWo. 80 
Pahala Membangun Majjid Karena Allah ...................ooooo 84 
Pahala Merawat dan Membersihkan Magjid ...............oomo 85 
Pahala Pergi ke Masjid untuk Shalat ....................... cocoa 87 
Pahala Berjalan Menuju Masjid di Waktu Gelap ...............o. 93 
Pahala Duduk di Masjid dan Melakukan Amal Baik ......................... 94 
Pahala Duduk di Masjid Menantikan Shalat ....................o 97 
Pahala Berdzikir Setelah Subuh Hingga Matahari Terbit .................. 103 
Pahala Berdzikir Usai Shalat Ashar Hingga Matahari Terbenam ....... 104 
Pahala Dzikir-dzikir Setelah Shalat Subuh, Ashar, dan Maghrib ....... 104 

IV BAB TENTANG SHALAT SUNNAT ...ocoooooooroooo. 106 
Pahala Shalat Sunnat di Rumah ................ooenenananaan 106 
Pahala Menjaga Shalat Sunah Dua Belas Rakaat di Siang dan 
MAIAM HAN senen enam kimekmm em Banana nyak 107 
Pahala Shalat Sunah Subuh ..................oonennanaaa 108 
Pahala shalat Sunah Sebelum dan Sesudah Zhuhur ....................... 108 
Pahala Shalat Empat Rakaat Sebelum Shalat Ashar ....................... 110 


viii-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Shalat Enam Rakaat Setelah Shalat Maghrib dan Mengisi 


Waktu Luang Antara Maghrib dan Isya ................oooooooo 110 
Pahala Shalat Wit Khas Mendem sal an bombai 111 
Pahala Tidur dalam Keadaan Suci ............oooWoWooWoW 112 
Pahala Shalat Malam atau Tahajjud ..............ooooo 113 
Pahala Niat Shalat di Malam Hari Namun Ia Tertidur ...................... 124 
Pahala Tertidur dari Wirid Kemudian Ia Menggadha'nya.................. 125 
Pahala Shalat Dhuha dan Terus Menerus Melakukannya ................. 125 
Pahala Shalat Fasih seiko dmen wan nak naas 129 
Pahala Shalat Hajat see.oomo.ooo.oooooeweavgn aka mna ka 132 
V BAB TENTANG KEUTAMAAN JUM?AT “ee 134 
Pahala Mandi Pada Hari Jum'at Untuk Melaksanakan 
Ohala Tun Bia BE ASEAN Keenan 134 
Pahala Shalat Jum'at dan Keutamaan Harinya .................o 134 
Pahala berjalan untuk Shalat Jum'at, Memakai Wewangian 
KN Ng NN TA NN NN SA PN DE AA AN RA Aa ANA 139 
Pahala Berpagi-pagi (bersegera) Menuju Shalat Jum'at .................... 143 
Pahala Membaca Surat Al Kahfi pada Hari Jum'at ...................... 146 
VI BAB TENTANG JENAZAH ........ Ssassadoakanandankaskas ANN 
Pahala Senang Berjumpa Allah ..............oooooooooooooo. 147 
Pahala Mengakhiri Hidupnya dengan “Laailaaha Illallaah?” ............ 148 
Pahala Menghadiri Prosesi Pemakaman ....................oooooo 149 
Keutamaan Jenazah yang di Shalatkan oleh Seratus atau Empat 
Puluh Orang Muslim atau Sebanyak Tiga Shaf .....................o.. 152 
Keutamaan Mayat yang Dipuji Kebaikannya Selama Hayatnya ....... 153 
Pahala Berkata Baik Saat di Tinggal Kematian ................................ 155 
Pahala Memandikan, Mengkafani, dan Menguburkan Jenazah 
Karena Mengharap Ridha Allah ..............oocoocooWooWomoo 157 
Pahala Meninggal di Negeri Parantauan ......................oooooooo 157 
Pahala Meninggal karena Penyakit Tha'un (Kusta) ......................... 158 
Pahala Meninggal Karena Sakit Perut, Tenggelam dan Tertimbun 
Remuntihath 22an an saban aka nan akan 160 
Pahala Meninggal dalam Kebakaran, Sakit Lambung, dan Wanita 
yang Meninggal dalam Keadaan Hamil ....................ooooo 162 
Pahala Meninggal karena Mempertahankan Harta, Jiwa, Agama, 
alat KENA An yA Aan ea aon 165 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih ---ix 





Bali. ndea oasis an Ia lha 166 
Pahala Orang yang Meninggal Dunia dan Ja Memiliki Dua Anak ...... 168 
Pahala bagi Orang yang Satu Orang Anaknya Meninggal ................ 171 
Pahala Wanita yang Keguguran .................oooooWoWooWooo 174 
Pahala Ditinggal Mati Oleh Teman atau Kerabatnya Kemudian Ia 
Sabar dan Mengharap Pahala dari Sisi Allah ......................oooo. 175 
VII BAB TENTANG SEDEKAH ........oooocoooooooooooooooo 176 
Pahala Bergakak si siomay Bahana 176 
Pahala Menunaikan Zakat Hartanya dengan Jiwa yang Ridha .......... 180 
Pahala Mengelola dan Menjaga Sedekah ...................oooo. 181 
Pahala Bersedekah dan Keutamaannya ....................oo.ooo 182 
Pahala Bersedekah Meski Ia Butuh ....................ooWoWoo 194 
Pahala Sedekah Secara Sembunyi-sembunyi ...............ooo.o. 195 
Pahala Bersabar dengan Rezeki yang Allah Berikan dan Menjaga 
Dirinya dari Meminta Kepada Orang Lain .................oocoo 197 
Pahala Memberi Makan karena Mengharap Ridha Allah ................. 202 
Pahala Memberi Minum Kepada Manusia atau Hewan dan Pahala 
Menpgali SUMUT na sauna amalan anakan 206 
Pahala Berladang atau Menanam Pohon yang Berbuah dengan 
Niat Balkon Iu aman abi nana aa 210 
Pahala Berimfak aim ix Worker ar intan ban Della aa NA 213 
Pahala Istri yang Bersedekah dari Harta Suami dengan Izinnya ........ 218 
Pahala Meringankan Utang, Memberi Tangguhan, atau 
Membebaskan yA Lembak maa enakan kaka 219 
Pahala Meminjamkan Uang ..............oooonannanan 225 
Pahala Berutang dan Ia Berniat Melunasinya ................o 226 
VIII BAB TENTANG PUASA ....oooooooooooooooooooooooooo. 231 
Pahala PNaS3 oknum anakanak an 231 
Pahala Berpuasa karena Iman dan Mengharap Pahala..................... 237 
Pahala Shalat Malam di Bulan Ramadhan karena Iman dan 
Menpharap Pahala: 1:..ooiimnkammunsm hhe anang 243 
Pahala Shalat Malam Saat Lailatul Gadar karena Iman dan 
Mengharap Pahala 4. memo sarata nana sanalah 243 
Pahala: Bersahut 4.iooocoo.WWnden adas Samantha ka bnainga 245 
Pahala Bersegera Berbuka Puasa ...................oooo 247 


X--- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Pahala Memberi Makan Orang yang Berbuka Puasa ....................... 247 


Pahala Zakat Kia an AN aa 248 
Pahala Puasa Enam Hari di Bulan Syawal ..............ooooo 249 
Pahala Pyasa Han Arafah (ono antas ban ma una 250 
Pahala Puasa Muharram man mn anna ujan 251 
Pahala Puasa Ayun aan ne nb RE Beri 232 
Pahala Puasa Bulan Sya'ban dan Keutamaan Malam Pertengahan 
dan Bulan Persebaran AA AN 253 
Pahala Puasa Biydh (Putih) ...............ooooooooooooooo. 254 
Pahala Puasa Tiga hari Setiap Bulan.....................ooo. 295 
Pahala Puasa Hari senin dan KAMIS ................oooooooo. 258 
Pahala Sehari Berpuasa dan Sehari Berbuka.............................. 260 
IX BAB TENTANG HAJI ..o.oocooorcowonene0nnnennntnnnnnnreaanenannaann 264 
Panel Na ee  Bmnp A PA | 
Pahala Umrah di Bulan Ramadhan ..................ooooooo 212 
Pahala Melaksanakan Haji dan Umrah Kemudian Ia Meninggal 
AL Pa pa aa DATA NA AN NN EA AI 274 
Balasan Atas Biaya yang Dikeluarkan Untuk Melaksanakan Haji 
dan Umrah dansa ban ba da Oa BA 275 
PanataBettalbiyah bei AM NAN 216 
Pahala Thawaf dan Menyentuh Dua Rukun ...............ooooo. 218 
Pahala Beramal Pada Sepuluh Hari Pertama di Bulan Dzulhijjah ...... 282 
Pahala Wudursaat Haji asi mo hlm adl amalan 283 
Pahala Melempar Juta de an md daan 285 
Pahala Mencukur Rambut Hingga Habis ....................oooooooo. 286 
Keutamaan bagi Orang-orang yang Minum Air Zamzam ................. 286 
Pahala Tinggal di Al Madinah Al Munawarah ..............ooo. 288 
Pahala Meninggal di Madinah atau Makkah .................ioooo. 290 
X BAB TENTANG JIHAD .ee.oooooocooocooooooooooooooooooooo. 293 
Pahala Meminta Mati Syahid Kepada Allah dengan Permintaan 
Asa re Pa BN Pa an AN PA AP TN PA 293 
Pahala Berinfak untuk Jihad di Jalan Allah .................oo 294 


Pahala Menyiapkan Perlengkapan Orang yang Akan Bertempur 

atau Menanggung Keluarga yang Ditinggalkan oleh Orang Tersebut . 295 
Keutamaan Berpagi-pagi (Bersegera) Menuju Medan Perang ......... 297 
Pahala Berjalan Kaki Ketika Bertempur di Jalan Allah .................... 299 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —-xi 





Pahala Berjihad Di Jalan Allah Kemudian Ia Meninggal ................... 301 
Pahala Berjuang di Atas Laut ................ocominnnasnsananana 304 
Pahala Bersiaga di Saat Perang di Jalan Allah ....................o.. 306 
Pahala Meninggal Saat Melakukan Penjagaan Ketika Jihad di Jalan 
Alah ea Beni RR ea Rn mna Ana ara 307 
Pahala berjaga Dalam Situasi Perang ................onsa 310 
Pahala atas Perasaan Takut (yang Menghantui) Saat Jihad Di Jalan 
Alah an meta asam ka Ba akan 314 
Pahala Mempersiapkan Kuda Perang dan Menafkahi 
Pemeliharaannya ......—oo.cooocooooooooooooeeneteanamna nana 315 
Pahala Memanah Dalam Jihad Di Jalan Allah ..................o. 320 
Pahala Puasa dan Mengerjakan Amal Shalih Lainnya Saat Berjihad 
di Jalan ANAK ee see ea En aka Makna makanan 324 
Pahala Berjihad di Jalan Allah ...............oo.oo rosella 325 
Pahala Berdiri dalam Barisan Pertempuran di Jalan Allah ................. 336 
Pahala Berdoa Saat Bertemu Barisan Musuh ..................ooo 338 
Pahala bagi yang Terluka Dalam Jihad Di Jalan Allah ....................... 339 
Pahala Membunuh Orang Kafir Saat Jihad ................... 343 
Pahala Mati Syahid dalam Pertempuran ...................o coca 343 
XI BAB MEMBACA AL OUR'AN “eeeoceoeseseonsercessere dda302 
Pahala Mempelajari, Mengajarkan, Membaca atau Mendengar Al 
Ka AM ee Manna EA BN NN MAN AN ERA 362 
Pahala Membaca Surah Al Fatihah dan Keutamaannya .................... 371 
Pahala Membaca Surah Al Bagarah .................oooooooo 375 
Pahala Membaca Ayat KUISI ..............ooooo.ooWomwsanena 376 
Pahala Membaca Ayat-ayat Terakhir dari Surah Al Bagarah ........... 378 
Pahala Membaca Surah Al Bagarah dan Aali “Imraan ..................... 380 
Pahala Membaca Beberapa Ayat Pertama dan Terakhir dari 
Surah Al Kahii Ass mn tanaka eaantana Duta 381 
Pahala Membaca Surah Al Mulk ..............oomennanaaa 382 
Pahala Membaca Surah Al Ikhlash ...............oooo 383 
Keutamaan Surah Al Falag dan An-Naas, serta Pahala Orang yang 
Membatanyg aset nan tanaka saman 387 
XII BAB TENTANG DZIKIR ....oocooooooooooooooooooooo 390 
Pahala Berkumpul Di Majelis DZikir ..................o menetes 397 
Pahala Kalimat Tauhid .............ooooWoonennannnananan 403 


xii--- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Bersaksi Tiada Sembahan yang Benar Selain Allah dan 


Muhammad adalah Utusan Allah ...............oooooooooooooooo 405 
Pahala Membaca Laa Ilaaha Illallaah Wahdahu Laa Syariika 

PUS NN NN 407 
Pahala Mengucapkannya Sebanyak Sepuluh Kali ........................... 409 
Pahala Mengucapkannya Seratus Kali dalam Sehari ........................ 409 
Pahala Mengucapkan Subhanallah Wa Bihamdihi ........................ 410 
Pahala Mengucapkannya Seratus Kali Dalam Sehari ....................... 412 
Pahala Mengucapkan Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallahil 
PPA an Na NN NAN PAN AA 412 
Pahala Mengucapkan, Subhanallah Wal Hamdulillah Wa Laa 

Haaha Illallaah Wa ANAhU Akbar nnnnnn rn nh non mm. 412 
Pahala Mengucapkan Kalimat-kalimat Tersebut atau Salah Satu 

darinya Sebanyak Seratus Kali atau Lebih ................................... 421 


Pahala Mengucapkan Subhanallahu Walhamdulillah Wa Laa 
Ilaaha Illallah Wallahu Akbar, Wa Laa Haula Wa Laa Ouwwata 


ANITA PN aa TN AA PENA EN AA PA PR OR NE 423 
Pahala mengucapkan Allahu Akbar dan Subhanallah Sebanyak 

Sepuluh Kali aset EN RH maan Bian 424 
Pahala Dari Dzikir-Dzikir Lain ................ooooooooooooo. 425 
Pahala Mengucapkan Laa Haula wa laa Ouwwata illa billah....... 429 
Pahala Membaca Beberapa Ayat dan Surah di Pagi dan Sore Hari ..432 
Pahala Membaca Dzikir-Dzikir Pagi dan Petang ............................. 433 
Pahala Membaca Beberapa Surat dan Ayat Ketika Hendak Tidur 

dan Keutamaannya ..........oo.coocooo.ooWooooooooooooooo 440 
Dzikir-Dzikir Sebelum Tidur dan Keutamaan Orang yang 

MEMmbatan Ya Lu en Jan sal mna aah 443 
Pahala Membaca Doa Saat Terbangun di Malam Hari .................... 445 
Pahala Membaca Doa Keluar Rumah .............oooooooooooo 447 
Pahala Membaca Doa Masuk Masjid .............oooooooooooo 447 
Pahala Membaca Doa Ketika Was-was dalam Shalat ..................... 448 
Dzikir-dzikir Setelah Shalat Fardu dan Pahala Membacanya ........... 449 
Pahala Membaca Doa Masuk ke Pasar dan Tempat-tempat yang 

IA NN sa NN AN UNP AA AN NA 453 
Pahala Membaca Doa Penutup Majelis .....................oooooooo..... 453 
Pahala Berdzikir Saat Berkendaraan ..................oooooooooo 454 
Pahala Mengucapkan Basmalah Tatkala Hewan Tunggangannya 
Terpanas ASN ana 455 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih ---xiii 








anita BP 


Pahala Membaca Doa Ketika Singgah di Sebuah Rumah ................ 456 
Pahala Membaca Doa Ketika Melihat Seorang Ditimpa Musibah ....457 
Pahala Membaca Doa Ketika Merasa Sakit Pada Salah Satu 


Anopota Tubuh: aon maan Ian anna 457 
Pahala Membaca Doa Ketika Sakit....................ooocoooo.oo 458 
Pahala Berdoa 4. see bunnoso kemanan aa Ka 460 
Pahala Membaca Doa Berikut Ini ...................oooooooo 467 
Pahala Mendoakan Saudaranya Sedangkan Saudaranya Tersebut 

Tidak Mengetahut w.c.iwoowiwceona mebel onkna east 469 
Pahala Memohon Surga dan Minta Perlindungan dari Neraka 

Kepada Aas .onoe id nteennen ka aa EN 470 
Keutamaan Beristighfar ......................ooo.ooom 470 
Pahala Bershalawat Kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi 

WAS ANA SAS ANASTASIA DUEL 475 


XIII BAB TENTANG BERBUAT BAIK DAN 


SILATURRAHIM riskan skate cenekesamennnnn 482 
Pahala Menyambung Tali Kekerabatan, Meskipun Terhadap Orang 
Yang MetiutuSKAhn Ya ae ena Kemana aman nakas 489 
Pahala Bersedekah Kepada Suami Atau Karib Kerabat ................. 494 
Pahala Bersedekah Kepada Istri dan Keluarga ........................i.i..... 497 


Pahala Orang yang Memiliki Dua Anak Wanita atau Dua Saudara 
Wanita, Kemudian Ia Bersabar dan Berbuat Baik dalam Mendidik 


Keduanya be aman banana lia 500 
Pahala Membiayai Janda dan Fakir Miskin .................ooo 503 
Pahala Membiayai dan Merawat Anak Yatim ...............oo.m 503 
Pahala Mengunjungi Saudaranyakarena Allah ...................oo.... 505 
Pahala Memenuhi Kebutuhan Saudaranya Sesama Muslim............... 508 
Pahala Menjenguk Orang Sakit ...............oooooooooomooWo 509 
Doa Menjenguk Orang Sakit .......................coocooWomoWooo 515 
XIV BAB TENTANG ADAB, ZUHUD,DAN YANG LAINNYA ... 516 
Pahala dan Keutamaan Berakhlak Baik ........................o.ooo. 516 
Keutamaan Sifat Mahi... menenun saka malam 521 
Keutamaan Sifat Jujur Mei anal namaku laa 323 
Pahala Bersikap Tawadhu' Terhadap Saudaranya Seiman................ 527 
Keutamaan Sifat Maaf dan Menahan Amarah ......................o. 528 
Kautamaan Memaafkan Orang yang Menzhaliminya ....................... 531 


xiv--- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Pahalah Membantu dan Menyayangi Kaum Lemah ......................... 533 


Pahala Bersikap Lemah Lembut dalam Setiap Urusan ..................... 536 
Pahala Menutupi Aib Saudaranya Semuslim ............oo.oooooo. 539 
Pahala Mendamaikan Orang-orang yang Berselisih ......................... 541 
Pahala Saling Mencintai karena Allah ..............oooooooooooo 543 
Keutamaan Memberi Salam Kepada Kaum Muslimin ..................... 552 
Pahala Bagi yang Memulai Salam ...............ocoooooooooo 556 
Keutamaan Memberi Salam Tatkala Masuk Rumah ........................ 557 
Pahala Berjabat Tangan .....................ooooooooooooWo 558 
Keutamaan Bermuka Manis dan Berbuat Baik Kepada Orang Lain 560 
Keutamaan Bertutur Kata yang Baik ..................ooooooooo 562 
Pahala Memerintahkan Kebaikan dan Melarang Kemunkaran ......... 564 
Pahala Berkata Benar di Hadapan Penguasa yang Ditakuti .............. 571 
Pahala Bersabar Atas Musibah Yang Menimpanya.......................... 572 
Pahala bagi yang Terkena Penyakit ...................oooooooooooo 583 
Pahala Sakit DEMAM woo omonen er ew animasi ia bea 589 
Pahala Sahat PUSIng 22an es mkn Muna an as 594 
Pahala untuk Orang Buta yang Sabar ..................oooooooooooo. 595 
Pahala Menyingkirkan Duri dan Perbuatan Baik Lainnya ................. 596 
Pahala Membunuh Ular Atau Cicak ................oooooooooo 601 
Pahala Usaha yang Halal dan Bekerja dengan Tangan Sendiri .......... 603 
Pahala Pedagang yang Jujur .................oooooooco.oooo 604 
Pahala Bersikap Toleran dan Jual-Beli ..................oiooooooo 605 
Pahala Bersedia Membatalkan Transaksi Kepada Pihak yang 

Menyesali Transaksi Itu .................ooooocoooWooo. 608 
Pahala untuk Budak yang Menunaikan Hak Allah dan Hak Tuannya 609 
Pahala Membebaskan Budak ...................oo.ooooo 610 
Pahala Menjaga Kemaluannya karena Takut Kepada Allah ............. 614 
Pahala Wanita yang Taat Kepada Suaminya karena Allah ................ 619 
Pahala Berstubuh dengan Niat yang Baik ......................ooooo.. 621 
Pahala Memelihara Rambut Putih (Uban)................oooooooo.o. 622 
Pahala Diam, Kecuali untuk Membicarakan Suatu Kebaikan ........... 624 
Pahala Uzlah (Mengasingkan Diri) Saat Telah Rusak ....................... 628 
Pahala Uzlah dari Pemimpin yang Zhalim .............oooooo 633 
Pahala Bertaubat Kepada Allah ....................oooooooooooo 636 
Pahala Mengikutkan Amal Jahat yang Ia Kerjakan dengan Amalan 

Baik ema at Dam aa buana 647 
Pahala Beramal Shalih di Tengah Zaman yang Rusak........................ 648 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --xv 





Keutamaan Orang—orang Miskin dan Lemah di Kalangan Umat 


KEAMANAN IA EL IN 648 
Pahala Bersikap Zuhud di Dunia dan Bersegara Menuju Allah ......... 660 
Pahala Berpakaian Biasa dan Meninggalkan Berpakaian Mewah 
Padahal Ia Mampu, karena Allah .................oooooo. 665 
Pahala Mengharap Kepada Allah dan Berprasangka Baik 
Kepada Nya bb aah anna 667 
Pahala Perasaan Takut dan Khusyu' Kepada Allah ......................... 671 
Pahala Menangis Karena Perasaan Takut Kepada Allah ................. 677 
Pahala Orang—orang yang Ikhlas ..............ooooocoooooooo 680 
BAB TENTANG SIFAT SURGA ...ewoocoroocooooooooocoooooooooo 687 


xvi-—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


I BAB TENTANG ILMU 


Keutamaan Ilmu dan Para Ulama 


Firman Allah Ta'ala “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. 
Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang 
demikian itu” (Os. Aali “Imraan (3): 18). Dalam ayat ini Allah memulai 
pernyataan tentang hak-Nya untuk disembah dengan persaksian diri-Nya, 
kemudian persaksian malaikat-malaikat-Nya dan orang-orang yang berilmu, 
dan yang demikian merupakan keutamaan dan kemuliaan. 


Firman Allah, 


“Sebenarnya, Al Our'an itu adalah ayat-ayat yang nyata didalam 
dada orang-orang yang diberi ilmu”. (Os. Al "Ankabuut (29): 49). 


Firman Allah, 


“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia: 
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (Os. Al 
“Ankabuut(29): 43) 


Firman Allah, 


“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Os. Al 
Mujaadailah (58): 11). 

Firman Allah, 


“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba- 
Nya adalah ulama (orang-orang yang berilmu)”. (Os. Faathir(35):28) 


Firman Allah, 


“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran”. (Os. Az-Zumar(39):9) 


8 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1. Dari Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu beliau mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


0 Naa “ 5 P3 - Ld 5 PI naa po. Pa & 0 
3 (yen 43) —u LI Lha aa 3 IYA na ui RP 


s £ - PSN, 3 PP A20 2 
ANA ae Ejana kat Sean bi aa yg 
“Barangsiapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, niscaya Ia akan 
memahamkan agama kepadanya. Sesungguhnya aku adalah Oasim (nama 
yang diberikan Allah). Urusan umat ini akan senantiasa baik, hingga 
datangnya kiamat dan keputusan Allah”. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
dan Muslim serta Ath-Thabrani. 


Tetapi lafazh beliau adalah: aku mendengar Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, “Wahai sekalian manusia, ilmu hanya dapat 
diraih dengan belajar, dan fikih (pemahaman) dapat diraih dengan 
tafagguh (pengamatan yang cermat). Barangsiapa Allah kehendaki baginya 
kebaikan, niscaya ia akan memahamkannya terhadap agama. Hamba- 
hamba-Nya yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama”. Hadits shahih 


2. Dari Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PRA 0 BAB Jo. — Naa 0, wo. Ha AL SEA 
OK 9 nh Ja 5 ea Ya 
“Keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah, dan sebaik-baik 


ajaran agamamu adalah al wara”. (HR. Ath-Thabrani dan Al Bazzar 
dengan sanad yang hasan). Hadits ini shahih 


3. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ci ea EA JAS Gal SI Ia Jaga AI Ta Ja 


Hall ISI LSG ld 3 Ab Ab Ula LSG UDA 
Ba CA Up AU pi AI LIA Let GI MG HS 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 9 





5 PN BN PAR - 6 Pan Nan PS up - EX 0... 


- 
P Lan 


Ear AE YAN PAR 
AA sn en ah dada J3 da an 


ap LA 


“Perumpamaan yang Allah utus melaluiku berupa petunjuk dan ilmu adalah 
bagaikan hujan yang menimpa bumi yang rusak. Diantaranya terdapat 
tanah yang subur, mampu menyerap air dan menumbuhkan rumput kering 
dan rumput basah yang banyak. Ada tanah tandus yang hanya menahan air. 
Lalu Allah memberikan manfaat dari air itu kepada manusia sebagai air 
minumnya. Mereka memanfaatkannya untuk minum ternak dan bercocok- 
tanam. Pada kesempatan lain, hujan itu menerpa bagian bumi lainnya, yang 
merupakan tanah mati, tidak menampung air dan tidak menumbuhkan 
rerumputan. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang paham tentang 
agama Allah (ia tahu dan mengajarkannya) dan perumpamaan orang- 
orang yang tidak menghiraukannya dan tidak menerima petunjuk Allah 
yang aku diutus dengannya”. (HR. Bukhari Muslim) 


4. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu “anhu, beliau mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pe KN 
Wa gai 1 HS AN J3 


“Tidak dibolehkan hasad kecuali sai dua perkara, orang yang Allah 
karuniakan kepadanya harta kemudian ia membelanjakannya di jalan yang 
benar, dan orang dikaruniakan ilmu oleh Allah, kemudian ia mengamalkan 
dan mengajarkannya”. (HR. Bukhari Muslim). 


Yang dimaksud dengan hasad dalam hadits ini adalah ghibthah, yaitu 
mendambakan bisa melakukan perbuatan baik yang dilakukan oleh 
seseorang (tanpa memberi kemudharatan bagi orang tersebut). 


10 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





5. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


ap BN ah Pa as 
PES JI iii Cg Cg lh II LS 5 Pn 
BA Pad ad Oa AM 8 ag NA 
Nan 1 Ta Peda ppi Ya eh Ja 


te. 


Sah? 3 Jai Hrg laa» Y, SL bp 4 SN oh AI 
Panai 


“Barangsiapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 
akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para 
malaikat benar-benar akan membentangkan sayap-sayapnya bagi penuntut 
ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap yang mereka lakukan. 
Sesungguhnya orang alim akan dimohonkan ampunan oleh seluruh makhluk 
yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan pun turut beristighfar 
untuknya. Keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah seperti keutamaan 
bulan malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para 
ulama adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak 
mewariskan dinar atau dirham, hanya mewariskan ilmu. Jadi barangsiapa 
yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagiannya yang banyak”. 
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


P3 


AP Wa Le, 3 Ji 83 y 3 Log aa OA 


“Dunia itu terlaknat, terlaknat segala apa yang ada didalamnya kecuali 
dzikir kepada Allah dan segala percabangannya serta seorang alim atau 
orang-orang yang belajar”. (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi, menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan). Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 11 


7. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Disebutkan (ajukan) 
kepada Rasulullah dua orang, salah seorang di antaranya adalah ahli ibadah 
dan yang lainnya orang alim, maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


DN SD IP SES U Pe la Mb 3 ai Ya 
: 5 ss) » 
BEI Se SAI ni Sati, 0) ala la 


ab ab ia Se old opa En 


“Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan diriku atas 
orang yang terendah derajatnya di antara kalian”. Kemudian Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi hingga semut di sarangnya dan 
ikan di laut, benar-benar mendoakan orang-orang yang mengajarkan 
kebaikan kepada manusia'.” (HR. Tirmidzi.Hadits hasan shahih). Hadits 
hasan 


Pahala Menuntut Ilmu dan Mengajarkannya untuk Mendapatkan 
Ridha Allah 


8. Dari Shafwan bin Asal Al Muradi radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedangkan beliau 
berada di masjid- bertelakan di atas kainnya yang berwarna merah, lalu aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut 
ilmu'. Mendengar hal itu, beliau bersabda, 


am SA Hi na Wb S) sela Ala & La 


aa ta # 0-0 A2 o- 


12 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Selamat datang bagi penuntut ilmu. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu 

benar-benar akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. 
Kemudian mereka saling bersusun-susun satu dengan yang lain hingga ke 
langit dunia disebabkan kecintaan mereka terhadap apa yang ia cari.” 
(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah) 


Tetapi dalam lafazh beliau yang lain dikatakan, “Aku telah 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Fe ANa 


“Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu 
melainkan para malaikat akan membentangkan baginya sayap-sayap 
mereka karena ridha terhadap apa yang ia kerjakan itu'” Hadits hasan 


9. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad laba's b hi (tidak ada 
cacat) dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, Rasulullah SAW bersabda, 


A o 


LAS OA BEN Ban” Abe EUR KO SD 
AS OS daku jo alas OI Yap Y am sa 


“Barangsiapa yang berpagi-pagi (segera) pergi ke masjid dan tidak ada 
yang dinginkannya kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan atau 
mengajarkannya, niscaya ia akan memperoleh pahala seperti pahalanya 
orang yang melaksanakan haji dengan sempurna.” Hadits Shahih 


10. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 
'anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 13 





dia 3 UII PU Ap ab BR sean ee La 


2 2. 


SES EP bin PU Bb Ian AI Ju anal 
2 


“Barangsiapa mendatangi masjidku ini dan tidaklah ia mendatanginya 
melainkan untuk kebaikan yang hendak ia pelajari atau yang hendak ia 
ajarkan, maka ia sama dengan orang-orang yang berjihad dijalan Allah. 
Barangsiapa mendatanginya selain karena tujuan tersebut, maka ia ibarat 
orang yang hanya dapat menyaksikan perbekalan orang-orang lain'.” 
Hadits shahih 


Pahala bagi Orang-orang yang Meninggalkan Hipokrit' dan 
Perdebatan dalam Ilmu dan yang Lainnya 


11. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Nail Pa FI gai) d & asa hg el D0 


9 HA Ja Agen, H Hd Ia Ih 
Is 


“Barangsiapa meninggalkan sifat hipokrit -sedangkan ia mampu 
mematahkan dalih lawan debatnya-, maka akan dibangunkan untuknya 
sebuah rumah di sekitar surga. Barangsiapa meninggalkan hipokrit - 
sedangkan ia berhak untuk itu- maka akan dibangunkan untuknya sebuah 
rumah di tengah surga. Barangsiapa yang baik akhlaknya, maka akan 
dibangunkan untuknya sebuah rumah di atas surga”. (HR. Abu Daud, Ibnu 
Majah dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


! Yaitu, sifat orang yang menonjolkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat 
orang lain dengan maksud riya” atau pamer diri. Asal katanya dalam bahasa --Arab 
adalah A/ mura'. Lihat Mu 'jam Lughatul Fugaha -ed. 


14 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala bagi Orang-orang yang Mengajarkan Ilmu, Menulis dan 
Meriwayatkannya 


12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 

ne 0. Pn s? 0. 90. 200. nya. 8 - 9 7 2 tb) # 
Copas KL Vale dia Ing WAS Uab ya Urahall Goal Uas OI 
9 #0 0 £ Igo 2 0. 0 358- #, 4 3. TA # - 25 
.. ks gl cola Inten aon Moana WS buto Ng 
My ana SI ja GEN SK0 TCP Ng Yeol Jl 


- 


o- -o- J3 PP 


TAI 


4 


“Sesungguhnya di antara amalan yang kebaikannya akan terus mengikuti 
seorang mukmin setelah wafatnya adalah ilmu yang ia ajarkan dan 
disebarkan, meninggalkan anak yang shalih, mushaf yang ia wariskan, 
masjid yang ia bangun, atau rumah yang ia bangun untuk para musafir atau 
sungai yang dialirkan, dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di saat 
ia sehat dan selama hayat masih dikandung badan. Semua yang telah 
disebutkan tadi akan mengikuti seorang mukmin setelah ia wafat.” (HR. 
Ibnu Majah dengan sanad hasan dan Ibnu Khuzaimah). Hadits hasan. 


13. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersada, 


- 
ara, S9. 


PA o s5 Nan 2g aa @ S5 Pa PF £ 

HE SE Aje BA LN ya VI ALS ali! ST al DL Ih 
AN bagi IG 

“Apabila anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah amalnya 


kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau 
anak shalih yang mendoakannya.” (HR.Muslim) 


14. Dari Abu Oatadah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 15 





.. - - 3. 3 s 2, 3 8 
2x64 cal pa Be ng Kp Oa Uya der Hah LC pe 
4 4 “ o # 4 

Ja angan 
“Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia wafat adalah liga 
perkara, yaitu anak shalih yang mendoakannya, sedekah jariyah, dan ilmu 
yang diamalkan (bermanfaat) setelahnya.” (HR.Ibnu Majah dengan sanad 
shahih). Hadits hasan 


e-a 
COnkay Uya Ay 


2 2. 


15. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur periwayatan Shal bin Mu'adz 
bin Anas dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


“ d : 3 ya Pai Pa San H 
Ja Aa SY 4 Jab Up PA le pe 13 


“Barangsiapa mengajarkan suatu ilmu, maka baginya pahala orang yang 
mengamalkan ilmunya, tanpa mengurangi sedikitpun amal orang yang 
mengamalkannya.” Hadits hasan 


16. Dari Sahl bin Sa'din radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


ai) A5 Ia pen , P Lap Big AN sak oYy , 


“Demi Allah, satu orang yang diberi petunjuk melalui perantaramu lebih 
baik bagimu daripada seekor unta yang paling bagus.” (HR. Abu Daud dan 
hadits ini juga terdapat di dalam Ash-Shahihain dalam sebuah hadits yang 
panjang). Hadits shahih 


17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


16 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








ne aa naa ana 
AA FAN db ie Bo B3 AG M5 at 


Ie 


LA aa Iya BS Saki Y RP 


“Barangsiapa mengajak orang lain pada sebuah hidayah, maka ia akan 
mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa 
mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang mengikutinya. 
Barangsiapa mengajak orang lain pada kesesatan, maka ia akan 
mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa 
mengurangi sedikitpun dosa orang-orang tersebut.” (HR. Muslim) 


18. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah Ana Dan alaihi wasallam bersabda, 


Lo - 5 - - 0 

gala 
“Semoga Allah menerangi orang yang mendengar dari kami sesuatu 
kemudian ia menyampaikannya seperti apa yang ia dengarkan, maka 
berapa banyak orang yang disampaikan, lebih paham dari orang yang 
mendengarnya secara langsung'.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Di nilai 
shahih oleh Ibnu Hibban, tetapi beliau meriwayatkan dengan lafazh: 
“Semoga Allah merahmati...” Hadits Shahih 


19. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu “anhu, daia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


LN 90 . . 


Bp Bye Up AA Gs ba gn Gan Ga 


mb UB jae Ji SA ea Jae Dp dia Kal 


SA 0... 


op rn 033 an, 2 Tr 2) IS AE 


Aro or nan 


SA de 3 ap 5 5 S CM Lag oa AAN Aa Taat HPN 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 17 





0 1 0. Pa $$ - ad 3 - Lor ocoe 00 IL Te 
AS yng ed SU YM ja SL dj Ula ng og Jab) 


- 


Pn 4 P o- - P 
AE) 3 aj 51, ada S Ara Jas ayal 
“Semoga Allah menerangi orang yang telah mendengar dari kami sebuah 
hadits kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain. Karena berapa 
banyak orang-orang yang membawa sebuah pemahaman (berita) kepada 
orang yang lebih paham dan betapa banyak orang yang membawa sebuah 
pemahaman (berita/hadits) tetapi ia sendiri tidak memahaminya. Tiga 
perkara yang tidak akan rugi hati seorang muslim karenanya, yaitu ikhlas 
beramal karena Allah, menasihati para pemimpin, dan setia kepada jamaah 
mereka, karena sesungguhnya doa mereka senantiasa meliputi mereka. 
Barangsiapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah 
akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan 
matanya dan tidaklah ia akan mendapatkan bagiannya di dunia ini 
melainkan apa yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa menjadikan 
akhirat sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menyatukan 
urusannya, menjadikan hatinya kaya dan nikmat dunia akan berdatangan 
kepadanya.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Disebutkan dari Abdullah bin Al Imam Ahmad bin Hambal — 
rahimahullah-, dia berkata, “Aku bertanya kepada ayahku, “Apakah aku 
tahajjud di malam hari atau menulis (mencatat) ilmu?” Dia menjawab, 
'Catatlah ilmu?” 


Neta Ge Ope 
AN ga Ai 8 P3 YI 


Menurutku —Ibnu Khalaf Ad-Dimyathi-: Dia mengatakan hal itu 
karena mencatat ilmu faidahnya turut dirasakan oleh selainnya, sehingga ia 
akan mendapatkan pahala (dari perbuatannya menulis) dan pahala orang- 
orang yang mengambil manfaat dari tulisan tersebut selamanya. Adapun 
tahajjud, maka tidaklah ia mendapatkan apa pun melainkan pahala tahajjud 
itu saja. Wallahu a'lam. 


Pahala Orang-orang yang Beramal dan Komitmen dengan Al 
Our'an dan As-Sunnah 


Allah Ta'ala berfirman, “Katakanlah, Jika kamu benar-benar 
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni 
dosa-dosamu'.” (Os. Aali “Imraan (3): 31) 


18 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Firman Allah, 


“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati 
Allah “ (Os. An-Nisaa (4): 80) 


Firman Allah, 


“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil 
kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara 
mereka ialah ucapan, “kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka 
itulah orang-orang yang beruntung.Dan barangsiapa yang taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, 
maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan” (Os.An- 
Nuur(24): 51-52) 


Firman Allah, 


“Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya (Al 
Our'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung) hingga firman-Nya 
“dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” (Os.Al A'raaf (7): 157- 
158). 


Ayat-ayat lain dalam bab ini sangatlah banyak. 


20. Dari Abu Syuraih Al khuza'i radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa 
pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui 
kami, dan beliau bersabda, 


0 
- Zi 


Ap GG Ji Yo 


j 


Dag aa 


“Bukankah kalian bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah 
dan aku adalah Rasul (utusan) Allah?” 


Mereka menjawab, “Ya. ” Beliau bersabda, 
JS h KT Sa al 53 Lab sb Sa Ia 9 
Bu Ri A 0. 9 01 0 Tr. z 
aU 3 Mala las 
“Sesungguhnya sisi Al Our'an berada di tangan Allah dan tepinya yang 


lain berada di tangan kalian. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian 
dengannya, karena sesungguhnya kalian tidak akan sesat dan hancur untuk 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 19 


selama-lamanya.” (HR. Ath-Thabrani), Sanad-nya jayyid (bagus). Al 
Bazzar juga meriwayatkan hadits yang sama dari Jubair bin Muth'im. 
Hadits hasan 


21. Dari Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menasihati kami dengan sebuah 
nasihat yang menggetarkan hati dan membuat mata kami berkaca-kaca. (lalu 
Al Irbadh berkata), “Maka kami berkata, “Wahai Rasulullah, sepertinya 
nasihat ini adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami'. 
Beliau bersabda, 


Dag Oak an ita 
Tai Abd Bag ia “Kelas Ta Lg 3 Aa Ka 


« P3! 2 Sg. , dal pdh Wale 1 jas sat BA Ha 


MA Up) CX NG o 


“Aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa takwa Te Allah, 
mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun ia adalah seorang hamba. 
Barangsiapa di antara kalian masih hidup setelahku, maka ia akan 
menyaksikan perbedaan (perselisihan) yang banyak. Oleh karena itu, 
berpegang tegulah terhadap sunnahku dan sunnah para khulafaurrasyidin 
yang telah diberi petunjuk setelahku. Gigitlah Sunnah-Sunnah tersebut 
dengan gerahammu (berpegang teguhlah), dan berhati-hatilah terhadap 
segala perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena sesungguhnya setiap 
bid'ah adalah sesat'.” Hadits shahih 


22. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


3 dee, 0 


BE NIA BS TA TA IG Ha AS 
Dal A3 SS BS Uh SI 
“Setiap amal memiliki waktu dimana seseorang bersemangat dalam 


melakukannya, dan ada juga waktu yang seseorang tidak bersemangat 


20 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





didalamnya (futur). Jadi barangsiapa waktu futurnya itu bermuara pada 
Sunnahku (komitmen terhadap Sunnah, maka beruntunglah ia. Namun 
barangsiapa yang waktu futurnya bermuara pada selainnya, maka 
celakalah ia.” (HR. Ibnu Hibban) Hadist shahih 





Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 21 


II BAB TENTANG THAHARAH 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Os. Al 
Bagarah(2): 222). 


Pahala bagi Orang-orang yang Berwudhu dan Menyempurna- 
kannya 


Allah Ta'ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kemu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu 
sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai 
dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika 
kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu 
dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi mu, supaya 
kamu bersyukur” (Os. Al Ma'aidah (5): 6) 


23. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 

Sa JAE 56 Gt ja AT as aa Aa GI) Yi iba 
Ad is AT YP ai ga Wahh US ads IS Ii IS 


- 


22 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu kemudian ia 
mencuci wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang 
dilakukan oleh kedua matanya bersama tetesan air atau bersama dengan 
akhir tetesan wudhunya. Dan apabila ia mencuci kedua tangannya, maka 
keluarlah dari kedua tangannya itu setiap dosa yang dilakukan oleh 
keduanya bersamaan dengan tetesan air atau dengan akhir tetesan 
wudhunya. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka berjatuhanlah segala 
kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya itu bersamaan dengan 
tetesan air atau dengan akhir tetesan wudhunya, sehingga iapun keluar 
(selesai) dari wudhunya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.” (HR. 
Muslim) 


24. Dari Abdullah Ash-Shanabihi radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bea Se upah Sa an Ss Tel Ga CARA 


P 
3 0. .. 3-09 - 


Ya Uli Uap Jas Tab cdi ya GUsdl 
0 . J9. 


MA Ip Selat CB Ai Je Bh WP JUN on eh 


-. 


2... £ o . Je ga 


Pang o : 3. run o- IN 2 z ag “ 
Ca belas an pi dtal) Teman IP Car JELITA ya TP 
Ke . nm LS 33 oo Aan NN - 30 4 5 . 
PN) Somanad! JI dantaa OS Cake) JULI ea TPI FP Kemal) 


- 
. 


AU 
“Apabila salah seorang hamba berwudhu kemudian ia berkumur-kumur, 
maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila ia mengeluarkan air dari 
hidungnya, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila ia mencuci 
wajahnya, keluarlah dosa-dosa itu dari wajahnya hingga kesalahan- 
kesalahan itu keluar dari tepi-tepi kedua matanya. Apabila ia mencuci 
kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa itu dari kedua tangannya 
hingga dari ujung jari jemari tangannya. Apabila ia membasuh kepalanya, 
maka keluarlah dosa-dosanya dari kepalanya hingga dosa-dosa itu 
berguguran dari telinganya. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka 
keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya hingga berguguranlah 
kesalahan-kesalahan tersebut dari ujung jari kakinya. Kemudian langkah 
yang ia ayunkan menuju masjid dan shalat yang ia lakukan merupakan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 23 





ndfilah (ibadah sunah) baginya.” (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al 
Hakim). Menurut Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan 
Muslim. Hadits ini tidak memiliki illat (cacat) dan Ash-Shanabihi adalah 
seorang sahabat yang masyhur. Hadits shahih 


25. Aku (Ad-Dimyati) berkata, “Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam 
sebuah hadits yang panjang dari Amru bin Abasah yang sama dengan hadits 
ini, tetapi beliau menambahkan di akhir hadits dengan lafazh: 


Tanag sate 3-5 2. AE Ni en TR Sen Enak at 
(as) alat ya JL 1 ana ale Sp AI Laba elas FG hop 


PP o- o . o Para o D Oa - Bag 
Pan an YM 23 


“Dan jika ia berdiri untuk shalat, kemudian ia memuji Allah dan 
mengagungkan-Nya sesuai dengan kelayakan-Nya dan ia benar-benar 
mengosongkan jiwanya semata-mata untuk Allah, maka akan habislah 
kesalahan-kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya'.” (HR. 
Muslim) 


26. Dari Ustman bin Affan radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
PA dalan ya dilas | aga Sea SG Ea 


0 
£ 0. 


.0 juabi C3 
“Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, maka keluarlah 
segala kesalahan-kesalahan dari tubuhnya hingga berguguranlah 


kesalahan-kesalahan itu dari jari jemarinya”. 


Dalam riwayat lain disebutkan: Utsman radhiyallahu 'anhu 
berwudhu, kemudian dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu 
seperti wudhuku ini, lalu belia bersabda, 


BA to LSG cal ja Aa Uh jas LK Coy ta 
Alai Jana 


- 2. 


24 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Barangsiapa berwudhu seperti ini maka akan diampunilah dosa-dosanya 
yang telah lalu, dan shalat serta langkah yang ia ayunkan menuju masjid 
adalah ibadah sunah untuknya?” (HR. Muslim) 


Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i hadits yang sama dan lafazhnya 
adalah: Beliau (Utsman) berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


SO. 3 4 o 3, ts. 


UR ISA Aa SI 3 33 PSA aU 
MA bi Pesta 35 


“Tidak seorang muslimpun yang berwudhu kemudian ia membaguskan 
wudhunya, lalu ia melaksanakan shalat melainkan akan diampuni dosa- 
dosa yang ia lakukan di antara shalat itu dan shalat yang sebelumnya 
hingga ia melakukan shalat tersebut.” 


Dalam lafazh lain oleh An-Nasa'i dikatakan, 
B3 00 Pa P1 P3 7 
SE US DG J3 BAN ANUS PS A15 


“Barangsiapa menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah 
perintahkan, maka shalat-shalatnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosa 
yang dilakukannya di antara shalat-shalat tersebut.” Hadits shahih 


27. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu pada kisah Jibril 'alaihissalam, 
yang bertanya kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam tentang Islam, 
maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Sau 


ap 


Naa Ke ola Y 4 JI Y ot aga ol ILY 
B8 12 2 010 SG 8 10 2 - MA 53 
Had Oa LT ya Ju Sa Ti RN HP 9 Yaa 


2... 0d Pend 


Olah) Fat 


“Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hendaknya engkau mendirikan 
Shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan umrah, mandi jinabah, 
menyempurnakan wudhu, dan puasa Ramadhan”. Jibril berkata, “Jika aku 
telah melakukannya, maka apakah aku telah Islam?” Beliau bersabda, “Ya.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 25 





(HR. Ibnu Khuzaimah). Terdapat pula di dalam Ash-Shahihain. Hadits 
shahih 


28. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam pernah mendatangi sebuah pemakaman, maka beliau 
berdoa, 


" 


PR YAN NT B- 90 0 aa Oa a58 
Ol S3 On S0 Al el Ol Bg Anna “3 Nan 


ana 9 Ef 


AMA 3 


“Keselamatan atas kalian wahai orang-orang mukmin dan kamipun suatu 
saat —insya Allah- akan menyusul kalian. Aku rindu untuk melihat saudara- 
saudaraku.” 


Para sahabat bertanya, “Bukankah kami adalah saudara-saudaramu 
wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?” Beliau bersabda, 


3 90- or or aa ken . 


“Kalian adalah sahabat-sahabatku Kan saudara-saudaraku adalah 
mereka yang akan datang kemudian.” 


Para sahabat bertanya, “Bagaimana engkau mengetahui orang-orang 
yang belum ada dari umatmu?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


ba 1 - - 3 - 8 


BAN 33 J5 sb GAB pp an AJ ai 


5 


“Tidakkah engkau melihat seorang yang memiliki kuda bertanda putih 
pada wajahnya dan kakinya, yang berada di tengah-tengah kuda yang 
hitam legam, bukankah ia akan mengenali kudanya?” 


Para sahabat berkata, “Ia pasti mengenalnya wahai Rasulullah”. 
Kemudian beliau bersabda, 


PP db mba Up IN aa GAES ot ai 


26 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dalam keadaan 
bercahaya jidat dan kaki-kakinya yang disebabkan oleh wudhunya. Aku — 
kelak- akan mendahului mereka menuju al haudh (telaga di surga).” (HR. 
Muslim) 


29. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Lo si 3 
PU jas spa JB Uya Haa LI 2 Djan aa ol 
Pena ba Pot Sa | 
“Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat sedangkan dahi 
dan kaki-kaki mereka bercahaya disebabkan oleh bekas wudhu. Jadi 
barangsiapa mampu memanjangkan cahayanya, hendaklah ia lakukan?” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
kekasihku shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


304 Le Pn o- a13 - PA Ae 
BN SS aa ia 
“Al hilyah (perhiasan) seorang mukmin pada hari kiamat akan mencapai 


sesuai batas wudhunya'.” (HR. Muslim) 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam hadits ini, beliau (Abu 
Hurairah) berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


SAB ap ds Dadi 3) 


“Sesungguhnya perhiasan itu akan menghiasai bagaian-bagian yang 
disucikan'.” Hadits shahih 


Al hilyah adalah perhiasan yang dipakai oleh penghuni surga, baik 
berupa gelang atau yang lainnya. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 27 





Pahala Orang-orang yang Menyempurnakan Wudhu Pada Saat Cuaca 
Sangat Dingin 


31. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


- 8 2 Co Pa A 3 0. Te ea 
AAN Ag a33 Ulah ad pang UE SSI Yi 


“Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah 
menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?” Para sahabat 
menjawab, “Ya.” 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
PA Li ah PA 2... 3g AA Bia, A5 Tg 8 $ 53 
ya) Kg (dor Luna dl Wedi 2S, CI as al & asal 
: 2 ang Ki 3 “ 3 . ag - 4 20 Ne “ 5 ya 7 
IBU Sis BEJ Ss SN Dag 


“Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disenangi, 
memperbanyak langkah menuju masjid dan menantikan shalat demi shalat. 
Maka terhadap yang demikian itu kalian hendaknya bersikap siaga dan 
terus bersikap siaga.” (HR. Muslim) 


Menurutku (Ad-Dimyathi), yang dimaksud dengan saat-saat yang 
tidak disenangi adalah pada saat cuaca sangat dingin atau pada saat 
seseorang sakit, sehingga menyebabkan ia malas beraktivitas dan hal-hal 
lain yang menyebabkan seseorang susah berwudhu. 


Orang-orang yang senantiasa menjaga hal ini dengan benar 
diprediksikan akan mendapatkan ampunan dosa dan tambahan kebaikan, 
serta peluang masuk surga, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam 
menyerupakannya dengan daerah perbatasan yang berada dekat dengan 
musuh dan diperkirakan bahwa orang-orang yang mengadakan penjagaan di 
daerah tersebut akan menjadi syahid dan mendapatkan ampunan. Sementara 
itu. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa amalan-amalan ini dinamakan 
ribath karena amalan-amalan tersebut mengikat pelakunya, yaitu: 
menahannya dari perbuatan maksiat dan dosa. Wallahu a'lam 


28 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


32. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- » 5 o 4 (3 
« SPI bb 0 AI AU de SNI 
“Maukah kalian aku tunjuki suatu perbuatan yang dapat membuat Allah 


menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa?” 


Para sahabat menjawab, “Ya.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak 
disenangi, memperbanyak langkah menuju mesjid, dan menantikan shalat 
demi shalat.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


33. Dari Ali radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


2. gi sn - - Je Nor 2 2 5 : B3 
Abal! DUREN el II Us BAG SI IE so ALI 
2 “ Ta . $ TT 2... 4d c aa Fa 
M3 Gal Janti 2YualI Dah 
“Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, 
memperbanyak langkah menuju mesjid, dan menantikan shalat demi shalat, 


benar-benar akan menghapuskan segala kesalahan.” (HR. Al Bazzar. 
Sanadnya shahih). Hadits shahih 


Pahala Bersiwak 


34. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


SP AA AI Sada DIAN 


“Siwak adalah alat pembersih mulut dan dapat mendatangkan ridha 
Allah.” (HR. An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). 


Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari secara mu 'allag dan jazm. Juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Ibnu Umar dan Ath-Thabrani dari 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 29 








hadits Ibnu Abbas, kemudian beliau menambahkan lafazh, “dan penerang 
bagi penglihatan”. Hadits shahih, kecuali tambahan lafazh “dan penerang 
bagi penglihatan”, maka hadits ini dha 'if. 


35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


-.2 0 - at “3 ES 07 
Ika JS Te Dile EA Gel or Yg 
“Jika aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka akan aku 


perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap shalat.” (HR. Bukhari- 
Muslim). 


Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, tetapi dengan 
lafazh, 


Sg Do Utan aa -.? 0312 -f 
“Niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali 


berwudhu.” Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dengan redaksi: “Pada 
setiap kali wudhu disetiap shalat.” Hadits shahih 


36. Dari Ali radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah memerintahkan 
bersiwak, beliau bersabda, 


- 


PS ana al Kal Uh G3 lai (3 3 BG GA ol 
CA Ui PU Gu | 
Sari Yaa si Sk Se y SAN ya sg B3 ya 


“Sesungguhnya jika seorang hamba bersiwak kemudian ia melaksanakan 
shalat, maka malaikat akan berdiri di belakangnya untuk mendengar 
bacaannya. Tiap kali ia membaca ayat, malaikat akan mendekat kepadanya 
hingga malaikat itupun mendekatkan mulutnya dengan mulut orang itu. 
Jadi tidak satupun ayat Al Our'an yang keluar dari mulutnya kecuali akan 
berada di dalam perut malaikat. Oleh karena itu, sucikanlah mulut-mulut 


30 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





kalian untuk membaca Al Our'an.” (HR. Al Bazzar. Sanadnya bagus). 
Hadits hasan 


37. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- oz Pan Da aa NT HI Tea Panen 


“Dua rakaat yang dilakukan dengan bersiwak terlebih dahulu lebih utama 
daripada tujuh puluh rakaat yang dilakukan tanpa bersiwak.”2 Hadits 
Shahih 


38. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 
an TA rah ar gn PI « 2. 0 s7. 8 2 AN Mun 
at HS Goat dat TOP ea LA Higang CS) Cekel OY 
Da Ea 
“Shalat dua rakaat dengan bersiwak terlebih dahulu lebih aku cintai 
daripada aku melakukan shalat tujuh puluh rakaat tanpa bersiwak terlebih 
dahulu”. (Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam 
kitab As-Siwak (pembahasan tentang bersiwak) dengan sanad yang hasan). 
Hadits hasan 


39. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasalam, 
beliau bersabda, 


Maa Yna aan ifa TANAM Jo BPa4 SAN Ji 


“Keutamaan shalat dengan bersiwak terlebih dahulu atas shalat tanpa 
didahului bersiwak adalah tujuh puluh kali lipat.” (HR. Ahmad, Abu Ya'la, 


2 Hadits hasan lighairihi (yaitu hadits yang mencapai derajat hasan dengan adanya hadits- 
hadits lain yang menguatkannya). Ibnu Al Mulaggin telah mengumpulkan jalur-jalur 
periwayatannya di dalam 4! Badru Al Muair (3/149). Barangsiapa telah mengetahui jalur- 
jalur periwayatan tersebut, niscaya ia akan yakin dengan keautentikan hadits ini. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 31 





Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih 
sesuai syarat Muslim. Hadits hasan 


Pahala Orang-orang yang Senantiasa Menjaga Wudhunya 


40. Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


7 “ Peng 9.4 Lo -o. 32 030 . 0 Oa 0 Ao ,-9 
battas Uh SMAN SULE G5 Ol Iyalely padi Ulg Nyanitl 
y 0. on l Ta 
“Istigamah-lah dan kalian tidak akan mampu menghitung. Ketahuilah 
bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat. Tidak seorangpun yang 
menjaga wudhunya melainkan ia adalah mukmin.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu 


Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits 
shahih 


Sabda beliau, “Dan kalian tidak akan mampu menghitung”, 
maksudnya adalah: kalian tidak akan mampu menghitung apa yang telah 
disiapkan oleh Allah (berupa pahala) jika kalian senantiasa beristigamah. 


Pendapat ulama lain mengatakan, “Kalian tidak akan mampu 
menghitung seluruh amal-amal kebaikan.” 


41. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


J2 E t 


LIL LPSE AN aa Te Du 0 A3 SP gr ALE 
223 JS Gay onani Bika JS US mei Giat AS GA UI 


Nyam 


# 2. 


“Kalau aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan 
memerintahkan mereka untuk berwudhu di setiap shalatnya dan 
memerintahkan untuk bersiwak mereka di setiap wudhunya.” (HR. Ahmad 
dengan sanad yang hasan). Hadits shahih 


32 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


42. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya radhiyallahu “anhu, 
mengatakan bahwa pada suatu pagi Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
memanggil Bilal dan berkata, 


Sans BA SI H3 Eh Am IU 
Seed aman 


“Wahai Bilal, amalan apa yang menyebabkanmu lebih dahulu sampai ke 
surga? Semalam aku masuk ke dalam surga, dan aku mendengar suara 
terompahmu di depanku.” 


Bilal berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, tidak 
sekalipun aku berwudhu melainkan aku shalat dua rakaat setelahnya, dan 
tidak sekalipun aku berhadats melainkan aku segera berwudhu.” Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, “Kalau demikan, amalan itulah 
penyebabnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


Pahala Orang yang Berdoa Setelah Wudhu 


43. Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasalam, beliau bersabda, 


2... 0 


A 2 - ni os? o AN Aa TART -£ 0 0 0 - 
BY  Y c Pagal 5 SAPI Aka Ka ae Iya KAU 
Ae Alor Ma OA Apa Y 3 


» o£ 


AN Pn Ha NA at) Sd ap 


“Tidaklah seorang pun dari kalian berwudhu dan menyempurnakan 
wudhunya kemudian berdoa, “Aku bersaksi tiada sembahan yang benar 
melainkan Allah sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya? Melainkan akan 
dibukakan bagi mereka pintu surga yang delapan, dan ia boleh masuk dari 
pintu mana saja yang ia inginkan.” (HR. Muslim) 


44. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu "anhu, mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 33 


an Hg AA JI MN OP 3 Ls KN Gp 3 
taun Da aan maa Pep oU pang 
ML af Again ja ana 


—M 


ii 


SA, Di 
KAN DS pb ta Euis OI) 


“Barangsiapa membaca surah Al Kahfi, maka pada hari kiamat ia akan 
memiliki cahaya dari tempatnya hingga Makkah. Barangsiapa membaca 
sepuluh ayat terakhir dari surah Al Kahfi, maka pada hari keluarnya 
Dajjal, niscaya Dajjal tidak akan mampu memberikan kemudharatan 
baginya. Barangsiapa yang berwudhu dan berkata, "Maha suci Allah dan 
segala puji bagi-Mu, aku bersaksi tiada sembahan yang benar selain 
Engkau, dan aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu', maka 
perkataannya ini akan ditulis dan diletakkan pada sebuah tempat yang 
tertutup. Tempat itu tidak akan pecah hingga hari kiamat.”. (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya jayyid (bagus). An-Nasa'i berkata, “Yang benar bahwa 
hadits ini mauguf.” 


- 
LN 


Menurutku (Ad-Dimyathi), meskipun hadits ini statusnya mauguf 
tetapi hukumnya marfu', karena pernyataan yang demikian tidak 
diungkapkan melalui rasio dan ijtihad. Wallahu a'lam 


Pahala Orang yang Shalat dua Rakaat Setelah Wudhu 


45. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata pada Bilal, 


& . 2 . :d £ 2 . Ac . 2. . 8 Ha ag . 
3 Ka Ss SY! Gas jas SA N augi apl L 

Sg 3 CM ae jala 
“Wahai Bilal, beritakanlah padaku tentang amal baik yang telah engkau 


lakukan di dalam Islam!, karena aku mendengar suara kedua terompahmu 
di hadapanku di surga.” 


Bilal berkata, “Tidaklah aku mengerjakan sesuatu yang istimewa, 
melainkan tidak sekalipun aku bersuci pada malam maupun siang hari 


34 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





kecuali aku mengerjakan shalat setelahnya sebanyak rakaat yang telah Allah 
tetapkan untukku.” (HR. Bukhari - Muslim) 


46. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
aa NN Th one dan "3 Je IKA Aa 2 inera - 5. - 
aena dalah Jala ye) Gelas t0 ay Ganong Many Jai ea La 
Aa Sa Iga 
“Tidak seorangpun berwudhu kemudian ia baguskan wudhunya dan 
melaksanakan shalat sunah dua rakaat dengan khusyu, melainkan wajiblah 
baginya surga.” (HR. Muslim) 


47. Dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dia pernah berwudhu kemudian 
berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
berwudhu seperti wudhuku ini. kemudian Rasulullah SAW bersabda, 


Pn 33 ap -. 0, gi 03. ad 8 s1 Lagi “X3 29 B2. o 
AP Kdi Cap Log Y AAS) io AA dpah pa Co ta 

A33 ya AL 
“Barangsiapa berwudhu sebagaimana yang telah kulakukan kemudian ia 


shalat dua rakaat dengan khusyu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu.” (HR. Bukhari-Muslim) 


48. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


G3 KENA . J0. one ae “5 sis... L 9 Er B.1 0. 
Va Lagi pa Y YES) lo apn mo Co La 

A33 Uya IR 
“Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya kemudian shalat dua 


rakaat dengan khusyu', maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.” 
(HR. Abu Daud) Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 35 








III BAB TENTANG SHALAT 


Pahala Para Muadzin yang mengharap Ridha Allah 


Firman Allah Ta'ala “Siapakah yang lebih baik perkataannya 
daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shalih dan 
berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?” 
(Os. Fushshilat(41): 33) 


Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, “Aku berpendapat bahwa ayat ini 
ditujukan kepada para muadzin.” 


49. Dari Abdur-Rahman bin Abu Sha'sha'ah, dia mengatakan bahwa Abu 
Sa'id Al Khudri pernah berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku melihatmu 
suka kepada domba dan tempat pengembalaan. Maka apabila engkau sedang 
mengembalakan domba-dombamu ditempat pengembalaan dan engkau 
mengumandangkan adzan untuk shalat, hendaklah engkau mengeraskan 
suaramu: karena tidaklah suara muadzin itu didengar oleh jin, manusia, dan 
tidak pula oleh yang lainnya kecuali semuanya akan menjadi saksi baginya 
pada hari kiamat”. Abu Sa'id berkata, “Aku mendengar berita ini dari 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam.” (HR. Bukhari dan Ibnu 
Khuzaimah). 

Tetapi riwayat Khuzaimah lafazhnya adalah, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam bersabda, 

-, Igo. A0 - 


SAN ENG PNG AA Yp PF AN 


“Tidaklah suara muadzin itu terdengar oleh pohon dan tidak pula oleh 
dusun, batu, pohon, jin, dan manusia melainkan seluruhnya akan menjadi 
saksi baginya.” Hadits shahih 


50. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


36 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





5 8. - 5 an PAN Ten Len Na "5.9 
.y ba Hb) IS Kgtah Ap Sa ik) OS 
8... # - 
“Seorang muadzin akan diampuni sepanjang jangkauan suaranya, dan 
segala sesuatu yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi 


baginya”. (HR. Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan An-Nasa'i). Hadits 
Shahih. 


Kemudian An-Nasa'i menambahkan redaksi, “Dan ia akan 
mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang turut shalat 
bersamanya.” 


S1. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


9 85 - - 0 - 
.. - Ir. # oo TE 00 Tt IL. 
yeeg Hb) IS pinang MISI ega US Fe jay 
8 s . .. .. . 
“Seorang muadzin akan diampuni sepanjang suara adzannya, dan segala 


sesuatu yang basah dan kering akan memintakan ampun baginya.” (HR. 
Ahmad). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


52. Dari Al Barra bin Azib radhiyallahu “anhu, Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


. . 3. . Pa . P “8 PE 4 . 

SA Gak) OMG erna! Hilal de Olla SONG, AO 

Io Sa BT Be 2. Tara Ie. Pe TAN PN 
Aa GA Opa pel Jan Al opal Aa) GA Ata MEA YAI pa 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat atas shaf 
terdepan. Muadzin akan diampuni sepanjang suaranya, serta segala 
sesuatu yang basah dan kering (makhluk hidup dan benda mati, -Ed) yang 
mendengarnya akan membenarkannya, dan baginya pahala orang-orang 


yang shalat bersamanya.” (HR. Ahmad dan An-Nasa'i) Sanadnya jayyid 
(bagus). Hadits Shahih 


Makna sabda beliau “Sepanjang suaranya” adalah batasannya, yaitu 
ampunan Allah akan memenuhi keluasan tinggi suaranya (dalam arti lain ia 
akan mendapatkan pahala sesuai dengan batas yang dicapai oleh suaranya), 
sehingga kadar ampunan yang dicapai oleh seorang muadzin tergantung 
pada kadar suaranya. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 37 


Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah: apabila jarak 
seorang muadzin berdiri di suatu tempat dengan jangkauan suaranya 
dipenuhi dengan dosa-dosa dan kesalahan, maka Allah akan mengampuni 
dosa-dosa tersebut. 


53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


pagi af Yi Haa SJ Kal AI 3 Le aa 


“Seandainya manusia tahu balasan yang disiapkan bagi muadzin dan 
orang-orang yang berada di shaf pertama, kemudian mereka tidak 
mendapatkan cara untuk meraihnya kecuali dengan mengundi, maka 
mereka akan mengundinya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Sabda beliau, “Niscaya mereka akan mengundinya”, hal ini 
dikarenakan jika setiap manusia telah mengetahui dan yakin tentang 
besarnya pahala dan ganjaran yang disiapkan bagi orang-orang yang adzan, 
maka ia akan senang jika adzan tersebut dikhususkan untuknya (demikian 
pula yang selainnya). Oleh karena itu, wajib diadakan undian untuk 
mengatasi pertentangan dan perselisihan di antara mereka. Tetapi —sungguh 
sangat disayangkan- kebanyakan manusia tidak mengetahui besarnya pahala 
yang disiapkan baginya. 


54. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


An AA AI a85 HN (ya ga op ate euy 


“Imam yang bertanggung jawab dan muadzin adalah kepercayaan. Ya 
Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin”. 
(HR. Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). 


Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Abu Hurairah 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ wa ea ena 2.3 Pena, 3g Et, aaa TO Ni ra 
Is delay Gd pall All (el) ola Ao Yg cell Opagl 


P3 
“5 MA 


Xx 


38 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan sedangkan, para imam 
adalah penanggung jawab. Ya Allah, ampunilah para muadzin dan 
tunjukilah para imam.” Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali. 


Disebutkan pula oleh Ibnu Hibban dari hadits Aisyah radhiyallahu 
'anha, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


Lok Lo LT PA Lor m0 LA Ta - Aa 
GEN gp US$ 2 IG ai 03 Gale yi 


Imam adalah penanggung jawab dan muadzin adalah kepercayaan. Ya 
Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin.” Hadits shahih 


55. Dari Mua'awiyah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Kat Gusi AS Je Ea) 


“Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari 
kiamat nanti'.” (HR. Muslim) 


Sabda beliau, “Orang yang paling panjang lehernya”, maksudnya 
adalah: paling banyak amalannya. Seperti ungkapan Arab: Si Fulan 
memiliki leher kebaikan (maksudnya, bagian dari kebaikan). 


Pendapat lain mengatakan, bahwa mereka merupakan orang-orang 
yang paling panjang lehernya. Hal ini dikarenakan manusia pada hari kiamat 
akan berada dalam kesulitan dan kecemasan, di antara mereka ada yang 
ditenggelamkan oleh keringatnya, -di antara mereka ada yang keringatnya 
mencapai daun telinganya, dan di antara mereka ada yang keringatnya di 
atas rambutnya- pada saat itu para muadzin adalah orang-orang yang paling 
panjang lehernya dan paling tinggi kepalanya sehingga mereka diizinkan 
masuk ke dalam surga. 


Menurutku (Ad-Dimyathi): mungkin juga dikatakan bahwa leher 
mereka tidak bertambah panjang tetapi perkataan Rasulullah ini digunakan 
untuk menggambarkan tingginya kedudukan mereka, karena pada hari 
kiamat mereka akan berada di atas bukit yang terbuat dari misik (parfum), 
sedangkan manusia lain berada di padang mahsyar, sebagaimana akan 
disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 39 





Maka kepala-kepala manusia pada hari itu sama dikarenakan 
kesamaan tempat dan tinggi mereka tetapi para muadzin akan berada di atas 
manusia yang lain dengan kepala dan lehernya yang panjang karena 
tingginya kedudukan dan pijakan kaki mereka, dan hal ini bukan sesuatu 
yang mustahil bagi Allah. Wallahu a'lam. 


56. Dari Ibnu Abu Aufa radhiyallahu “anhu, Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


- Pa at: 2 As “9 Sab RA 05 L9 £ PN MP 2 nga ka 

SR SN Feng PARI Gea OA Call dh ole Yes Oj 
“Sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang-orang yang 
senantiasa memperhatikan matahari, bulan, dan bintang untuk berdzikir 


kepada Allah.” (HR. Ath-Thabrani, Al Bazzar dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim hadits ini memiliki sanad yang shahih. Hadits shahih 


57. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
PRA Gn eni at BG SEP NAN AA APA SA PN LA 
MEI OA OI 3 INA ANA pan 3) OUR ol 


“Sesungguhnya apabila syetan mendengar adzan untuk shalat, maka ia akan 


lari hingga Rauha.” Perawi hadits ini mengatakan, bahwa jarak antara 
Rauha dari Madinah adalah 36 mil. (HR. Muslim) 


58. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Lo,ia #0 - 


HE Ka bio Ty ola GT ale (oa II 


“Apabila dikumandangkan adzan untuk shalat, maka syetan akan lari dan 
mengeluarkan kentut hingga ia tidak lagi mendengar adzan.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


59. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tengah mengadakan perjalanan, dia mendengar 
seorang berkata, “Allahu akbar Allahu akbar.” Maka Nabi shallallahu 


40 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


'alaihi wasallam berkata, “Ia berada di atas fitrah.” Kemudian orang itu 
berkata lagi, “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah”, maka beliau berkata, “Ia 
telah bebas dari api neraka”. Setelah itu, para sahabatpun berlomba- 
berlomba menuju orang itu. Mereka mendapati bahwa orang itu ternyata 
seorang pengembala domba, ketika tiba waktu shalat ia lalu berdiri 
mengumandangkan adzan”. (HR. Muslim dan Ibnu Khuzaimah) 


60. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


bal) Bilah, 2 JAN ab, Ao dp Pir Uh ai 


Ds GAN Ptig Ca Ika Saa£ Sd Kai NA 33 


Ea th sad Da8 3 So 


“Allah Ta'ala kagum kepada seorang pengembala domba di atas sebuah 
gunung: ia mengumandangkan adzan dan melakukan shalat. Maka Allah 
Ta'ala berfirman: Lihatlah hamba-Ku ini, dia mengumandangkan adzan 
dan melakukan shalat karena takut kepada-Ku. Sungguh telah Ku-ampuni 
hamba-Ku ini dan akan Ku-masukkan ia ke dalam surga'” (HR. Abu Daud 
dan An-Nasa'i) Hadits shahih 


61. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


TAN peak Kan Tekan Kena akan 


2... - 


“3 


Feat Su LI Kep Ps O gama 
“Barangsiapa mengumandangkan adzan selama dua belas tahun, maka 
wajib baginya surga dan akan dicatat baginya dari setiap adzan yang ia 
kumandangkan setiap hari enam puluh kebaikan dan setiap igamat yang ia 
kumandangkan tiga puluh kebaikan.” (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari. Hadits 
shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 41 








62. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dimana beliau menilai 
hasan hadits Utsman bin Abu Al Ash radhiyallahu “anhu, beliau berkata, 
“Sesungguhnya akhir perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
adalah, 
s2. ke se 9, ae Pap 3 3 
Nat de SEL Y US iah of 


“Carilah muadzin yang tidak memungut upah dari adzannya'” Hadits 
shahih 


Pahala Menjawab Muadzin 


63. Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Te PA The: Ji $ Na IG Stan 
Ags dana an Ie Eh YA Y, 5 Y 16 
Jas bh Yu Ya ye Ea na 


“Apabila seorang muadzin berkata, “Allahu akbar, allahu akbar', kemudian 
salah seorang dari kalian menjawabnya dengan berkata, “Allahu akbar, 
allahu akbar'. Selanjutnya sang muadzin berkata, 'Asyhadu an laa ilaaha 
illallahu', kemudian salah seorang dari kalian menjawab, “Asyhadu an laa 
ilaaha illallahu'. Kemudian sang muadzin berkata, 'Asyhadu anna 
Muhammadar-Rasulullah', lantas seorang menjawab, “Asyhadu anna 
Muhammadar-Rasulullah'. Kemudian sang muadzin berkata, “Hayya 
'alash-shalah', dan seorang menjawab, “Lahaula walaa guwwata illa 


42 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





billaahi'. Selanjutnya sang muadzin berkata, “Hayya 'alal falaah', 
kemudian seorang dari kalian menjawab, “Laa haula walaa guwwata illa 
billahi'. Kemudian sang muadzin berkata, "Allahu akbar, allahu akbar', dan 
dijawab, “Allahu akbar allahu akbar'. Kemudian apabila sang muadzin 
berseru, “Laa ilaaha illallah', dan seorang menjawab, “Laa ilaaha illallah', 
maka sungguh ia akan masuk surga, bila jawaban yang diucapkan berasal 
dari hatinya”. (HR. Muslim) 


64. Dari Sa'di bin Abu Waggash radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


. 
3.0. .@ 


esa Tn ba 2 AG Ban Oei 5 Bea an 
BPA Ya MY Y ot ag uh, DOS PI mang PJB Ta 


s- & In Inda” Jaten 


233 Ws (MUI Ly dl ah Mpg OX A2 of d 
i Kah Tania NN Na: 8 3 - NP at N #5 
A3 SN Ab Vj melag AE elo 

“Barangsiapa berdoa tatkala mendengar muadzin, "Dan aku bersaksi 
bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah yang tiada sekutu bagi- 
Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridha 

Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad 


shallallahu 'alaihi wasallam sebagai Rasul', maka Allah akan mengampuni 
dosa-dosanya.” (HR. Muslim) 


$ 


65. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Kami pernah 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Bilal berdiri 
mengumandangkan adzan. Tatkala dia selesai adzan, maka Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


All J3 Uap la JBL Jis JB ja 
“Barangsiapa mengucapkan bacaan seperti yang telah dikatakan (bilal) ini 


dengan yakin, maka ia akan masuk surga.” (HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban, 
dan Al Hakim). Menurut Hakim, sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


66. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhuma, bahwa seorang laki-laki 
pernah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya para muadzin telah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 43 





mendahului kami (dalam perolehan pahala).” Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


- e . 2... 3d . 0 3 
dani Jaa 23 Ip OP US J3 


“Katakanlah seperti yang mereka katakan. Apabila kalian telah selesai 
maka mintalah, niscaya akan dikabulkan permintaanmu itu.” (HR. Abu 
Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Pahala Berdoa Setelah Mendengar Adzan 


67. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu “anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


KASUAN 2AASN RAI SENI Ol D3 mel Ge mang Up JB Uya 
SI SAI GAJI IS yabaa Ulah Aenaly Alai Ala Maa OI 

aatal en Gin 
“Barangsiapa berkata tatkala mendengar adzan, “Wahai Tuhan, Tuhan 
yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan 
ini, berilah kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam wasilah dan 
keutamaan serta bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah 


Engkau janjikan', maka wajib baginya syafaatku di hari Kiamat.” (HR. 
Bukhari) 


68. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 
Bes ane Te Do 3 
3pN BEYI, OS YI Lag sea 
“Doa antara adzan dan igamat tidak akan ditolak” (HR. Abu Daud, 
Tirmidzi, An-Nasa'1, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). 


Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya. Para 
sahabat bertanya, “Kalau begitu, apa yang harus kami katakanlah wahai 
Rasulullah?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


44 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








. - Pi ga Tes Pp Pp , Sha 
2,1 Li 3 asli, r3) asi | aka 
“Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan di 


akhirat”. Hadits shahih, kecuali Tambahan dari Tirmidzi, Tambahan itu 
adalah lemah (dha'if). 


Pahala Berdoa saat Igamah 


68. Dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu 'anhu, dia mengatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ja HAN Ih AI AE Iin 133 (3 de ol 


al 


Pd 


“Dua waktu yang tidak akan ditolak doa seseorang pada saat itu, yaitu 
tatkala igamat dikumandangkan (shalat akan di laksanakan) dan saat 
dalam barisan jihad fi sabilillah.” (Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 
Hibban). Ini adalah salah satu redaksi Ibnu Hibban. Hadits hasan 


Catatan: lafazh “Tugaamu ash-shalaatu” adalah lafazh yang lemah, dan 
yang shahih adalah “An-nidaa ” 9sesuai adzan). 


Pahala Shalat 


70. Dari Tsauban radhiyallahu “anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


de Inilah 3 Sui PA Rae AN PA 


PP emo 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 45 





“Istigamalah dan kalian tidak akan mampu menghitung. Ketahuilah, bahwa 
sebaik-baik amalanmu adalah shalat dan tidaklah orang yang senantiasa 
menjaga wudhunya melainkan ia adalah seorang mukmin.” (HR. Ibnu 
Majeh, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim isnad hadits ini 
Shahih. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Malik di dalam Al Muwaththa'. 
Hadits shahih 


71. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, Me bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


JI KN, & Aang SI Ke w AA sy ja pan) 
NY ai KN, AN, AI ya Le L As v- ON 
Sa TN OT ag el Mali Sa 


“Bersuci adalah sebagian dari iman, alhamdulillah akan memenuhi 
timbangan, dan subhaanallahi walhamdu lillaahi akan memenuhi antara 
langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar 
adalah penerang dan Al Our'an adalah hujjah buatmu (penolong) atau 
hujjah atasmu (bumerang).” (HR. Muslim) 


72. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad dari Abu Hurairah 
radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


KAI TE aa Yap 3 Sea 


“Shalat adalah sebaik-baik amal. Barangsiapa dapat memperbanyaknya, 
maka perbanyaklah.” Hadits shahih 


Bakar bin Abdullah Al Muzani berkata, “Siapakah yang dapat 
menyamai (keistimewaanmu) wahai anak cucu Adam? Apabila engkau 
hendak bertemu dengan Rabbmu tanpa izin? Pasti bisa!” Lalu ditanyakan 
padanya, “Bagaimana caranya?” Dijawab, “Engkau sempurnakan wudhu 
dan masuk ke dalam mihrabmu (masjid). Maka engkau telah masuk 


46 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





menemui Rabb-mu, dan engkau akan berbicara dengan-Nya tanpa 
penerjem: 


Pahala Ruku' dan Sujud Didalam Shalat 


Firman Allah Ta'ala, “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah 
kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, 
supaya kamu mendapat kemenangan” (Os. Al Hajj (22): 77) 


Firman Allah, 


“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia adalah tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 
sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari 
karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 
mereka dari bekas sujud”. (Os. Al Fath (48): 29) 


73. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


JA PS AA FA PSP ee GA pal Ia KU 
Tadi 5 ep ada Ui 


“Tidak seorang muslimpun di antara kalian berwudhu kemudian ia 
menyempurnakan wudhunya lalu berdiri melakukan shalat dua rakaat dan 
di dalamnya ia menghadapkan wajah dan hatinya, melainkan wajiblah 
baginya surga:” (HR. Muslim) 


74. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah melewati sebuah kuburan, kemudian bertanya, 
“Siapakah penghuni kubur ini?” Mereka menjawab, “Fulan.” Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


“Dua rakaat merupakan sesuatu hal yang lebih dicintai orang ini daripada 
sisa dunia kalian.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya hasan. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 47 





75. Dari Mi'dan bin Abu Thalhah, dia berkata, “Aku pernah menjumpai 
Tsauban (budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam), maka aku 
bertanya, “Beritahu aku suatu amal yang membuat Allah memasukkanku ke 
dalam surga”.” 


Atau dia berkata, “Aku bertanya, “Beritahu aku amal yang paling 
dicintai Allah!”” Tetapi beliau diam. Kemudian aku bertanya lagi, tetapi 
beliau tetap diam. Kemudian aku bertanya untuk ketiga kalinya, maka 
beliau berkata, “Aku telah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, 


S5 A1 BI Natan di Yui pda udi: 
dalan 2 Aga MIS Ia 


Hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah 
engkau sujud melainkan Allah Ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan 
menghapuskan satu kesalahanmu'.” (HR. Muslim). Hadits shahih 


76. Dari Ubadah bin Ash-Shaamit radhiyallahu “anhu, bahwa dia 
mendengar Rasulullah malallahu alaihi wasallam Desakan, 


- 30. - - o- 9 


Gp Oh ES dada Yna ad Kerana 
HP Ga ANE A3 GI 3 


“Tidaklah seorang hamba pasa satu kali kepada Allah, kecuali Allah 
akan mencatat baginya suatu kebaikan, menghapus darinya satu kejahatan, 
dan mengangkat untuknya dengan satu derajat, maka perbanyaklah 
melakukan sujud.” (HR. Ibnu Majah). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


77. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku pernah 
bermalam bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam. Lalu aku 
menyiapkan wudhu dan segala keperluan beliau. Pada suatu hari beliau 
berkata kepadaku, “Mintalah kepadaku'. Maka aku berkata, “Aku minta agar 
aku dapat bersamamu di dalam surga”. Beliau berkata, “Adakah yang lain?” 
Aku menjawab, “Itu saja”. Beliau bersabda, 


48 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





e : .. “5 rd uk T- » “3g 

dpan SAI Uni de ah 

“Kalau demikian tolonglah aku untuk meraih keinginanmu dengan banyak- 
banyak bersujud'.” (HR. Muslim). Hadits shahih 


Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits yang lebih panjang dari yang 
telah disebutkan, dan lafazhnya adalah: Rabi'ah berkata, “Dahulu aku 
membantu Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam disiang hari. Jadi 
apabila malam tiba aku bermalam di dekat pintu kamar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam. Dikala itu aku terus mendengar Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam membaca, “Subhanallah, subhanallah, 
subhanallah rabbi (Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Rabb- 
ku). Hingga aku jenuh atau tertidur. Lalu pada suatu hari beliau berkata, 
“Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepada-ku, niscaya aku akan 
memberikannya”. Aku berkata, “Berilah aku waktu untuk berfikir. 
Kemudian aku teringat bahwa dunia ini tidak kekal, maka aku berkata 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, “Wahai Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasalam, aku mohon kepadamu agar engkau 
mendoakanku semoga Allah Ta'ala menyelamatkanku dari api neraka dan 
memasukkanku ke dalam surga”. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam diam dan bertanya, “Siapakah yang menyuruhmu?” Aku berkata, 
“Tidak seorangpun yang menyuruhku. Tatkala aku tahu bahwa dunia ini 
tidak kekal sedangkan engkau adalah orang yang memiliki kedudukan di 
sisi Allah, maka aku ingin agar engkau mendoakanku kepada Allah”. Beliau 
bersabda, “Aku akan mendoakanmu. Oleh karena itu, tolonglah aku untuk 
mencapai keinginanmu dengan banyak bersujud'.” 


78. Dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


. Seo. 3 0. $ - Io LE 9 , " L ore Lo. PAN e . 
SI AN Ma aj Ol had Ie KN OI eU 
AB 


“Tidak satupun keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai melainkan 
tatkala Ja melihatnya sujud, meletakkan wajahnya di atas debu.” (HR. Ath— 
Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 49 


79. Dari Abu Fatimah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadaku, 


SPd F3 Jas atasi ol Labu L LG 


“Wahai Abu Fatimah jika engkau ingin berjumpa denganku, maka 
perbanyaklah sujud.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Sanadnya shahih. 
Hadits hasan 


Tetapi Ibnu Majah meriwayatkan dengan redaksi: Ia berkata, “Aku 
(Abu Fatimah) berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
beritahukan aku suatu amal yang harus aku amalkan secara konsisten!” 
Beliau bersabda, 


233 WAN US YLSA BEE Y Up SALA, Ula 
Abs Up V3 


“Perbanyak sujud, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud satu kali 
kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat, dan 
dengannya Allah akan menghapuskan satu kesalahanmu'.” 


80. Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur periwayatan Abu Dzar 
radhiyallahu 'anhu. Dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 


2... . 


Sg Ta Ing En SS AU daan Fa ai 


2... 


23 H3 


“Barangsiapa bersujud sekali kepada Allah, maka Allah menuliskan 
baginya dengan sujud itu satu kebaikan, dihapus darinya satu kesalahan, 
dan diangkat baginya satu derajat.” Hadits shahih 


81. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


50 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Tae 03 on Gt tenan Lee Bni AO o- Ng MAP aa P3 

PEN IPS U Loela yag Jar SE) ya All OIL LI 
“Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah 
ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa.” (HR. Muslim) 


Pahala Lama Berdiri Didalam Shalat 


82. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya, “Shalat apakah 
yang paling utama?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


9 Aa td 0 : 
SA Jb 
“Shalat yang panjang gunutnya.” (HR. Muslim) 
Yang dimaksud dengan gunut dalam hadits ini adalah berdiri. 


83. Dari Abdullah bin Habasy radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah ditanya, “Amal apa yang paling utama?” Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Lamanya berdiri (dalam shalat).” 
(HR. Abu Daud). 


Sebagian ulama berpendapat, yang lebih utama di kerjakan pada siang 
hari adalah memperbanyak sujud, sedangkan pada malam hari memperlama 
di waktu berdiri, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang 
menggambarkan shalat malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam. 
Pendapat ini sekaligus merupakan penggabungan seluruh hadits. Wallahu 
a'lam 


Pahala Shalat Wajib dan Senantiasa Menjaganya 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan orang-orang yang mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang 
besar” (Os. An-Nisaa' (4) : 152) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 51 





Firman Allah, 


“Sesungguhya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul- 
Ku dun kamu Bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik sesungguhnya Aku menghapus dosa-dosa mu. Dan sesungguhnya 
kamu akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya 
sungai-sungai” (Os. Al Maa'idah (5): 12) 


Firman Allah, 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang 
apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambah iman mereka 
(karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal yaitu orang-orang 
yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang 
kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan 
sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian 
di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia.” (Os. Al Anfaal (8): 
2-4). 


Firman Allah, 


“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan- 
perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat” (Os. Huud (11): 
114) 


Firman Allah, 


“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhan-Nya, 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan 
kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak 
kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat 
kesudahan yang baik. Yaitu surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya 
bersama-sama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapaknya, istri- 
istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat- 
lempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, “Keselamatan 
atasmu berkat kesabaranmu'. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan 
itu.” (Os. Ar-Ra'd (13): 22-24) 


Firman Allah, 


52 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu 
orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya (hingga firman-Nya) dan 
orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang 
yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka 
kekal di dalamnya.” (Os. Al Mu'minuun (23): 1-11). 


Firman Allah, 


“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, 
supaya kamu diberi rahmat.” (Os. An-Nuur (24): 56) 


Firman Allah, 


“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji 
dan mungkar”. (Os. Al “Ankabuut (29): 45) 


Firman Allah, 


“Dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka itu kekal di 
surga lagi di muliakan”. (Os. Al Ma'aarij (70): 34-35) 


84. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika seorang Arab Badui 
datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, tunjukkan aku suatu amal yang jika aku kerjakan membuatku 
masuk Surga.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


TA BS IP TK UAN GE) We Bh BY AM Ag 


IKAN) Fa 


“Menyembah Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan 
shalat wajib, mengeluarkan zakat yang wajib, dan puasa Ramadhan.” 
Orang Arab Badui itu berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan- 
Nya, aku tidak akan melebihkan dari apa yang telah disebutkan.” Ketika 
orang itu telah pergi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Tran 


Ki dh Ja 1 Ja 3 J5 Ia Da Oa 


“Barangsiapa ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang 
itu.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 53 





85. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Saba Kiai Ip pa IE GAS ena de AN SAS Hao Ia 


Ta BE ng Dl Up In ale Da gan Uti 
Had sh AG Op Ai Aa Ul MP le Se ob 


“Lima waktu shalat yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya: 
barangsiapa mengerjakan dan tidak menyia-nyiakan satupun darinya 
karena menganggap ringan hal tersebut, maka Allah berjanji akan 
memasukkannya ke dalam surga. Namun barangsiapa tidak 
mengerjakannya, maka tidak ada ikatan perjanjian antaranya dengan 
Allah: jika Allah menghendaki, maka Dia akan mengadzabnya, dan jika Ia 
menghendaki, maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Abu 
Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban). 


Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
5 £ 3 B3 G3 03 3 -— 9 1. 3 0. 
Ap A33 AS apa) YA La Sa APA Nafeo Opa 


BD 3-03 3 . S5 S.o.- 3 — Jo 


Pa an An ea RA 
ia Ny Ui ea Oma Jai 


“Lima waktu shalat yang telah diwajibkan oleh Allah: barangsiapa 
membaguskan wudhunya dan mengerjakan shalat-shalat itu tepat pada 
waktu-waktunya serta menyempurnakan ruku ', sujud dan kekhusyu '-annya, 
maka baginya janji Allah, bahwa Dia akan mengampuninya. Dan 
barangsiapa tidak mengerjakan hal itu, maka tidak ada baginya janji Allah, 
apabila Dia ingin maka Dia mengampuninya, dan apabila Dia ingin maka 
Dia akan mengadzabnya.” Hadits shahih 


86. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, 


Ps 


01 — £ ag 


CJLSNN ypasl 56 AK ala le AN IIS AS oi 


54 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“ 


Pb GK ah le DI Ao AI Spa, J3 


“JG KE Eu Gali 5) “JG Gan S JG GX 
Opa 


“Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
menanyakan tentang amal yang paling utama?” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Shalat.” Selanjutnya orang itu bertanya lagi, 
“Kemudian apa lagi?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Shalat.” Selanjutnya orang itu bertanya lagi, “Kemudian apa?” Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, “Shalat.” Beliau mengulanginya 
hingga tiga kali. Kemudian orang itu bertanya, “Lalu apa?” Rasulullah 


shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berjuang di jalan Allah.” (HR. 
Ahmad dan Ibnu Hibban) 


87. Dari Saad bin Abu Waggash, dia mengatakan bahwa dulu ada dua orang 
saudara, dan salah satunya wafat terlebih dahulu sebelum saudaranya 
(selama empat puluh malam), maka aku menyebutkan kebaikan-kebaikan 
orang pertama wafat itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


#9 ana o 2 . 9 T 
WA EN SG di 
“Bukankah saudaranya yang masih hidup juga seorang muslim?” 


Mereka menjawab, “Ya. Ia orang yang tidak mengapa (biasa-biasa 
saja).” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- : TI L5 ae - 9 P3 Oa Aan Pu 2. 
Pb AE AP JS Aki Ja Ui KS Ag AL La SU Le) 
Pn aa 3 akn Ba Ag matan Te Tan 
2 3 . ane bo Re . 0. “3 Par 3 5 JS ata 
sha MIS D O9P US Uma pa IS A3 ii) ie Ala 
Had LAU DN USAI 33 La 
“Apakah kalian tahu apa dampak dari shalat yang telah ia lakukan? 
Sesungguhnya permisalan shalat sama dengan sebuah sungai yang jernih 


dan banyak airnya yang berada di depan pintu rumah salah seorang dari 
kalian. Apabila salah seorang dari kalian mandi di sungai itu sebanyak 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 55 


lima kali sehari, apakah kalian kira akan tinggal (kotoran-kotoran) di 
badannya? Sungguh kalian tidak akan tahu seberapa besar ganjaran yang 
telah ia dapatkan dari shalatnya.” (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu 
Khuz aimah). Hadits shahih 


88. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatkan bahwa dulu ada 
dua orang laki-laki dari Bala (sebuah kampung dari Ouda'ah), keduanya 
masuk Islam di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu salah 
seorang dari mereka mati syahid, sedangkan yang lain wafat setelah setahun 
meninggalnya orang yang pertama. Thalhah bin Ubaidillah berkata, “Suatu 
ketika aku bermimpi melihat yang wafat belakangan masuk surga terlebih 
dahulu sebelum saudaranya yang mati syahid, maka akupun heran dengan 
kejadian itu! Kemudian aku menyampaikan kejadian ini kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam (atau: kejadian ini disampaikan kepada 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam). Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 
IN) AS VI Ea Log Sona) SAI Po D3 Lal 
0 3 
“Bukankah ia telah berpuasa Ramadhan setelahnya? bukankah ia telah 
melaksanakan shalat sebanyak enam ribu rakaat, ia telah mengerjakan 
shalat sunah sebanyak ini dan itu?”” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban hadits yang 
semisal, namun lebih panjang dengan lafazh tambahan dari Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasalam, yaitu: 


0. al X9. 9 


PA AN Gi En Ai nh 


“Maka jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi.” 
Hadits shahih 


89. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Bo. 0. F5 


Ja Sp ab RS 3 JA SAE AG Gb Ai 


56 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Gn 33 ch us aa 
Tidakkah kalian lihat jika sebuah sungai berada di depan rumah salah 
seorang dari kalian, setiap hari ia mandi di sungai sebanyak lima kali, 
maka masihkah ada kotoran-kotoran dibadannya?” 


Para sahabat berkata, “Tidak mungkin ada kotoran di badannya”. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam Nia 


Uus ae FI Ab D Sial Ya Bisa 


“Demikian itulah shalat lima waktu. Dengannya Allah akan membersihkan 
kesalahan-kesalahan seseorang'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


90. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Pa 2 ba Pe », 3. 2 () . 2, On 53 3 
BP SU US JUS Anal Il Ta, Oma Diya 
3 Pp $4 
AS 
“Shalat lima waktu dan shalat Jum'at ke Jum'at berikutnya merupakan 


penghapus dosa-dosa yang dilakukan diantara tenggang waktu tersebut, 
selama seseorang tidak melakukan dosa-dosa besar.” (HR. Muslim) 


91. Dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


0. 33 - - 333,0 2 


les yang Kep) Upon G3 AN an 0 mama Ta Sa ye La 

Pas S3 u PERAN WgL3 Ld A3 SS Y dana 
k 5: 5 “ 1 33 3 - . 

JS al M3 

“Tidak seorang muslim pun yang melaksanakan shalat fardhu kemudian ia 

membaguskan wudhunya, khusyu' dan ruku'nya melainkan yang demikian 

itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah ia lakukan 


sebelumnya, selama ia tidak mengerjakan dosa besar. Hal tersebut berlaku 
untuk sepanjang masa'.” (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- ST 


92. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


L 3 


Pa an PAN 2531 cos, - - LA an aa Se Ben AS 
SP OP OH ds ma Ale BP OP Ya 
s3 2 -.9 : 3 3 Sg Tn gag s2 PPN NIA 1 Aa 
Bilas pan ale Ih Os 5 Ugiluk sell ala 
Dat aa ena nun 18 e-1 3 2 ana Lean Te 
OPPO gas LAI ae bp OP OP 
Aa 0. - Ge ara P3 SEA .- 8 Pa Ge Na s, Ta 
Padan Kare Oa das set lo 53 
“Kalian akan berbuat dosa, kalian akan berbuat dosa, maka jika kalian 
melaksanakan shalat Subuh berarti shalat tersebut telah mencuci 
(membersihkan)-nya. Kemudian kalian akan berbuat dosa lagi, kalian akan 
berbuat dosa, maka jika kalian telah melaksanakan shalat Zhuhur, berarti 
shalat tersebut telah membersihkannya. Setelah itu kalian kembali berbuat 
dosa, maka apabila kalian telah shalat Ashar, niscaya shalat telah 
membersihkannya. Kemudian kalian akan berbuat dosa, berbuat dosa, 
maka jika kalian telah shalat Maghrib, shalat tersebut telah 
membersihkannya. Kemudian kalian akan berbuat dosa, kalian akan 
berbuat dosa, jika kalian telah melaksanakan shalat Isya, maka shalat 
tersebut telah membersihkannya. Setelah itu kalian tidur, maka akan 


diangkatlah pena dari kalian hingga kalian terbangun.” (HR. Ath-Thabrani 
dengan sanad hasan) Hadits hasan 


93. Dari Amru bin Murrah Al Juhani radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dan berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam, bagaimana 
pendapatmu jika aku telah bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar selain 
Allah dan engkau adalah utusan Allah, lalu aku telah melaksanakan shalat 
lima waktu, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadhan, dan 
menghidupkan malam-malam dengan shalat, maka termasuk golongan 
manakah aku?” Beliau bersabda, “Engkau termasuk golongan orang-orang 
yang benar dan para syuhada.” (HR. Al Bazzar, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 
Hibban) Hadits shahih 


58 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


94. Dari Abu Ayyub radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 
- 2 - a32 9 
Atlas Uya Up Cyat Le ani 3XLO JS 
“Sesungguhnya tiap shalat akan menghapus dosa-dosa yang dilakukannya 
diantara waktu shalat -yang satu dan berikutnya-.” (HR. Ahmad dengan 
sanad hasan). Hadits hasan 


95. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa seseorang datang 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasalam, aku melakukan sesuatu yang mengharuskan 
aku dihukum had, maka lakukanlah had itu atasku. Kemudian waktu shalat 
tiba dan ia turut shalat bersama Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. 
Tatkala shalat usai, orang itu kembali berkata, “Wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasalam, aku sungguh telah melakukan sesuatu yang 
mengharuskanku dihukum had, maka tegakkanlah padaku hukum Allah.” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Lan ea tan JA 


“Bukankah engkau telah hadir melaksanakan shalat bersama kami?” 


Ia berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


“Sungguh telah diampuni dosa-dosamu itu.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Sabda beliau, “Aku telah melakukan sesuatu yang mengharuskanku 
dihukum had”. Makna sabda beliau ini adalah: Aku telah melakukan suatu 
kemaksiatan yang mengharuskanku di hukum ta 'zir. Maksud hadits bukan 
berarti bahwa orang itu telah melakukan sesuatu yang mengharuskan dia di 
had, seperti zina, minum khamer, dll, karena jenis-jenis hukuman untuk 
maksiat-maksiat seperti yang telah disebutkan tidak mungkin diputihkan 
oleh shalat dan tidak dibenarkan bagi imam untuk membebaskan pelakunya. 
Demikianlah pendapat para ulama tentang hadits ini. Hal tersebut telah 
dijelaskan dalam hadits-hadits lain. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 59 





96. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa seorang 
laki-laki pernah mencium seorang wanita yang tidak halal baginya, lalu ia 
mengadukan perbuatannya tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasa!lam. Selanjutnya Allah Ta'ala menurunkan ayat-Nya “Dan dirikanlah 
shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian 
permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik 
itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk.” (Os. Huud 11): 
114). Mendengar hal tersebut, laki-laki itu bertanya, “Apakah ayat itu 
diturunkan khusus untukku wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, 


ata PT MN SN 
AS ad 


“Untuk seluruh umatku.” (HR. Bukhari-Muslim) 


97. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


Mba Se Bt 2 RI ISS OLI AA Ia Ae LA IA 
Olan) Fog MEA GA Pa) ALI) API dp al 


Sa em SA Weh Ie 3 
2 


“Lima perkara, barangsiapa mengerjakannya didasarkan dengan imam, 
niscaya dia akan masuk surga, yaitu: menjaga shalat lima waktu, 
menyempurnakan wudhunya, ruku '-nya, sujudnya, dan melaksanakan shalat 
tersebut pada waktu-waktunya, kemudian ia berpuasa Ramadhan, 
membayar zakat dengan ridha, dan menunaikan amanah.” 


Ditanyakan, “Wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud dengan 
menunaikan amanah?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Bb ni Sei ab Oo Gem Ga FA 


ng 


“Mandi junub, sesungguhnya Allah tidak memberikan amanah dalam 
beragama selain yang itu semua.” (HR. Ath-Thabrani dengan sanad bagus). 
Hadits hasan 


60 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





98. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


3 1, Tg 3 25 Aa Ina Para 
AS FX e Ohang AL SIN Jade SN 1 OS 
EL. 0348 Oo 0 -, nan 3: Med 0 201” 
: aa 33 - SA Ba Ca ai Jai La 
05. 3 &9 - 
B3 SET, Sa ay HS DAS tsoke S3 Sg 
Oya , 
“Malaikat-malaikat yang bertugas pada malam dan siang hari akan berada 
di sekitar kalian silih berganti. Seluruh malaikat-malaikat tersebut akan 
berkumpul pada saat shalat Subuh dan Ashar. Kemudian malaikat-malaikat 
yang ada bersama kalian akan naik, dan Allah bertanya kepada mereka - 
sedangkan Dia lebih tahu tentang keadaan mereka- “Bagaimanakah engkau 
meninggalkan hamba-Ku?' Mereka berkata, 'Kami tinggalkan mereka 
dikala mereka sedang melaksanakan shalat dan kami datang kepada 


mereka dikala mereka dalam keadaan shalat'” (HR. Imam Bukhari- 
Muslim). 


Ditambahkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam riwayat yang beliau 
bawakan, 


7.9. 


JAN SI HERU 
“(Para malaikat berkata), “Ampunkanlah mereka pada hari pembalasan'.” 


99. Dari Zuhair bin Ammarah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Aa BA rae 05, Ona, Ta To ml E Lb oo 1 
WA Lb 3 Ii 03 


“Orang yang shalat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya 
matahari tidak akan masuk neraka'.” (HR. Muslim) 


Yaitu: shalat Subuh dan shalat Ashar. Diriwayatkan Muslim. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 61 





100. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
- 


Ia KA ag 3 SI SAN 3 YP gia dia Lp 


2... 


Ge S1 IL 03 0 
nk ba duka teka abal bas 
“Barangsiapa shalat Subuh maka ia berada dalam perlindungan Allah. 
Oleh karena itu, jangan sampai Allah menagih kalian terhadap satupun 
dari hak-Nya, sesungguhnya barangsiapa ditagih Allah terhadap sesuatu 
dari hak-Nya, niscaya Allah akan menjumpainya dan menyeret wajahnya ke 
dalam neraka Jahanam”. (HR. Muslim) 


101. Dari Mu'awiyah bin Al Hakam radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PN Oa - 


Wala Jas LS Ur yak Sa eng NA sih 5 
yap si Fa 


“Sesungguhnya shalat ini telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum 
kamu tetapi mereka menyia-nyiakannya. Jadi barangsiapa yang 
menjaganya, niscaya ia akan mendapatkan balasann dua kali lipat.” (HR. 
Muslim) Maksudnya adalah shalat Ashar. 


102. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
menyebutkan tentang shalat, beliau bersabda, 


5-90 3 KA 


B3 Anak, LA 2) EL GP SS Agile Ia 
In AANG an Mr OS lada 

HI Pi Kur 033 
“Barangsiapa menjaganya (shalat), maka baginya cahaya petunjuk dan 


keselamatan pada hari kiamat. Barangsiapa tidak menjaganya, maka tiada 
cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya. Lalu pada hari kiamat ia akan 


62 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





bersama dengan Oarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.” (HR. 
Ahmad, dengan sanad shahih dan oleh Ath-Thabrani, dan Ibnu Hibban) 
Hadits shahih 


Pahala Melaksanakan Shalat Di Awal Waktunya 


103. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku bertanya 
kepada Rasulullah Shalallahu “alaihi Wasallam, “Amalan apakah yang 
paling Allah cintai?” Beliau bersabda, 


(433 Pr SN al 


“Shalat tepat pada waktunya'.” (HR. Imam Bukhari-Muslim). 


104. Dari Ummu Farwah (orang yang pernah berbaiat kepada Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam), dia mengatakan bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah ditanya, “Amal-amal apakah yang paling utama?” 
Beliau bersabda, 


) - 3- 
K3 , Pn DA) 

"Shalat pada waktunya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 

Hadits shahih 


105. Dari Ubadah bin Ash-Shaamit radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
bersaksi bahwa aku telah mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 

Bal 9. 0 ne Pd Nana ru 3 0... 
SAN) tan) Ga Ia IE HPA Niko Oak 


o 
Aa Mao 3 58 £ 3 


pa Gak aa dh TES Sae SA) A9 3 


2. Lafazhnya seperti yang terdapat dalam riwayat Abu Daud (425) dan Tirmidzi (1/412), 
yaitu: “Shalat di awal waktunya.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 63 


3 . . 2... 2 3 - . ...9 . . 

AAL el5 ly Ajib el Ol GG AI de eos Jai 

“Lima waktu shalat yang telah Allah fardhukan, barangsiapa membaguskan 

wudhunya, melaksanakannya pada waktunya serta menyempurnakan 

ruku'nya, baginya janji Allah, bahwa Dia akan mengampuninya. 

Barangsiapa tidak melakukannya, maka tidak ada baginya janji Allah, jika 

la menghendaki maka Dia akan mengampuninya, dan jika Dia 

menghendaki maka Dia akan mengadzabnya'” (HR. Abu Daud An-Nasa'i 
Dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


106. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Oatadah, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Sate DAGE) Ako Imas AA de lbh Sd dh yg 
. Ke PIN 8... . ti ata Sa -, 0 HH s0. 
Jasa OS Ujag Ta AE Sea Sale BEI ea La Af nga 

gate Taga S Sella 
“Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku telah mewajibkan atas umat- 
Ku lima waktu shalat. Aku telah berjanji pada diri-Ku bahwa barangsiapa 
menjaga lima shalat tersebut pada waktunya, niscaya akan Aku masukkan 


ke dalam surga dan barangsiapa tidak menjaganya, maka tiada baginya 
janji-Ku'.” Hadits shahih 


107. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah melewati para sahabatnya, lalu beliau berkata 
kepada mereka, 
PAR Itofafas.. X 2 naa Sa ena Abe La Lae Te aa 
cai Saga Al AJE LIA BIG S0 dia Lou Ja 
“au! 2.05? Sara 5.” Li Ina Senang an aa 
Lag End AE Y GS Ukts Y ISI 50) JB JB UN 
AE Th Op Kam) Tb O1 G3) II AM 
“Apakah kalian tahu yang telah dikatakan oleh Rabb-mu Ta'ala?” Mereka 
menjawab, “Allah dan Rasulnya lebih tahu.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam mengulanginya sebanyak tiga kali. Lalu beliau shallallahu “alaihi 


64 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





wasallam bersabda, “Allah Ta'ala berfirman, “Demi kebesaran dan 
kekuasaan-Ku, tidaklah seseorang shalat pada waktunya kecuali Aku akan 
memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa melaksanakan shalat diluar 
waktunya, jika aku menghendaki maka Aku akan merahmatinya, dan jika 
Aku menghendaki maka Aku akan mengadzabnya'.” (HR. Ath-Thabrani) 
Sanadnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Ahmad hadits yang semisal dari 
Ka'ab bin Ujrah. Hadits shahih 


Pahala Membaca Doa Iftitah 


108. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, 

Pepann EN Ben lpa BT ENGN 25 2 L.. LN 2 TU MN PAN P3 
sda Penata NU jae 
J3 Sel :& 1) 0 nas" 1) LSI as Sa Iga 
P5 JG di IS LS Yu 2g Se lo Ip 


- of 


Pee ana “JG ah Ian Gd AN Gp 
Ag le Ko po ee sat nye 
SS Oya 


“Tatkala kami shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
tiba-tiba ada seseorang dalam kelompoknya berkata, “Allah Maha Besar. 
Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan Maha Suci Allah 
pada pagi dan petang hari”. Setelah shalat Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bertanya, “Siapakah yang mengatakan kalimat tadi?” Lalu orang 
tersebut menjawab, “Aku Rasulullah”. Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Aku kagum dengan kalimat itu, telah dibuka baginya 
pintu-pintu langit'”” Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu berkata, “Maka aku 
tidak pernah meninggalkan kalimat itu semenjak Rasulullah menjelaskan — 
keutamaan-nya.” (HR. Muslim). Dzikir/doa semacam ini diucapkan setelah 
takbiratul ihram. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 65 


Ta Sea na SAN 





Doa Bangun dari Ruku' dan Pahala Membacanya 


109. Dari Rifa'ah bin Rafi” Biss radhiyallahu "anhu, dia berkata, 

SS Ga Kal ah BA Aa en 3 ca 
GAS Ka En tea dadu aka Cal AN - - JG 
SIG LU 2J6 KK ga de Bijal Uks ag An PI 


9 3 13 


JG 4 Wa Sl Han Ra 3 


“Kami pernah shalat di belakang Nabi shallallahu “alaihi wasallam. Tatkala 
beliau bangkit dari ruku' beliau berkata, “Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya”. Setelah itu salah seorang makmum berdoa, “Ya Rabb, bagi- 
Mu lah segala pujian, pujian yang banyak, baik dan diberkahi padanya'. 
Maka ketika beliau selesai dari shalatnya, beliau bertanya, “Siapa tadi yang 
berbicara?” Orang itu menjawab, “Aku, Rasulullah”. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat 
berlomba-lomba untuk dapat menulisnya'.” (HR. Bukhari) 


110. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 


ds Ka UG, al) A3 AK Iran #uYi Ju sj 
A33 ya PA L Ik Aa Ip 3 ga 


“Apabila imam berkata, "Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya ' 
maka ucapkanlah, 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian”. Karena 
sesungguhnya barangsiapa ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, 
maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu'.” 


Disebutkan pula dalam riwayat lain, 
o . 3 3. 
30. Ti Cip tg -4" In -. 


66 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Maka ucapkanlah, “Wahai Tuhan kami dan bagi-Mulah segala pujian'.” 
Dengan menggunakan huruf waw (dan). (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Shalat Berjamaah 


111. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


s » 9 - 4 (P4 0 Je 
2 JP (Ay AP 3 Ganag JAN HA oa Jaa Tel PK 


“Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri sebanyak dua puluh 
tujuh derajat.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


112 Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
La ja ia Sd Ole di Sial DAR YEN Sio 
Ba ar yA Ep MU) dia Saja 
H3 Maa Sah S1 Fals ang SEN SAY ame 
Jaa JA KO If Ti Tp dinda Aa AP Ia 
u Ne s SAR IG Ny SY HI cla Fo AI ca 
Mal 53 


“Shalat seseorang secara berjamaah lebih utama daripada shalat 
seseorang di rumahnya atau di tokonya sebanyak dua puluh lima derajat. 
Hal itu dikarenakan jika seorang memperbaiki wudhunya kemudian ia 
keluar menuju masjid tidak ada maksud lain kecuali ingin melaksanakan 
shalat, tidaklah ia mengayunkan satu lagkahnya melainkan akan diangkat 
baginya satu derajat dan dihapuskan darinya dengan langkah tesebut satu 
kesalahan. Jadi apabila ia telah melaksanakan shalat maka malaikat akan 
terus mendoakannya selama ia masih berada di tempat shalatnya. Malaikat 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 6T 


tersebut berkata, “Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah berilah rahmat 
kepadanya '. Seseorang akan terus dianggap berada dalam shalat selama ia 
menantikan shalat.” 


Dalam riwayat lain dikatakan (sang malaikat berdoa): 
S3 Wala SU Ip SU Ale LE AAN Dat 


“Ya Allah ampunilah ia. Ya Allah terimalah taubatnya, selama ia tidak 
menyakiti saudaranya dan selama ia belum berhadats.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


Menurutku (Ad-Dimyathi) yang nampak dari sabda beliau “tidak ada 
maksud lain kecuali ingin melaksanakan shalat” adalah pahala yang agung 
ini tidak akan tercapai kecuali dengan syarat ia keluar dari rumahnya 
semata-mata dengan niat shalat, tidak yang lainnya. Jika ia keluar untuk 
melaksanakan shalat dan untuk menunaikan hajat yang lain, maka ia tidak 
akan mendapat pahala melangkah secara sempurna, namun ia hanya 
mendapat pelipatgandaan nilai shalat karena ia telah melakukannya secara 
berjamaah. Wallahu a'lam. 


113. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


5 . . - o P” 2 Nag 4 PS £ 

213 US pat Sian IXLO de Kelam $ Jar 30 Jas 
“Keutamaan shalat seseorang secara berjamaah daripada shalat yang ia 
lakukan secara sendiri adalah lebih dari dua puluh tiga derajat.” 


Dalam riwayat lain dikatakan, 
- 5. 25 
and Oo Jaa Ws 
“Seluruhnya seperti shalat yang ia lakukan di rumahnya.” (HR. Ahmad, Al 
Bazzar, Abu Ya'la, dan Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


68 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





114. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Barangsiapa ingin 
berjumpa dengan Allah —kelak- dalam keadaan muslim, hendaklah ia 
menjaga shalat wajib, di mana saja shalat-shalat tersebut diserukan. Karena 
sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi Nabi kalian jalan-jalan 
petunjuk. Sesungguhnya shalat jamaah tersebut termasuk jalan-jalan 
petunjuk. Jika kalian melaksanakan shalat di rumah-rumah kalian seperti 
orang ini shalat di rumahnya, sungguh kalian telah meninggalkan Sunnah 
Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan Sunnah Nabi maka kalian pasti 
akan sesat. Tidaklah seorang pun berwudhu kemudian ia membaguskan 
wudhunya lalu ia pergi menuju masjid dari masjid-masjid Allah, melainkan 
Allah Ta'ala akan mencatat baginya satu kebaikan dari tiap langkah yang ia 
ayunkan. Allah Ta 'ala akan mengangkat derajatnya dengan langkah tersebut 
dan menghapuskan darinya satu kesalahan dengan langkah itu. Sungguh 
kalian telah menyaksikan kami, tiada seorangpun dari kami yang 
meninggalkan shalat jamaah melainkan ia adalah orang munafik yang telah 
jelas nifaknya. Sungguh -dahulu- ada seorang —sampai- dituntun oleh dua 
orang laki-laki hingga ia dijejerkan pada shaf(barisan).” Disebutkan dalam 
riwayat lain, 


Cita La Op SR HE Eno AL ale Ul lo AN Sya) Ol 
2 i 5. Tr o TP PA P 19 
Ad OS SAI dh IN CA 


“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengajarkan 
kami jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya di antara jalan-jalan petunjuk 
itu adalah melaksanakan shalat di masjid yang dikumandangkannya adzan 
padanya.” (HR. Muslim) 


115. Dari Utsman Radhiyalllahu 'anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


(UY & K3 TK io Sd ET e Ne Peni Ce 
390 3T 2 
and dd jab 

“Barangsiapa berwudhu dan ia menyempurnakan wudhunya, kemudian ia 

berjalan menuju shalat fardhu dan melaksanakan shalat itu bersama imam, 

maka akan diampunkan dosanya.” (HR. Ibnu Khuzaimah) Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 69 


116. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ie ANA 2 SI MO 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap shalat yang 
dilakukan secara berjamaah”. (HR. Ahmad) Sanadnya hasan. Hadits 
hasan 


117. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


& 5 - ., 5 Sai me 3 Kena ah No Se de ip 
SS IN LSI IN 3 Up band ad So Lp 
SSI La 3elp3 JII Lp Selp Obsly 


“Barangsiapa shalat dengan ikhlas karena Allah selama empat puluh hari 
secara berjamaah dan ia mendapati takbir yang pertama, niscaya akan 
tetap baginya dua pembebasan: pembebasan dari api neraka dan 
pembebasan dari sifat kemunafikan”. (HR. Tirmidzi, dia berkata, “Aku 
tidak mengetahui seorangpun yang menyampaikan sanadnya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali Salam bin Outhaibah dari 
Thu'mah bin Amru). Hadits shahih 


Menurutku (Ad-Dimyathi): Salam dan Thu'mah serta perawi-perawi 
lainnya adalah orang-orang Tsigah (dipercaya), aku tidak melihat dari 
mereka kecacatan. 


118. Dari Ubay bin Ka'bin radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa pada 
suatu hari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah shalat Subuh 
bersama mereka, lalu beliau bertanya, “Apakah si Fulan hadir?” Mereka 
menjawab, “Tidak.” Beliau shallallahu "alaihi wasallam bertanya, “Apakah 
si Fulan hadir?” Para sahabat menjawab, “Tidak.” Beliau shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


70 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


0 la Ih sala Jeena ja Sanga Sab ai 
Pe IAI SA Op CS Ia j3 F3 SA Ca 

3 ag # Hm 2 ani 2 - Pr Oa 5 Am . 
& SE ye (3 yan yAEY ad O yalas 33 SINI Tio 
Tune! AG SU, Na TK La SI AN 


. 


“Sesungguhnya dua shalat ini adalah shalat terberat bagi orang-orang 
munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang disiapkan bagi orang- 
orang yang menghadiri kedua shalat tersebut, maka kalian akan 
mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sesungguhnya shaf pertama 
sama seperti shafnya para malaikat: jika kalian tahu keutamaannya maka 
kalian akan berlomba-lomba untuk shalat di shaf tersebut. Sesungguhnya 
shalat seorang laki-laki bersama seorang yang lainnya lebih baik daripada 
shalat yang dilakukan sendiri dan shalatnya bersama dua orang lebih baik 
dari shalatnya bersama satu orang. Semakin banyak jamaah dalam satu 
shalat lebih disenangi Allah Ta'ala.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, 
Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Pahala Shalat Isya dan Subuh yang Dilakukan secara Berjamaah 


Allah Ta'ala berfirman “Dan dirikanlah pula shalat Subuh. 
Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan oleh malaikat” (Os. Al Israa' 
(17): 78) Para ahli tafsir berpendapat, “Maksud firman Allah “gur'anal 
Jajri” adalah shalat Subuh yang disaksikan oleh para malaikat malam dan 
malaikat siang. 


119. Dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


man ae La ul | lai BAK AS Ata ata 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 1 








AS JAN de WES 3 


“Barongsiapa shalat Isya secara berjamaah, maka ia bagaikan shalat 
(malam) setengah malam, dan barangsiapa shalat Subuh secara berjamaah 
maka ia bagaikan shalat (malam) semalam penuh.” (HR. Muslim, Abu 
Daud dan Tirmidzi). 


Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, maka lafazhnya adalah: 
sebal abo ag Ad Hias PAS OS Kelar 3 slah lo ya 
ALI pLiS OLS A5las S PN 


“Barangsiapa shalat Isya secara berjamaah, maka ia bagaikan shalat 
(malam) setengah malam dan barangsiapa shalat Isya dan Subuh secara 
berjamaah, maka ia bagaikan orang yang shalat (malam) sepanjang 
malam.” Hadits Shahih 


120. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- - - 0 3 0 3. o . - 3.9 
Loyal P3 3 IMS el DU AN Ie Lo at 
s3: sa cg IT 3 AP ai Lte jan or . Para Ta 
PAMER De Ai ol ah II daa 33 Lay Lag 
5 Tata o yr AU - 2. an INA 3 2 PN 


3 03. 0 or. PN DA 3 ats sa ca... o 4 

AL He Hal G4 hal ON Y (2 
“Shalat terberat bagi orang munafik adalah shalat isya dan shalat Subuh. 
Kalau mereka tahu pahala yang disiapkan pada kedua shalat itu, maka 
mereka akan mendatanginya, meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku 
benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, 
kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu 
bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir shalat berjamaah, lalu aku 
membakar rumah-rumah mereka.” (HR. Bukhari-Muslim) 


72 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





121. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasalam, beliau bersabda, 


y 5. .. 1 Aga En ed Le o- 
BS 3 Te 3 amal eko Uya 
“Barangsiapa melaksanakan shalat Subuh secara berjamaah, maka ia 


berada dalam perlindungan Allah.” (HR. Ibnu Majah). Sanadnya shahih. 
Hadits shahih 


Pahala Mengucapkan Amin dalam Shalat Setelah Al Fatihah 


122. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


8 - Banana 2g Co 0 0 ae 01, - La 3G 
SP cina 1333 (DUA V9 H6 mo 3AII &) (UYI JB BI 
“ “ - TP 5 - . 53 2. 5 aa » - & 2 
A3 Uya PAR LA Ab SUN Sip Sp GI Ya 

“Apabila seorang imam telah berkata (Bukan jalannya orang-orang yang 
dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat), maka 
katakanlah, “Amin', karena sesungguhnya barangsiapa bersamaan ucapan 


amin-nya dengan ucapan amin-nya para malaikat, sungguh akan diampuni 
dosa-dosanya yang terdahulu.” 


Dalam Riwayat lain: 
3 Oa SU KU Ju, pal saat YG sj 
3 Ia PARU ab NI Uta 
“Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, dan malaikatpun 


mengucapkan amin, lalu ucapan amin ini bertepatan satu sama lain, maka 
dosanya yang terdahulu diampuni.” (HR. Bukhari-Muslim) 


123. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 73 








Ae Ta US ea ban to bang al Li fe 021 £ 
IN 9S SN ASIN SAI Si yino Lyad ceiilo 1) 
Pd ana EA eter PESTA Lipa er. na. e' 5 
AN Sima Cal 1,53 (odladl Yy Hee para! mt) JB 
“Apabila kalian melaksanakan shalat, maka rapatkanlah shaf'-shaf kalian 
dan salah seorang dari kalian hendaknya menjadi imam: apabila ia (imam) 
takbir maka takbirlah, dan apabila ia berkata (bukan jalannya orang-orang 
yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat), maka 


katakanlah, “Amin', niscaya Allah akan menjawab kalian.” (HR. Muslim) 
Hadits shahih 


124. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, pernah disebutkan kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam tentang Yahudi, maka beliau bersabda, 


VIRA AN RA F3 de Uyklag US 2D db Upin Y 
. 3 Ann aa 5 BS Lena Yan 8 2 ja 
deh Uas Tak Ud al VIRAL ala JE9 Ian, Ud 
Cal PuYI ale Ws 

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak iri kepada kita (kaum muslim) 
akan suatu amalan seperti irinya mereka terhadap shalat Jum'at yang telah 
Allah tunjukkan kepada kita dan mereka telah sesat darinya, juga terhadap 


kiblat yang Allah tunjukkan kepada kita: dan juga terhadap ucapan kita — 
yaitu- 'amin' di belakang imam. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah secara ringkas dengan 
lafazh, 


. "3 .,.. 8 ASP 2 3000 . Ih AI an NN naa 
D yirali de Ogleag ASMA AM OP aga HS Ia Y 
J BI 

“Orang-orang Yahudi tidak iri terhadap kalian atas suatu amalan seperti 


irinya mereka terhadap kalian atas perkataan 'amin' dan salam (yang 
kalian sebarkan).” Hadits shahih 


74 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Shalat di Shaf Pertama 


125. Dari Al Barra” bin Azib radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam mendatangi bagian samping suatu 
shaf, lalu meratakan dada dan pundak-pundak para jamaah. Beliau 
shallallahu “alaihi wasallam berkata, 


23 7 . ai aa aan dn ne 
Siah KE ban Ke Ang An 0 G3 WES YA Y 
J PI 

“Janganlah kalian bercerai-berai (tidak meratakan shaf) sehingga hati-hati 
kalianpun akan bercerai berai. Sesungguhnya Allah dan malaikat- 


malaikatnya akan bershalawat atas orang-orang yang berada pada shaf 
pertama.” (HR. Ibnu Khuzaimah) Hadits Shahih 


126. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 
. . 3 2. 53 3s 3.8 3 - 3 5 s 3 Fa: 
IE Dolar ESA WI Ol 1g ab ale AN lho AN na 
| | PE ani Pen 
Jai Sina! gl JI Hal 


“Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya akan bershalawat atas 
shaf pertama atau shaf-shaf pertama'” (HR. Ibnu Majah) Sanadnya shahih. 
Hadits shahih 


127. Dari Al Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, 
USG JGN! Lila PARE OS pay ale AN eko MI Jah OI 
Tag 


“Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memintakan ampun 
bagi shaf pertama sebanyak tiga kali dan bagi shaf kedua sekali. (HR. Ibnu 
Majah, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim). Menurut 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -— 75 





Al Hakim hadits ini shahih atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadits 
shahih 


128. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


. 


SPI Iyhag 3 5 JI aa IA Ge yaa AN ol j 


“Seandainya manusia tahu pahala yang disiapkan pada adzan dan pada 
shaf pertama kemudian mereka tidak menemukan cara untuk menempatinya 
kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengadakan undian.” (HR. 
Imam Bukhari-Muslim) 


129. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


3. - 4 . 32, 30. - 23. Pa PA, oi -. 3 . 3, Jo. 
' S " . ken # 3 2 
ring 
“Sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk- 
buruknya shahf adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita 


adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya shaf adalah yang 
paling depan.” (HR. Muslim) 


Pahala Menyambung Shaf atau Mengisi Shaf Kosong 


130. Dari Al Barra” bin Azib radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
dulu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam mendatangi shaf dari sudut ke 
sudut, maka beliau mengusap pundak atau dada-dada kami dan bersabda, 


Kb EN ee MA 


76 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Janganlah kalian bercerai-berai (tidak meluruskan barisan), hingga akan 
bercerai-berailah hati-hati kalian.” 


Al Barra?” mengatakan bahwa Beliau shallallahu “alaihi wasallam kemudian 
bersabda, 


, 33 - 93 PN ae Pn e 8 SEA jam 12 Pj 
Sina! Uplan Up IE O yap ASUNA WI Ol 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat atas orang- 


orang yang menyambung shaf-shaf.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Hadits 
shahih 


131. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


2033 aa PAP and 23 8 EA Pa 2 

Ayana! Ujaas 23 AE Oykkap ASING, AI Ol 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat kepada 
orang-orang yang menyambung shaf.” (HR. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban 


dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 
Hadits shahih 


132. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


33 Peras 23 Pena Mp2 38 3 .- 2, Ken” 0 
ab anlas Lino alas yag CA alog Lino Jan ya 


“Barangsiapa menyambung shaf niscaya Allah akan menyambungnya, dan 
barangsiapa memutusnya niscaya Allah —pun- akan memutuskannya.” (HR. 
An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini 
Shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


Pahala Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 


133. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 71 


NN IPA Ra Cd to Ha TA ami Hi Hko 
1 


“Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid-masjid 
lain, kecuali pada Masjidil Haram.” (HR. Muslim) 


134. Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu “anhuma, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Vas AN La Nan Uas Ne TK sa Jai La Gaon ap 
8 Ne uL ye yasi aga TA $ ng NI LA 


Ia 


“Shalat di masjidku ini lebih utama sebanyak seribu kali shalat daripada 
shalat yang dilakukan di masjid-masjid lain, kecuali pada Masjidil Haram. 
Shalat pada Masjidil Haram lebih utama sebanyak seratus kali daripada 
shalat di masjidku ini.” (UR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah) Hadits hasan 


135. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Nu Sa #l u sal Pa Ma & “5 Ta Am 
“Shalat di masjidku ini lebih utama sebanyak seribu kali shalat daripada 
shalat yang dikerjakan di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. 


Shalat pada Masjidil Haram lebih utama sebanyak seratus kali shalat.” 
(HR.Ahmad dan Ibnu Majah). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


78 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Shalat di Masjidil Agsha 


136. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasalam, beliau bersabda, 


5 ig , 4 4 3 ? ore . - L) 2 . or. 7 Pa 5 . 
ai je geliat Kn el Uya AI Lage 595 Sp Oak FP 
2 o- 9 - 2. £ SP Pa . - 5s Pan B.- 
Vip sai La ARYA YLKI Balap USD Ja) 
. ni 3 “3 Pa .. 5s . g . - 

3 Ia TAN Ad AN Y Ap YAH ml ia al 
5 san " j | 2? .r - 
AN, 

“Tatkala Sulaiman telah selesai membangun Baitul Magdis ia memohon 
kepada Allah Ta'ala hukum yang sesuai dengan hukum-Nya, dan kerajaan 
yang tidak dimiliki seorangpun setelahnya, dan agar tidak seorangpun yang 
datang ke masjid ini (Al Agsha), dan tidak ada yang ia inginkan kecuali 


shalat didalamnya melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya seperti hari ia 
dilahirkan dari perut ibunya.” 


Lalu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
.. 8 2. 3 o .. 0 s 
KIS dee s DG Of ph angga IS 0 Ui 


“Adapun dua permintaannya, yang pertama, sungguh telah dikabulkan dan 
aku berharap permintaannya yang ketiga juga telah dipenuhi.” (HR. 
Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari 
dan Muslim. Hadits shahih 


Pahala Shalat di Masjid Ouba 


137. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa dia pernah menyaksikan 
jenazah di Al Ausath di rumah Sa'ad bin Ubadah (setelah itu) beliau menuju 
Bani Amru bin Auf di halaman Al Harits bin Alkhazraj. Maka 
ditanyakanlah pada beliau, “Dimanakah engkau akan menjadi imam (shalat) 
wahai Abu Abdurrahman?” Beliau berkata, “Aku ingin menjadi imam 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 79 


(shalat) di masjid ini yang berada pada Bani Amru bin Auf, karena aku telah 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


NN Pb JS OS A3 Io ipa 


“Barangsiapa shalat di dalamnya, maka ia Pata melaksanakan umrah.” 
(HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


138. Dari Sahl bin Hanif radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


2 ana - 


“Barangsiapa bersuci dari rumahnya kemudian ia datang ke masjid Ouba 
dan shalat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang 
melaksanakan umrah.” (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


Dari Amir bin Sa'ad dan Aisyah binti Sa'ad, keduanya mendengar 
ayahnya (Sa'ad bin Abu Waggash radhiyallahu 'anhu) berkata, “Sungguh 
aku lebih senang shalat di masjid Guba daripada shalat di masjid Baitul 
Magdis.” (HR. Al Hakim). Menurutnya hadits ini shahih sesuai syarat 
Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


Pahala bagi Wanita yang shalat Dirumahnya 


139. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Po BII IX 3... 


Ga P3 Aa JALAN SA WAY 


“Jangan engkau menghalangi wanita-wanita muslimah ke masjid-masjid 
Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka.” (HR. Abu 
Daud) Hadits shahih 


80 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


140. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasalam, beliau bersabda, 
3 9 
Bs Y Ll Da GE bai Oa Sana | ea 
In LA IL 
“Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya maka syetan akan 
menghiasinya. Ia juga akan berada lebih dekat dengan Allah ketika ia 
berada di bagian terdalam dari rumahnya.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya 
Jayyid (bagus). Hadits shahih 


141. Dari Ummu Salamah radhiyallahu “anha, dari Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasalam, beliau bersabda, 
39 20 - Loc 


Sa A3 ALE dora 3 


“Sebaik-baik masjid wanita adalah bagian terdalam dari rumahnya.” (HR. 
Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini 
sanadnya shahih. Hadits shahih 


142. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu "anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


TE G3 sea ga Ia Sao ol 


. 


“Sesungguhnya shalat wanita yang paling dicintai Allah adalah shalat yang 
dilakukan di bagian paling gelap dari rumahnya.” (HR. Ibnu Khuzaimah). 
Hadits hasan 


143. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


3 ON GG DL Ja HA 


Gi 3 Oi Jia Yenaa 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 81 


“Shalat seorang wanita di kamar tidurnya lebih baik dari shalat yang ia 
lakukan dalam ruangan dalam rumahnya dan shalatnya di dalam ruangan 
terdalam (gudang) lebih baik untuknya dari shalat yang ia kerjakan di 
kamar tidurya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah) 


Kata al mikhda' berarti ruangan terdalam (gudang) yang berada di 
dalam rumah seseorang. Maksud hadits ini adalah: semakin tersembunyi 
dan semakin jauh seorang wanita dari pandangan manusia, niscaya tempat 
itu akan lebih utama bagi shalat wanita. Jadi shalat wanita di dalam ruangan 
terdalam di rumahnya lebih utama dari shalat yang ia lakukan di rumahnya 
(ruangan terbuka), dan shalatnya di dalam kamar lebih utama dari shalatnya 
di luar kamar, dan shalatnya pada ruangan di luar kamar lebih baik daripada 
shalatnya di masjid. Tidak hanya itu, bahkan Ibnu Khuzaimah dan beberapa 
ulama menegaskan bahwa shalat seorang wanita di rumahnya lebih afdhal 
dari shalatnya di masjid Mabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Agsha, 
sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman hadits-hadits terdahulu. 


Hal tersebut juga ditegaskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
didalam hadits Ummi Humaid yang akan dibawakan setelah hadits ini. Oleh 
karena itu, maka semakin jauh dan banyak langkah seorang laki-laki menuju 
masjid: bertambahlah pahala dan kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya 
semakin jauh langkah seorang wanita dari rumahnya, maka semakin kurang 
pahala dan kebaikan-kebaikannya, sehingga Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan 
dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf 
wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang 
paling depan.” Penyebab shaf wanita yang paling akhir itu lebih utama 
adalah, karena mereka jauh dari bercampur dan terlihat oleh para laki-laki. 
Jika wanita itu shalat bersama para wanita dan tidak bercampur dengan laki- 
laki, maka shaf yang lebih afdhal adalah shaf yang pertama, sama seperti 
laki-laki. Wallahu a'lam. 


144. Dari Ummu Humaid (istri Abu Humaid As-Saidiy) radhiyallahu 
'anha, dia pernah datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dan berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, sesungguhnya 
aku ingin shalat bersamamu!” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


82 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











AI Ud LI Ca kal Ino SL LE 3 
SDS ea 3 Lipa Gd SM) Wlipan SI 


Elap demana DI 0 WS SS GG UK Sh 
Saemn 3 DiNkS Uya Mba Lai Ama 3 LIS) 


“Aku mengetahui keinginanmu itu, tetapi shalatmu di bagian terdalam 
rumahmu lebih baik untukmu daripada shalat yang kamu kerjakan di 
kamarmu, dan shalatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada shalat yang 
kamu kerjakan di luar kamarmu, dan shalatmu di luar kamar lebih baik 
dari shalat di masjid kampungmu, dan shalat yang engkau kerjakan di 
masjid kampungmu lebih baik dari shalatmu di masjidku ini.” Setelah 
mendengar hal tersebut, dia memerintahkan seseorang untuk membuatkan 
ruangan khusus baginya -untuk shalat di bagian terdalam rumahnya-. 
Kemudian beliau -sejak itu- senantiasa shalat di ruangan tersebut, hingga 
wafat menemui Allah Ta'ala. (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 
Hibban). Hadits shahih 


Dahulu wanita-wanita di zaman Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam apabila keluar dari rumah-rumah mereka -hendak melaksanakan 
shalat- mereka keluar dengan pakaian yang sangat tertutup, sehingga 
mereka tidak dikenali. 


Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam usai salam dari shalat, 
dikatakanlah kepada jamaah laki-laki, “Tetaplah kalian pada tempat kalian 
hingga wanita-wanita kembali ke rumah-rumah mereka.” Meskipun 
demikian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Bar. 3 9. Gak. 8 
Ai Ja SAS 


“Sesungguhnya shalat mereka dirumah-rumah mereka lebih baik bagi 
mereka.” 


Kalau demikian, bagaimanakah menurut Anda terhadap wanita-wanita 
saat ini yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan dandanan yang 
sangat menyolok dan busana yang memikat? Sungguh, Aisyah radhiyallahu 
'anha berkata, “Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui 
apa yang dilakukan oleh wanita-wanita pada saat ini, maka beliau akan 
melarang wanita untuk shalat di masjid”. Perkataan beliau ini, ditujukan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 83 





kepada wanita-wanita sahabat dan wanita-wanita yang hidup sezaman 
dengan beliau, lalu bagaimana pendapatmu tentang wanita-wanita saat ini? 


Telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Amru Asy-Syaibani, 
bahwa beliau pernah melihat Abdullah bin Mas'ud mengeluarkan wanita- 
wanita dari masjid pada hari Jum'at. Beliau berkata, “Keluarlah kalian, 
sesungguhnya rumah-rumah kalian lebih baik bagi kalian.” Wallahu a'lam 


Pahala Membangun Masjid Karena Allah 


145. Dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ram SEA J9 SPN EA Kn YA 
“Barangsiapa membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka 
Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga.” (HR. 


Bukhari-Muslim) 


146. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
AANG Wales MA AG aa Sa AAS sala Uta 


# 
» 06 3g. 0 3. 


jasa 3 & 3 cola (donnna Ocaoyg Mapan Ti lo Ng 
Hits - 4 : Boa 0 £ NP TPT 0 £ -. 
kabel SU Aa HAL Sj GAA lo YNA PI ot 
“Sesungguhnya di antara amalan yang kebaikannya akan terus mengikuti 
seorang mukmin setelah wafatnya adalah ilmu yang ia ketahui dan ajarkan, 
anak shalih yang ia tinggalkan, atau mushaf yang ia wariskan atau masjid 
yang ia bangun, atau rumah yang ia dirikan untuk orang-orang musafir 
atau sungai yang ia alirkan atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya 
di saat ia sehat dan selama hayat masih dikandung badan, seluruh kebaikan 


84 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





dari amalan-amalan yang telah disebutkan akan mengikuti seorang mukmin 
setelah ia wafat.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


147. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa & sec ara Pan Sa 2 Mn an ag 0 5. 0 
kom Sa JI ja BUS yebuia A8 Nona SA 
“Barangsiapa membangun masjid karena Allah sebesar kandang merpati, 


niscaya Allah akan mendirikan sebuah rumah di surga untuknya.” (HR. Al 
Bazzar dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


148. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 

NA yA Ia ie II AB pa 
SAN AAA B3 gada Uaataa  AAN GI ANAT 


"Barangsiapa menggali sumur, dan tidak satupun makhluk yang minum 
darinya, baik dari golongan jin, manusia, atau burung, melainkan Allah 
Ta'ala akan memberinya pahala pada hari Kiamat. Barangsiapa yang 
masjid, meskipun sebesar kandang merpati atau lebih kecil dari itu, niscaya 
Allah akan membangun baginya rumah di dalam surga.” (HR. Ibnu 
Khuzaimah). Hadits shahih 


Pahala Merawat dan Membersihkan Masjid 


149. Dari Abu Said radhiyallahu “anhu, beliau berkata, 
” 


Nonna Sea KA Ka GUA ae ca an ka Pakan KEK at 
all Iya ai Lala SI 3 (Hemamadi 3 gld ya 2 ,al is 


La Ec. t - SI UE Ai Sanken MAN be Fa 
alouoh pb Na S4 YI :Jias lg rp eng ale UI eko 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 85 


Ap Gp aji esa St Jia da an 
Sal 5 PAGI 633 dala 


“Dahulu seorang wanita hitam senantiasa mengurusi masjid. Lalu beliau 
pada suatu malam meninggal dunia. Tatkala Subuh, kabar ini sampai kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Mengapa 
kalian tidak mengabariku?” Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam keluar bersama para sahabatnya. Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam berdiri di sisi kuburan wanita tersebut, lalu beliau takbir bersama 
para sahabat yang mengikuti beliau di belakangnya. Selanjutnya beliau 
berdoa untuk wanita itu, dan setelah itu beliau kembali. (HR. Ibnu Majah 
dan Ibnu Khuzaimah) Hadits shahih 


150. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, 


0£ 0 ae 9 


Ia Ji Aap Maa LULS 4 Ami Ai LAS GS Bal af 
NG so. 0 £ - 9- "2d Pe AP or 38 

Tg SE JB DL NW AYI Gs J3 bag ads al 

2 4 2, £ oi 2. 
03 je 333 SIS BAN BAN No SG 33 
£ 7 » 5 - or - 

Ola alah da Aa Segan 9 ah O) JB He atas 2 
238 Ea 

He Pia ea aa 

“Pada suatu ketika Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam tidak melihat 

wanita berkulit hitam atau pemuda yang senantiasa mengurus masjid. Maka 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya tentang hal wanita atau 

pemuda itu. Lalu para sahabat berkata, “Ia telah wafat”. -Mendengar itu- 

Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata, “Mengapa kalian tidak 

mengabariku?” Para sahabat seakan menyepelekan kedudukan orang 

tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, “Tunjukanlah aku 

kuburannya!” Lalu mereka menunjukkannya. Beliau shalat di sisinya 

kemudian bersabda, “Sesungguhnya kuburan ini sesak lagi gelap, dan 


sesungguhnya Allah akan memberinya cahaya dengan shalatku atasnya'.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


86 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


151. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata, 

Pe Sa og, P. . ny 2 2 an 35 4 3, e) A an ARE 

HbaS Ol AI 3 dora oli peka dala AM bo Abi Jaa pal 
—) 


“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun 
masjid-masjid di dalam kampung, dan agar masjid-masjid itu dibersihkan 
dan diberi wewangian.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan 
Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


Pahala Pergi ke Masjid untuk Shalat 


Firman Allah Ta'ala “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru 
untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu 
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahu?” (Os. Al Jumu'ah (62): 9) 


152. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


2 5. 3 NN 0... PN SO 20 Er Ea 2 90. 
VA db NAN JUL FA eng Siar Co ta 
C3 Sah KS alas Sah DL Bl MAN IN 3 


F4 - 
. 


CA Saat og da6 any SE an Bp abu 
WAS 3S Jet Sa dB Sip TU ed NG AS AA 


- 


1 


NX 


“Barangsiapa berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian ia sengaja 
keluar untuk melaksanakan shalat, maka sungguh ia akan tetap dianggap 
dalam shalat selama ia masih berniat untuk shalat. Dan sungguh akan 
dicatat baginya dengan satu langkah yang ia ayunkan satu kebaikan dan 
akan dihapus darinya dengan langkahnya yang lain satu kesalahan. Jadi 
apabila salah seorang dari kalian mendengar gamat, maka jangan berlari, 
karena sesungguhnya yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 8T 


yang terjauh rumahnya.” Mereka bertanya, “Mengapa wahai Abu 
Hurairah?” Beliau berkata, “Karena banyaknya langkah.” (HR. Malik) 


Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan 

salah satu lafazhnya yaitu 
o Ka aa” Kae5 2 - 33 0 -5 .. end s3: 25 & “81 o- 
3 Af ana Lg sana | Ujas Lag ds A3 
“Barangsiapa berwudhu di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu 
dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk melaksanakan salah satu shalat 
diantara shalat-shalat yang difardhukan, niscaya satu langkah yang ia 


ayunkan akan menghapus kesalahannya dan yang lainnya akan mengangkat 
derajatnya.” Hadits shahih 


153. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


an An PES Tabs MUI mia IG an La 
Bea 


A 


“Barangsiapa pergi ke masjid untuk shalat jamaah, maka satu langkah yang 
ia ayunkan akan menghapuskan satu kesalahannya dan langkah yang 
lainnya akan dicatat sebagai satu kebaikan, demikian juga tatkala ia pergi 
dan pulang.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


154. Diriwayatkan dalam Ash-Shahihain, dari hadits Abu Hurairah 
radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau 
bersabda, 


Sao GA dl Yaa : Go alot JS kaan 2, 


“Kalimat yang baik adalah sedekah dan setiap langkah yang engkau 
ayunkan ke masjid untuk shalat juga sedekah.” (HR. Bukhari-Muslim) 


88 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


155. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 
alaihi wasalam, beliau bersabda, 


0 £ 


Pas DS NAN GG mah AO IE Gak (1 
SEA MAAN ALI TAB amin II adab Taat Ya AAS 


- 


3 o- 0 . - o - 3 "ig Pan bg Ke 
PP CA ar eka 0 SI LS Mi 
Al Rela 
“Apabila salah seorang dari kalian berwudhu kemudian mendatangi masjid 
untuk melaksanakan shalat, maka dua malaikat yang mencatat amalannya — 
atau satu malaikat- akan mencatat sepuluh kebaikan untuknya dengan 
setiap langkah yang ia ayunkan menuju masjid. Seseorang yang duduk 
menantikan waktu shalat sama seperti orang yang melaksanakan shalat, 
dan dia akan dicatat dalam golongan orang-orang yang melaksanakan 


shalat sejak ia keluar dari rumahnya hingga ia kembali ke rumahnya.” (HR. 
Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


156. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Tatkala daerah sekitar 
masjid kosong (tidak berpenghuni), maka Bani Salamah ingin pindah ke 
tempat yang dekat masjid itu. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda kepada mereka, 


Wan GE AJA dal 3 Ol on SA 
AS SA G Se AI L ea : S6 ada 21 “JS 
Wat Su au 


“Sampai kabar kepadaku, bahwa kalian akan pindah ke dekat masjid?! 
Mereka berkata, “Benar”. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Wahai Bani Salamah, sesungguhnya kampung-kampung kalian akan 
mencatat jejak langkah kalian. Sesungguhnya kampung-kampung kalian 
akan mencatat jejak langkah kalian”. Mendengar hal itu, mereka berkata, 
“Sungguh, jika kami telah pindah, maka hal tersebut tidak akan membuat 


, ” 


kami senang'. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 89 





Ditambahkan dalam riwayat lain 


Bb aj UU 


“Sesungguhnya setiap langkah yang kalian ayunkan mendapatkan satu 
derajat.” (HR. Muslim). Hadits shahih 


157. Dari Abu Musa radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


s3, Ban SA GI adat alan 9 VA ab sh 3) 
be Waka gi Ge Va BA pny Ga ah Ja Bilah 2 


“Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam shalat adalah 
yang paling jauh langkahnya menuju masjid, kemudian yang terjauh. 
Seorang yang menunggu shalat serta melaksanakannya bersama imam, 
lebih besar pahalanya dari orang yang shalat kemudian tidur.” (UR. 
Bukhari-Muslim). 


158. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu “anhu, dia berkata, 
V3 Enam ya WAT ME ENY AS Ga AA RO 


 .. 


BA dg MAN 3 AS tam IE Pai Jaa Bt Hat 3 
SRI sea 5 LPG JL 


AT Nag J3 dat Se 35) II Sa MeSAA| 2 (Sket 
La ag 39 SI AI ap 35 12 IPA AAN Xp 


. ec z8 
- 


Kamal 


“Ada seorang laki-laki dari golongan Anshar, aku tidak mengetahui 
seorangpun yang lebih jauh tempat tinggalnya dari masjid darinya, tetapi ia 
tidak pernah terlambat untuk shalat berjamaah. Maka disarankan baginya 
untuk membeli seekor keledai yang dapat ditumpangi ke masjid disaat gelap 
maupun terik matahari. Lalu ia berkata, “Aku tidak senang jika rumahku 


90 -— Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





pindah di samping masjid. Aku ingin jika langkah yang kuayunkan menuju 
masjid dan yang kulangkahkan pulang ke rumah dicatat untukku”. Maka 
Rasululllah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sungguh Allah telah 
mengumpulkan semua itu untukmu'” Disebutkan dalam riwayat lain, 
“Bagimu apa yang engkau inginkan.” (HR. Muslim) 


159. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


2 2 uban ANN Lara S.E. . 0E Ni NAN NO: 
Na aa Ia Rendi BSA AA ey oma JNE Ga 
“Barangsiapa berpagi-pagi (bersegera) menuju masjid atau pergi ke masjid 
di sore hari, niscaya Allah akan menyiapkan baginya “nuzulan” di surga 
setiap ia berangkat di pagi hari atau di sore hari.” (HR. Muslim) 


Nuzulan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan untuk 
tamu, sebagai penghormatan untuknya. 


160. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasalam bersabda, 


SN Mo AN JA WK Ie oya PU) 
KE IAI Juki WAN A8 2 AN 


“Menyempurnakan wudhu pada kondisi-kondisi yang tidak disenangi, 
melangkahkan kaki menuju mesjid, dan menantikan waktu shalat keshalat 
berikutnya akan menghapus kesalahan-kesalahan dengan tuntas.” (UR. 
Abu Ya'la dan Al Bazzar). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


161. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 

- kh 2 EN: Dela Pj Sasa TI Te 
UE IAI lih UUS 4 AN PET de SIS VI 


- o 3 0 - . - 9 3 -. 2... s8 - 5 
SAI 33) KI AP eynyl PU JB cdi Sya) 
DN ASUS Ia 2 IA ES, Amel 


NON» 


« 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 91 


“Maukah kamu kutunjukkan amalan-amalan yang dengannya Allah 
menghapus kesalahan-kesalahanmu dan mengangkat derajatmu?” Mereka 
menjawab, “Tentu Rasulullah!” Beliau bersabda, “Menyempurnakan wudhu 
pada kondisi-kondisi yang tidak disenangi, memperbanyak langkah menuju 
mesjid, dan menanti shalat ke shalat berikutnya. Hal tersebut pengikat bagi 
kalian, dan pengikat bagi kalian.” (HR. Muslim) 


162. Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Jabir, 
tetapi dengan redaksi, 


2 ».- - o 4 - 
SI dg r 23 Cus la adl pai 5 L ds 
“Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah 


menghapus dosa-dosa kalian?” Mereka berkata, “Ya ...'.” Dan disebutkan 
hadits tersebut. 


33 
» 


3 yi 


163. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


0. o Lane Dana 0 £ Igo ET 5 1 o- 0 £ ... 0. 
3 PS aa AS ab a Ea SD TP 


to mika SRG AYI kai Y EA mai SA 
Inle GL an MY AI Je 


- 


NP — 


3 


“Barangsiapa keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat fardhu, 
maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji. 
Barangsiapa keluar semata-mata untuk melaksanakan tasbih dhuha, maka 
pahalanya seperti orang yang umrah. Jarak antara satu shalat dengan 
Shalat yang lain tidak akan terlewat begitu saja. Semuanya telah tercatat di 
illiyyin.” (HR. Abu Daud). Sanadnya shahih. Hadits hasan 


Maksud dari “tasbih Dhuha” adalah sunah Dhuha. Setiap shalat 
sunah disebut tasbih. 


164. Dari Sulaiman radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


92 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


y& 


P 
15 


SG LG 6 Im 


L 9 Ec 


PI Ie 
Ag £ 5 HA & 


“Barangsiapa berwudhu di rumahnya kemudian ia membaguskan wudhunya 
dan datang ke masjid, maka ia adalah tamu Allah dan merupakan 
kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya.” (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya jayyid. Diriwayatkan juga secara mauguf kepada para 
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Hadits shahih 


165. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


0... 


- 0 -. o a - 8 
SES Ou 3 yu OA ie IA 4 EX 
ame Png Ae 

SI an HA Jala ALA) AI da ala ya 


“Tiga orang yang akan dilindungi oleh Allah, jika ia hidup Allah akan 
memberinya rezeki dan memberinya kecukupan dan jika ia meninggal maka 
Allah akan memasukkannya ke dalam surga adalah orang yang masuk ke 
dalam rumahnya dan salam, maka Allah akan menjaminnya (melindungi), 
orang yang keluar menuju masjid, maka Allah akan menjaminnya, dan 
orang yang keluar berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menjaminnya.” 
(HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Pahala Berjalan Menuju Masjid di Waktu Gelap 


166. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


TA ar IG PAN Bam II JR lb 3 an 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 93 





“Barangsiapa berjalan menuju masjid di malam hari, maka ia akan 
menjumpai Allah Ta'ala dengan cahaya pada hari kiamat.” (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya hasan 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dengan redaksi, 
o . o - - oJ 
RALAN G3 193 AU OUT Aan! dl JA RAB (aa ya 


“Barangsiapa berjalan menuju masjid di dalam kegelapan malam, niscaya 
pada hari Kiamat Allah akan memberinya cahaya.” Hadits shahih 


167. Dari Abu Burdah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallamm, beliau bersabda, 


LA F3 P3 IU ar II AN 3 GARA 


“Hendaklah orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid dalam kegelapan 
bergembira, karena mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna 
pada hari Kiamat.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Sanadnya jayyid (baik). 
Hadits shahih 


168. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


9 “ G a15 . a 3 . s 2 0 P3 
AN AL dn bd Il Hb 0 SI Ad 


“Hendaklah orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan 
bergembira, kerena mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada 
hari Kiamat.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim). Menurut 
Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadits 
shahih 


Pahala Duduk di Masjid dan Melakukan Amal Baik 


Allah Ta'ala berfirman, “Hanyalah yang memakmurkan masjid- 
masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 


94 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





kemudian.” (Os. At-Taubah (9): 18) Dalam ayat lain, “Bertasbih kepada 
Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan 
disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang, laki-laki yang 
tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 
mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan 
zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati penglihatan 
menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah 
memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambah karunia-Nya 
kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya tanpa batas.” (Os. An-Nuur (24): 35-38) 


169. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ES BAR baka “ana Ag 3 AN LAN Na ea Uas 
SS Aa (Joe PUN db NI JB Y Ap db 3 AI Ha an 
Pun 05 dorlimali Oo Giaa 43 Jor33 J3 PI Ls 

. “ - SBN ana th -, Dena . 
mata AS AKAN EPS Ja59 cal EA, M3 Je Uu di 


bts data Sita J3 oles ea Bts PAT veng 
Sa. 0 


.. ac. 3 2... Pe 

OP Tol UU AMI S3 Je Ca GAS LIS Ea Y 
“Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan-nya pada 
hari di mana tiada lagi naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: imam yang 
adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, lelaki yang terkait 
hatinya dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling cinta karena Allah, 
dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang berkedudukan 
lagi cantik untuk berzina kemudian ia mengatakan, sesungguhnya aku takut 
kepada Allah Ta'ala, juga seorang laki-laki yang bersedekah kemudian ia 
menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
dikeluarkan oleh tangan kanannya, serta orang yang berzikir kepada Allah 
pada waktu sepi, lalu berlinang air matanya'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


170. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 95 


03 B0. $ Pan R33 9 - 4 SES A  N 4 0. 4 EA 
TIPE Amma OS Ud AI JSI) IS ey Amal 
tdi Ss ai Oo) S5 al SA, dam jla 

“Masjid adalah rumah untuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah Ta'ala 
akan menjadi penolong bagi siapa saja yang menjadikan masjid sebagai 
rumahnya, yaitu: dengan ruh, rahmat, dan perlindungan-Nya atas jalan 


menuju ridha Allah: menuju surga'.” (HR. Ath-Thabrani dan Al Bazzar). 
Menurut Al Bazzar sanadnya hasan. Hadits hasan 


171. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


CI YEL SA, Pa ad 
Heh Ha 13 ia AS ja Ian ae 


no... 


“Tidak seorangpun berdiam diri di dalam masjid untuk shalat dan berdzikir, 
melainkan Allah Ta'ala akan bermanis wajah kepadanya, sebagaimana 
seseorang bermanis wajah ketika menyambut tamu yang sudah sangat lama 
tidak berjumpa.” (UR.Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari 
dan Muslim. Hadits shahih 


172. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Bh GAES AE 0) deh SAI hobi and Dj 


P Ta 


bea ox lou AS 2 ape ha ya 


“Sesungguhnya masjid-masjid memiliki para malaikat yang senantiasa 
bersama orang-orang yang duduk di dalamnya. Apabila orang-orang itu 
tidak hadir, maka para malaikat tersebut mencari mereka. Apabila mereka 
sedang sakit, maka malaikat-malaikat tersebut akan menjenguk mereka. 
Apabila mereka butuh bantuan, maka para malaikat tersebut akan 
menolong mereka.” (HR. Al Hakim). Menurutnya sanad haditsnya shahih. 
Hadits shahih 


96 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








173. Beliau juga meriwayatkan hadits yang sama dengan sanadnya dari Abu 
Hurairah, kemudian berkata, 


Hama KAS Yel & Ika LV JS Aom | padi 

sg # ”. # s . - ... - 
-g P 123 “0 3 
# 5 

“Orang yang duduk di masjid tidak lepas dari tiga perkara, yaitu saudara 


yang bermanfaat atau kalimat yang baik (hikmah) atau rahmat yang 
dinantikan.” Hadits hasan 


—m 


Dk 


Sa'id bin Al Musayyib berkata, “Orang yang duduk di masjid, berarti 
telah duduk di hadapan Rabb-nya, sehingga ia tidak berhak untuk berkata- 
kata kecuali perkataan yang baik.” 


Pahala Duduk di Masjid Menantikan Shalat 


Allah Ta'ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sabarlah 
kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (Os. Aali “Imraan (3): 
200) 


174. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


IE SNI 3 AL Had Sal JG 
Lab Pn Aa CA AD sai SA) 


“Salah seorang dari kalian akan tetap dinilai dalam shalat, selama shalat 
itu masih menahannya dan selama itu malaikat akan senantiasa berdoa, “Ya 
Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Hal tersebut akan terus 
berlangsung hingga ia berdiri dari tempat shalatnya atau berhadats.” (UR. 
Bukhari dan Muslim). 


Disebutkan dalam riwayat Muslim, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 97 





SA, GAN PES ah HIS C0 IA ta 
vg js Kn ata Ge Aa Ar 


0. 


“Seorang hamba akan tetap berada dalam shalat selama ia berada di 
tempat shalatnya menanti shalat, dan selama itu malaikat akan berdoa, “Ya 
Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia'. Hal tersebut terjadi hingga 
ia beranjak atau berhadats.” Ditanyakan, “Apakah yang dimaksud dengan 
berhadats?” Beliau berkata, “Keluar angin, baik yang bersuara maupun 
tidak.” 


175. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu “anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- 213 Es. 
Tap AG pi & ag Uk 4 di Ve SY 
0. 3 - 

JS TI Sa le sn Ph JB cal Iya) 
ANA Aa NAN JUS Joe lal 

“Maukah kalian kutunjukkan amalan yang akan Allah hapuskan dengannya 
segala kesalahan dan dosa-dosa?” Para sahabat berkata, “Tentu, wahai 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam.” Beliau bersabda, “Menyempurna- 
kan wudhu pada saat-saat yang tidak menyenangkan, memperbanyak 


langkah menuju masjid-masjid, dan menantikan shalat ke shalat berikut- 
nya.” (HR.Ibnu Hibban) 


176. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


IL Pati #4 Pa 3 Ia Pa 12 3 : 2 -9 

MEN) doel IL AYI JUHG » SSI Ss ey # al 
KS Us Juki Nai Lag ia 

“Menyempurnakan wudhu dalam kondisi-kondisi yang tidak disenangi, 


memperbanyak langkah menuju masjid-masjid dan menanti shalat ke shalat 


98 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





berikutnya, seluruh perbuatan itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan 
secara tuntas.” (HR. Abu Ya'la, Al Bazzar, dan Al Hakim) Menurut Al 
Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


177. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu '“anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pd 
Bi 


Ma HS DAN Gl 
Ka Ab ek Ja JG Doa SO AN BB rena 


1 Las, LI PE Hb ap JEY at 


Da PA Sp SAN gb as SA II) | - 


- 9. 


KA ba AA KIA JB moh Gp GL - JG 
PI Ng JAS, aa 23 J8 3 


- 


5 BE ang BE M3 LAI ep Plh MEL 
ATA / 2 : 2 : - ore aa 
dal Bal 3 3 Ip DT ia DA ia Ge Selo ta 


“Seorang malaikat dari Rabb-ku telah mendatangiku semalam —disebutkan 
dalam riwayat lain- dengan sebaik-baik rupa, kemudian ia berkata, “Hai 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam'. Aku berkata, "Selamat datang 
wahai utusan Tuhanku'. Malaikat itu berkata, “Apakah engkau tahu 
terhadap apakah para malaikat itu berlomba-lomba?” Aku berkata, “Tidak'. 
Kemudian malaikat itu menempelkan tangannya di antara dua pundakku 
hingga aku merasakan dinginnya di dadaku —atau beliau berkata, di 
leherku-. Setelah itu, akupun tahu apa-apa yang ada di langit dan di bumi — 
atau beliau berkata, segala yang di timur dan di barat-. Malaikat itu 
berkata, “Tahukah engkau terhadap apakah para malaikat itu berlomba- 
lomba?" Aku berkata, “Ya, mereka berlomba-lomba dalam mencatat 
kenaikan derajat dan penghapusan dosa dan kesalahan-kesalahan, 
mencatat langkah-langkah menuju shalat jamaah, mencatat orang yang 
menyempurnakan wudhu pada saat cuaca sangat dingin dan orang yang 
menantikan shalat setelah shalat'. Barangsiapa menjaga seluruh hal 
tersebut, maka ia akan hidup dan mati dalam keadaan baik, dan dosa- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 99 





dosanya akan terhapus seperti hari ia terlahir dari perut ibunya.” (HR. 
Tirmidzi). Dia berkata, “Hadits ini hasan.” 


Sabda beliau, “Terhadap apakah para malaikat itu berlomba-lomba?” 
maksudnya adalah berlomba-lomba dalam mengangkat amalan-amalan 
kepada Allah, karena para malaikat itu takarrub kepada Allah dengan cara 
mengangkat amal-amal shalih. 


178. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 
alaihi wasalam, beliau bersabda, 


'4 e 9 0 Bh - al A 

SA TPI OP ya Ikan Ia CIA) IS ANA le SAN, 
JI 

“Orang yang duduk menanti shalat mempunyai pahala yang sama dengan 
orang yang berdiri melaksanakan shalat. Ia akan dicatat seperti orang- 


orang yang melaksanakan shalat, sejak ia keluar dari rumahnya hingga ia 
kembali.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


179. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang di dalamnya terdapat 
rawi yang tidak disebutkan namanya dari seorang wanita yang telah dibaiat, 
ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersama para 
sahabatnya dari Bani Salamah datang kepada kami. Oleh karena itu, maka 
kami mendekatkan makanan kepada beliau dan beliaupun memakannya. 
Kemudian kami dekatkan air wudhu kepadanya, dan beliaupun berwudhu. 
Selanjutnya beliau menghampiri para sahabatnya dan bersabda, 


Se spa FE IE ui AJE ba AK SN 
ALAN Ang Bilah ME neh JI WES 3 IK 


j 


“Maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang dapat menghapus 
kesalahan-kesalahan?” Mereka berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Menyempurnakan wudhu pada kondisi-kondisi 
yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid 
dan menanti shalat setelah shalat.” Hadits shahih 


100 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


180. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


AJE KAS Sh WES 4 TI Is “UI Yf 
SKI $ Tab fe HE 26 ab IU 
aa Ia Lag (MA AG AA, cam ih Wb TT 
an au 7 y. Hasan Na One 
08. o 3 Pan o, Png Ku 0 - Pa 3 Ta NG! o- 9 2 30 - 
9 Grab Ie uas demand AE pe Oa OP yu 
Sab GAN AKSI JGN Lag Ai Sila png HE ey ga 
C5 


“Maukah kalian kutunjukan suatu amalan yang dengannya Allah 
menghapus kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan-kebaikan?” 
Para sahabat berkata, “Tentu, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, “Menyempurnakan wudhu, bersuci (berwudhu) 
pada kondisi-kondisi yang tidak disenangi, memperbanyak langkah menuju 
masjid dan menantikan shalat setelah shalat. Tidak seorangpun keluar dari 
rumahnya dalam keadaan telah bersuci, hingga ia datang ke masjid dan 
shalat bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian ia menanti 
shalat berikutnya, melainkan para malaikat akan berkata, “Ya Allah 
ampunilah dia. Ya Allah berilah rahmat kepadanya'” (HR. Ibnu Majah, 
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban). Lafazh hadits ini adalah lafazh dari Ibnu 
Hibban. Hadits shahih 


181. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata tentang ayat “lambung 
mereka jauh dari tempat tidurnya” (Os. As-Sajdah (32): 16), bahwa ayat ini 
turun berkenaan dengan orang-orang yang menunggu shalat “AI “Atamah” 
(shalat Isya). (HR.Tirmidzi). Di berkata, “Hadits ini hasan-shahih”. Hadits 
shahih 


182. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, “Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam pernah mengakhirkan shalat Isya hingga tengah malam, kemudian 
setelah shalat beliau shallallahu “alaihi wasallam menghadapkan wajahnya 
setelah shalat dan bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 101 


Up aan Aa Ke s IG Tp LAN Ke 


“Manusia telah shalat dan lelap dalam tidurnya sedangkan kalian tetap 
terhitung dalam shalat sejak kalian menantikan kami'.”” (HR. Bukhari) 


183. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid dari Abu 
Ayyub (yaitu Al Maraghi) dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhuma, 
dia mengatakan bahwa kami pernah shalat maghrib bersama Rasululullah 
shallallahu “alaihi wasallam. Setelah itu, pulanglah beberapa orang, 
sedangkan beberapa orang lagi tetap tinggal menunggu shalat berikutnya. 
Lalu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam datang dengan bergegas, 
terengah-engah nafasnya dan beliau menyingkap kedua lututnya (karena 
tergesa-gesa), kemudian bersabda, 


Sa S& AS Lana AP Uu 3 KG ia ai 
si OyaS (Ag ta Aa 3 oles Sd UAN 2d, 


“Bergembiralah! inilah Tuhanmu. Sungguh Dia telah membuka salah satu 
pintu di antara pintu-pintu langit, Dia membanggakan kalian di antara para 
malaikat, Dia berkata, “Lihatlah hamba-hamba-Ku, mereka telah 
menunaikan shalat tetapi mereka tetap menantikan shalat berikutnya '.” 
Hadits shahih 


184. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang tidak cacat, dari Abu 
Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


BA ja Hp 4 EM aj 3 KAN Aaj IKI Yasa 
Pi bu AA S rY ws 
“Orang yang menanti shalat demi shalat diumpamakan seperti seorang 


pejuang fi sabilillah yang berada di atas punggung kudanya di tengah 
amukan perang pada garis tempur yang terdahsyat.” Hadits shahih 


102 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Berdzikir Setelah Subuh Hingga Matahari Terbit 


185. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


sa! Ba Ta Peta Ae ea Aa Se an an PA Aa Mai 
Faby bat SEN AS YES, lte 
z# - - 


“Barangsiapa shalat Subuh secara berjamaah kemudian ia duduk hingga 
matahari terbit, lalu setelah itu shalat dua rakaat, maka baginya pahala 
seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah.” Beliau 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Haji dan umrah yang sempurna, 
sempurna, sempurna.” (HR. Tirmidzi). Dia berkata, “Hadits ini hasan.” 
Hadits shahih 


186. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


a 201 3 3 OA NN: en Pd nga Pa ni aan 2, (ng 
Gam Glbah F AN SS edar SU HI lo Ya 
03. G - o £ - 2 3 - 5 . er 

Bat) Lem el Hail AS luas 0 

“Barangsiapa melaksanakan shalat Subuh secara berjamaah kemudian ia 
duduk berdzikir hingga terbit matahari dan selanjutnya shalat dua rakaat, 


niscaya ia akan pulang dengan membawa pahala orang haji dan umrah.” 
(HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


ta 


g 


187. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu 'anhu, daia berkata, 
Ad Lai Pa Ke la le Io 0 
“Dulu Nabi shallallahu “alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan shalat 


Subuh, beliau duduk bersila di tempat duduknya hingga matahari terbit.” 
(HR. Muslim dan Ath-Thabrani). 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 103 


Tetapi redaksi Ath-Thabrani adalah 
MAN ali Se Si Gelar mena Ik II 


“Dulu jika beliau usai melaksanakan shalat Subuh, maka beliau duduk 
berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit.” 


Pahala Berdzikir Usai Shalat Ashar Hingga Matahari Terbenam 


188. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 

0G Pep &- Debian aa (3 MPa 3 Ha 01... c ee Pia 
PALA plat BAR IX La JAN OS Ap at ON 
ka Php 0. Ea 13 - ' af. era 313 sa 
Oy SI pa pa dadi OY) Jartaal My oya Al GAS Oa dl 

Make Serkan P3 Nur v. 2 Pi 3 : 20 

Kai Ge ola IA IA PB ol II Pad 20 ya 
“Sungguh, aku duduk bersama kaum yang tengah berdzikir selepas shalat 
Subuh hingga terbit matahari lebih aku cintai daripada membebaskan 
empat orang dari anak Ismail. Sungguh, aku duduk bersama kaum yang 


tengah berdzikir selepas shalat Ashar hingga matahari terbenam lebih sukai 
daripada aku membebaskan empat orang.” (HR. Abu Daud) Hadits hasan 


Pahala Dzikir-dzikir Setelah Shalat Subuh, Ashar, dan Maghrib 


189. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

e,.9 - - - 2 3 , . ) Pa 2... 
BIN Id Dn 3 NY 2G AI VI DIY ARI 36 23 JB ya 


3.3 - 0 320.1 37 


GB JIN ab ega JS IP ah Tag pa MA 


104 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








z 


PKS PI Jet Jaa Uh IS OS dl, 
JL EN 


“Barangsiapa berkata setelah shalat Subuh, “Tiada sembahan yang benar 
melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya segala kerajaan 
dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. 
Ditangan-Nya segala kebaikan dan Dia Maha Berkuasa atas segala 
sesuatu', sebanyak seratus kali sebelum ia melipat kakinya (dari duduk 
tasyahud akhir), maka pada hari itu dialah semulia-mulia orang yang 
beramal, kecuali jika ada orang yang mengucapkan seperti yang ia katakan 
atau lebih dari yang ia katakan.” (HR.Ath-Thabrani) Sandnya jayyid. 
Hadits hasan 


Cs 
Ss 
ig 
aga 
Es 
Gs 
ea 


190. Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda, 


- 


KASI Ih BI TS Un Y 35 Y 


PAI SNI JB aa 
5 Taun 5 B8. .0- sa ta ni Sh 23 aa and 
Hem JAS ot NS Da GAS UI eh IS AE yah 
“2 s9 sai - - ear aa 3 Ka 2 "sa ag: 40. 3 2... 
PPS Her PS op Uang Alta ia Ca La 
4 


kena In Ih Jua Aiko 3 TA da Tah SANG NG em 


Pd 


“Barangsiapa tatkala Subuh mengatakan, “Tiada sembahan kecuali Allah, 
tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya 
segala pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu', sebanyak 
sepuluh kali, niscaya Allah akan mencatat baginya sepuluh kebaikan, dan 
menghapuskan darinya sepuluh kejahatan, mengangkatnya sepuluh derajat, 
dan ia sama seperti orang yang telah membebaskan empat orang budak dan 
baginya perlindungan hingga sore hari. Barangsiapa mengucapkannya 
setelah shalat Maghrib, maka iapun mendapatkan ganjaran yang sama 
hingga Subuh (pagi hari)” (HR.Ahmad, An-Nasa'I, dan Ibnu Hibban) 
Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 105 





IV BAB TENTANG SHALAT SUNNAT 
Pahala Shalat Sunnat di Rumah 


191. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


HI Y ag 5 GA Ho Jas op Sa 2 & Ta 
ai 


“Wahai sekalian manusia! shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena 
sesungguhnya semulia-mulia shalat bagi seseorang adalah shalat yang ia 
kerjakan di rumahnya, kecuali shalat fardhu.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu 
Khuzaimah) Hadits shahih 


192. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu “anhuma, dia mengatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Op Ta Ui 3 Ya amin Bia Sh Ga 


. 2. ra. 


3 the 3 


“Apabila salah seorang dari kalian telah melaksanakan shalat di 
masjidnya, maka ia hendaknya juga menjadikan bagian dari rumahnya 
untuk shalatnya: karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan 
bagi shalat yang dikerjakan di rumah.” (HR. Muslim) 


193. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


ah Jas Ai BRI ai Dg DS 3 Ja 
“ 2 IN, 


106 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Perumpamaan sebuah rumah yang diisi dengan dzikrullah dengan rumah 
yang tidak diisi oleh dzikrullah adalah seperti orang yang hidup dan orang 
yang mati.” (HR. Bukhari) 


194. Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam manakah yang 
lebih utama, shalat di rumahku atau shalat di masjid?” Beliau bersabda, 


SAS Aj mi UU IN 
3 La Mam pati 


2... 


f 


“Tidakkah kamu melihat rumahku? Begitu dekatnya rumahku dari masjid, 
tetapi aku —tetap- lebih senang shalat di rumahku daripada shalat di masjid 
kecuali shalat fardhu.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah). 
Hadits shahih 


Pahala Menjaga Shalat Sunah Dua Belas Rakaat di Siang dan 
Malam Hari 


195. Dari Ummi HAbubah (anak wanita dari Abu Sufyan radhiyallahu 
'anhuma), dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


-, Pak Ig sori . 902 0 504 P3 o 
at GP Ui S5 jp LAI Ga JS AD lai pd ate 

Sg #3 2 skolah 
“Tidak seorangpun dari kaum muslimin yang melaksanakan shalat sunah 
(selain shalat wajib) sebanyak dua belas rakaat, melainkan Allah akan 


bangunkan baginya sebuah rumah di surga atau melainkan akan 
dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga”. (HR. Muslim). 


Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dengan tambahan lafazh, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 107 


ARI GAS ena ARI PERS MAA ES gb J3 GI 
AA 30 F3 GAS 3 cela 


“Yaitu: empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat 
setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh.” 


Pahala Shalat Sunah Subuh 


196. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


3 


Y3 Up SA ya TS AN ES) 
“Dua rakaat shalat sunah sebelum shalat Subuh lebih baik dari dunia dan 


segala apa yang ada di dalamnya.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
9 os 3 “ 
Kane BAM Ga 3 Ben 


“Sungguh dua rakaat itu lebih aku senangi hana dunia seluruhnya.” 
(HR.Muslim) 


Pahala shalat Sunah Sebelum dan Sesudah Zhuhur 


197. Dari Ummi HAbubah radhiyallahu 'anha, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pad 3-8 ...9.. »E an “io e -E T- Nee Ia 
SEN KP AN Sh bl Ja DUS) al JP aslbu uya 
Pri 


. 


108 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Barangsiapa senantiasa menjaga empat rakaat sebelum dan setelah 
zhuhur, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya.” (HR. Ahmad, 
Abu Daud, Tirmidzi). 


An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini shahih, namun 
lafazh dari An-Nasa'i adalah: 


“Maka api neraka tidak akan menyentuh wajahnya untuk selamanya.” 
Hadits shahih 


198. Dari Abdullah bin As-Saaib radhiyallahu “anhu: bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam pernah shalat sunah empat rakaat sebelum 
matahari tergelincir (sebelum zhuhur) lalu beliau bersabda, 


na s00 ."t8 Ko 5 TN Bra SILAT 
Il JAE Up DL Ol 3 el! Dp Upah id KAL Ui) 
“Sesungguhnya di waktu ini pintu-pintu langit terbuka, maka aku senang 
Jika amalan-amalan shalih yang aku lakukan pada saat ini naik (ke langit).” 


(HR. Ahmad dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits 
Shahih 


199. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Ayyub 

radhiyallahu “anhu dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 

-. PJ LEG AU o 5 0 0g en ol um 

Aa All  pelei yed Ud sel Ja ri, 

“Empat rakaat sebelum zhuhur, tanpa dipisah dengan salam, maka pintu- 
pintu langit akan dibukakan bagi orang yang melaksanakannya”. 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani tetapi dalam lafazhnya dia 
mengatakan bahwa Ayyub berkata, “Tatkala Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam singgah di rumahku, aku melihatnya senantiasa melaksanakan 
shalat empat rakaat sebelum zhuhur, dan beliau bersabda, 


AN Lg Sal HE Ta aa Cal AN IS KO 


“Apabila matahari telah tergelincir, maka akan dibuka pintu-pintu langit 
dan tidak akan ditutup satupun dari pintu itu hingga dilaksanakan shalat 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 109 








zhuhur. Oleh karena itu, aku senang jika pada saat itu diangkat amalan 
baikku.” Hadits shahih 


Pahala Shalat Empat Rakaat Sebelum Shalat Ashar 


200. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 

#26 0. Tel 2, B.. Ain - 
“Semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan shalat empat rakaat 


sebelum Ashar.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 
Hibban). Hadits shahih 


Pahala Shalat Enam Rakaat Setelah Shalat Maghrib dan Mengisi 
Waktu Luang Antara Maghrib dan Isya 


201. Dari Ibnu Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 


stand JI diah LK Aa as Ag lean IA 


“Aku pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku shalat 
Maghrib bersama beliau, -selanjutnya- beliau melaksanakan shalat hingga 
tiba waktu Isya.” (HR. An-Nasa'i). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


202. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia berkata mengenai Firman Allah 
Ta'ala, “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya.” (Os. As-Sajdah (32): 
15) “Dulu mereka (para sahabat) melaksanakan shalat sunnah antara 
Maghrib dan Isya.” (HR. Abu Daud) Hadits shahih 


110 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Shalat Witir 


203. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Op pai Ol Gb ag II Ga JA PT Ga ii Y Ol Ot YA 


aa San MN an AT Ti EN 0 Kal PA Ea DT 
Jas IG (3 yaaa Bye Jl pil A0 Ob «JAN GaT "3 ala 
“Barangsiapa khawatir jika ia tidak —mampu- melaksanakan shalat pada 
akhir malam, maka hendaknya ia melaksanakan witir pada awal malam. 
Barangsiapa berharap (optimis) dapat melaksanakannya pada akhir 
malam, maka hendaknya ia melaksanakannya —nanti- pada akhir malam, 


karena sesungguhnya shalat pada akhir malam disaksikan dan dihadiri 
(para malaikat -ed) dan yang demikian itu lebih utama.” (HR. Muslim) 


204. Dari Kharijah bin Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar 
menemui kami dan bersabda, 


Loe Tgg NY - -5 04 0 wo. 2 A NP o 4 

Lebat PI Gan AI AS ja SI IS Yg Dag AN SI 

9 43 - 3 B1 0... Ban 3 Pad 

AA pol dl PN eka! ai La SI 

“Sungguh Allah Ta'ala telah mengaruniakan kalian dengan sebuah shalat 

yang lebih baik bagi kalian daripada unta yang termahal, yaitu shalat witir. 

Allah Ta'ala telah menetapkan waktunya di antara shalat Isya hingga 

terbitnya fajar.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini gharib. 

Imam Bukhari berkata, “Tidak diketahui bahwa para perawi hadits ini 


telah saling mendengarkan satu dengan lainnya”. Hadits shahih, kecuali 
lafazh, “Yang lebih baik bagi kalian dari pada unta Yang termahal.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 111 








Pahala Tidur dalam Keadaan Suci 


205. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


Ra it STA SY HN SAI Ab 3 II La 
Tn To ke 2 Mana Una o- 9 SI Sanata. (ap 
SI atasi VI 327 AI 3 La WAN dls JM La 


| 
- 20. 


“Barangsiapa beranjak ke pembaringannya dalam keadaan suci dan ia 
berdzikir kepada Allah hingga tertidur, maka tidak sesaatpun ia terbangun 
dalam suatu malam dan ia meminta kepada Allah sebagian dari kebaikan 
dunia dan akhirat melainkan Allah Ta'ala akan mengabulkan perminta- 
annya tersebut”. (HR. Tirmidzi). Menurutnya ini hadits hasan. 


206. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


sa KA Gani NN ea aa P3 2 0... AN An ap 

HUI EII JE VI Seiih YG BL ob 3 SU Val DU uh 
“ j sea £ 5 PA . . 5 £ 2 . 

(TAW DL Sh NS Hand Yasi 

“Barangsiapa tidur malam dalam keadaan suci, maka malaikat akan tidur 

di selimut orang tersebut. Tidaklah orang itu terbangun melainkan malaikat 


akan berdoa, “Ya Allah, ampunilah hamba-Mu “Ssi fulan”, karena sungguh 
ia telah bermalam dalam keadaan suci'.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


207. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasalam, beliau bersabda, 
. #0. 2 3 Eo 2. an - 2 PPPA 4 “ » : NN! - 0 3 9 - 
Ca Na AMI Sa Jalil ya bts ab S3 IE Lag ella ya La 
Tae an On. ic 
ob) Uas YI 3, Gal 
“Tidak seorang muslim pun yang tidur malam dalam keadaan suci, 
kemudian ia terbangun pada malam hari dan minta kepada Allah kebaikan 
dalam urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan mengabulkan 


112 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


permintaannya itu.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Hadits 
hasan 


208. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


5 Du NI Gale Se ata pa IU An Sab (Sal ee 
Bat AA AN SEN JIN Ga EL YUL 3 


- 


ex 
&X 


(al DL 


“Sucikanlah tubuh kalian niscaya Allah akan mensucikan kalian. Karena 
sesungguhnya tidak seorangpun yang tidur dalam keadaan suci kecuali 
malaikat akan tidur dalam selimutnya: yang mana tidak sesaatpun ia 
berbalik pada malam itu, melainkan malaikat akan berkata, “Ya Allah 
ampunilah hamba-Mu itu, karena sesungguhnya ia telah bermalam dalam 
keadaan suci'.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


Pahala Shalat Malam atau Tahajjud 


Allah Ta'ala berfirman, “Di antara ahli kitab itu ada golongan yang 
berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di 
malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat). Mereka beriman kepada 
Allah dan hari penghAbusan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) 
berbagai kebajikan: mereka itu termasuk orang-orang yang shalih.” (Os. 
Aali “Imraan (3): 113-114) 


Firman Allah, 


“Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai 
suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat 
kamu ke tempat yang terpuji.” (Os. Al Israa” (17): 79) 


Firman Allah, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 113 





“Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah orang- 
orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang- 
orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. 
Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk 
Tuhan mereka” hingga firman Allah, “Mereka itulah orang yang dibalasi 
dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan 
mereka disambut dengan penghormatan dengan ucapan selamat di 
dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat 
menetap dan tempat kediaman.” (Os. Al Furgaan(25): 63-76) 


Firman Allah, 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa 
kepada Tuhan-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak 
mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam- 
macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan 
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Os. As-Sajdah (32): 16-17). 


Firman Allah, 


“(Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) 
ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri, sedang ia takut kepada adzab akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Os. Az-Zumar (39): 9) 


Firman Allah, 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman- 
taman (surga) dan di mata-mata air. Sambil mengambil apa yang diberikan 
kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di 
dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di 
waktu malam. Dan diakhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada 
Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Os. Adz-Dzaariyaat (S1): 
15-19) 


209. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


114 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


.. 2 an 3 3s. 3 2 oi Maria Pan p An 1 

Kas Al Dah SN Jiasiy Abe Al PA Oh Aki padi Jati 
ik “ ) pg 

Jali 

“Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan 


Muharram, dan semulia-mulia shalat setelah shalat wajib adalah shalat 
malam.” (HR. Muslim) 


210. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


843 


3 0 AI OA NP ANU UN Sar - |” Pad 0 La ag P Jaan Ind 

ay Aas LOW aU dl Sami al, 236 "Uas Aan 

Ne 

abdi Adi S3 Sakit Ob SMG Jaa Id DUS SG :ilan 
ya - s 


a 
- 


PRA sen TK BONE Ta ea an ARK AE enuna T TAU 
ati Ags onis Hal jo vb cadas inii Loy ob as 
SEN ARA 2g Dena, PA Kn 0g 2 Ia 5 2 
OMAS adil! Luna ama! VI) Cdi! ab Unas 


“Jika seseorang akan tidur, maka syetan akan membuat tiga ikatan pada 
akhir kepala orang tersebut, syetan berkata, “Malam masih panjang, maka 
tidurlah'. Jika ia terbangun dan berdzikir kepada Allah, terlepaslah satu 
ikatan. Jika ia berwudhu, maka lepas satu ikatan lagi. Jika ia shalat, maka 
lepaslah seluruh ikatan, dan ia akan menjadi ceria dan senang hati. Tetapi 
Jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka ia akan terbangun dengan jiwa 
yang tidak baik dan malas.” 


Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, serta Ibnu Majah, tetapi 
dengan lafazh, 


Pi 
£ 


AA An aa MA ka Ta ena Be Re SO BR Ru 
MAS Gama Jadi pd Oky ob Koi 3 gadi Coal Usai mass 
3 Lag Ad yak Eng 


“Maka ia akan bangun dalam keadaan segar, jiwa yang bersih, dan 
sungguh ia telah mendapatkan sebuah kebaikan. Namun jika ia tidak 
melakukannya, maka ia akan bangun di pagi hari dalam keadaan malas, 
Jiwa yang buruk, dan tidak meraih sebuah kebaikan.” (HR. Ibnu 
Khuzaimah). 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 115 


Dia (Ibnu Khuzaimah) menambahkan pada akhir hadits dengan 
lafazh, 


ap J3 Obati Ia2 1 land 


“Karena itu lepaskanlah ikatan syetan itu, meskipun dengan shalat dua 
rakaat.” Muttafag “alaihi 


211. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


6 as “le raba Ika 5 Jk IN A3 
Pan sa Ha eh daa IE di 5) 
ca P3 Na Ga ISA as, ig Gp Hat lan 
Be PI ak ol GE bai 23 

3 NAS aa 


“Seseorang dari umatku, shalat malam hari, mengobati jiwanya menuju 
kesucian sementara ia terbelenggu. jika ia berwudhu, membasuh 
tangannya, maka terlepas satu ikatan. Apabila ia membasuh wajahnya, 
maka terlepas suatu ikatan lagi. Apabila ia membasuh kepalanya, maka 
terbebas ia dari satu ikatan. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka ia 
terlepas dari ikatan lainnya. Lalu Allah Ta'ala akan berkata kepada mereka 
(para malaikat) yang berada di balik hijab, “Lihatlah hamba-Ku ini, ia 
obati jiwanya, ia bermohon kepada-Ku. Jadi apa saja yang diminta oleh 
hamba-Ku ini, maka baginyalah permohonannya itu'” (HR. Ahmad dan 
Ibnu Hibban). Hadits shahih 


212. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


bani Pa 2 IE A3 Gan Ye pb go) 


An) 3S 3, cbl 2 asi Y! 219 


116 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











“Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu (sesaat), dimana jika 
seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat bertepatan dengan 
waktu tersebut, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan permohonannya itu. 
Hal tersebut terjadi di setiap malam.” (HR. Muslim) 


213. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
pada awal datangnya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam ke Madinah, 
manusia datang berkumpul di sekeliling beliau, dan aku termasuk di antara 
orang-orang tersebut. Tatkala aku mengamati dengan seksama wajah beliau, 
tahulah aku bahwa wajah itu bukanlah wajah pendusta”. Abdullah bin 
Salam berkata, “Kalimat pertama yang aku dengar dari ucapan beliau 
shallallahu “alaihi wasallam adalah, 


- 


ta 2 ““ s£ OP aa IC ena a55 - 
Jae Iko NI IiLoy lali Iambeiy GOL Uyaal Gal Lal 
-a ari AN an Da PJ Be 

Da dim bei ab pl, 


“Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah 
tali persaudaraan, dan shalatlah di malam hari saat manusia sedang tidur, 
niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat.” (HR. Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan-shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 
Majah dan Al Hakim. Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat 
Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


214. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasalam, beliau bersabda, 


- - - - #3 a 3 2 - 
Bayat Ca it) Lab Ga Leak Sp UP Ll SO 

a... 2 0? Ta. EP Dg La Ina an 

(3 AA PAUL Cek PI Ai Gala pabi Ud 
“Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar yang terlihat 
bagian luarnya dari dalam dan bagian dalamnya dari luar. Allah Ta'ala 
telah menyiapkannya untuk orang-orang yang memberi makan, menebarkan 


salam dan shalat pada malam hari saat manusia sedang tertidur.” (HR. 
Ibnu Hibban). Hadits hasan 


P3 
slah 


AN 
as ads 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 117 


215. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 


0 2. 


1g Ta Sep eke mea 


End pe 25 B € Ar yu “Ls Ala “ih Ss if 

He 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika aku melihat wajahmu, maka jiwaku 
senang dan perasaanku tenang. Beritahu aku tentang asal penciptaan segala 
sesuatu.” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Segala sesuatu itu 
tercipta dari air.” Kemudian aku berkata, “Beritahu aku tentang sesuatu 
jika dikerjakan, maka aku akan masuk surga. Beliau shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Berilah makan, sebarkanlah salam, dan shalatlah 
pada malam hari di saat manusia sedang tidur, niscaya kamu akan masuk 
surga dengan selamat.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim). Al 
Hakim menilai sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


216. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


sana tag Ke AI AU anna C3 Ben aa ias an Sent 
SA Se pal Aiio Inai lgi 20 de Ill 30 Jas 

as Yadi 
“Keutamaan shalat di malam hari atas shalat di siang hari seperti 
keutamaan sedekah yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi atas 


sedekah dengan terang-terangan.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya tidak 
cacat (Jaba 'sa bihi). Hadits shahih 


217. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Jibril 
datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 


— sm Uh Sam Jaa Sh Up aan Gs KAL 


118 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











Ap san 2323 


“Wahai Muhammad, hiduplah sekehendak hatimu, sungguh engkau akan 
wafat. Berbuatlah sesuka hatimu, niscaya amalanmu akan diperhitungkan. 
Sukailah siapa yang engkau kehendaki, pasti engkau akan meninggal- 
kannya. Namun ketahuilah, bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada 
shalat malam dan harga dirinya terletak pada keterlepasan dirinya dari 
bergantung kepada orang lain.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. 
Hadits shahih 


218. Dari Abu Umamah Al Bahili, dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


3 Sd Ina 5 Ill UI ab A1) Te Se 
“5 tua DI 2 : Sa 


“Jagalah shalat malam karena hal adalah jalan orang-orang shalih 
sebelum kamu. Shalat merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada 
Allah, penghapus segala kesalahan, dan pencegah dari segala dosa-dosa.” 
(HR. Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits 
ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari. Hadits hasan 


219. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dengan sanadnya dari Bilal. Juga oleh 
Ath-Thabrani dengan sanadnya dari Salman, keduanya dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


BA IA (SI bedah Co AG JD gl Se 
KI up 2 ln PE Bagi 


“Jagalah shalat malam, karena shalat itu merupakan jalan orang-orang 
shalih sebelum kamu, jalan yang dapat mendekatkanmu kepada Allah, 
penghapus kesalahan dan pengusir segala penyakit tubuh.” Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 119 


Riwayat ini adalah hadits hasan lighairihi, karena dikuatkan oleh 
riwayat-riwayat lain, kecuali tambahan lafazh “pengusir segala penyakit 
tubuh”, lafazh tersebut lemah, tidak satupun riwayat yang menguatkannya. 
Lihat Al Irwa' (2/200). 


220. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu “anhuma, mereka 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ ng ta 8 4 : £ 7 TC o£ a. . : Toe . 
Gp Gya WES Urat yet) Ueliad all Sail Jali Ga Sakikal oya 
xK Ht g 2 . “ 1g P3 7. “ 
SSI | PP AJ 

“Barangsiapa bangun di malam hari (untuk shalat malam) dan 
membangunkan keluarganya (istrinya) kemudian keduanya shalat dua 
rakaat, maka keduanya akan dicatat ke dalam golongan laki-laki yang 
banyak berdzikir dan wanita-wanita yang banyak berdzikir.” (HR. Abu 
Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al 


Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadits 
shahih 


221. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PEN Je NONE JIN CAN GR Ao Sa 03 - PKU aa 38 - - 
3 Kal ob Salad dial badal) Ulas JI oa (4 er aU ag 
Cabai) eahad JAN Aja AG Al AN nh sb Yg 

2 21 0 . 9 aa NN 3 Nana 7. 0. 

sad A49 3 & ob clara) 
“Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun dimalam hari, kemudian 
ia shalat dan membangunkan istrinya dan istrinya pun ikut melaksanakan 
shalat: maka jika istrinya itu enggan, iapun memercikan air ke wajahnya. 
Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari 
kemudian ia shalat dan membangunkan suaminya, maka jika suaminya 
enggan, ia pun memercikan air ke wajahnya.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, 


Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


120 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


222. Dari Amru bin Abusah radhiyallahu “anhu, bahwa dia telah mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Na Tn Ba men PAN an NOC PB 
Ktu ga Kuy oke bukan 


“Waktu terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada bagian 
akhir dari suatu malam. Jadi jika kalian sanggup untuk menjadi orang- 
orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah.” (HR. 
Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan-shahih. 
Hadits shahih 


223. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


SU JA el ag pai pad OA AN ST J3 AA 3 YAN 
AAN ST, JA ST K5 Yg YG AN AT JL ORI 


“Tidak dibenarkan hasad kecuali pada dua hal, yaitu, orang yang diberikan 
Allah Al Our'an (hafal Al Our'an), kemudian ia mengamalkannya di malam 
dan di penghujung siang, dan orang yang Allah berikan limpahan harta, 
kemudian ia menginfakkannya di sepanjang malam dan siang.” (HR. 
Muslim) 


Menurutku (Ad-Dimyathi) hasad mempunyai dua pengertian, yaitu: 


a. Keinginan agar sebuah nikmat lenyap dari diri orang yang dia 
hasad padanya, dan yang demikian ini adalah haram. 


b. Hasad dapat pula diartikan sebagai al ghibthah, yaitu keinginan 
untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh 
seseorang, maka jika yang diinginkan adalah sesuatu yang baik, maka hal 
itu adalah keinginan terpuji yang akan diberi pahala bagi pelakunya, tetapi 
jika yang diinginkan merupakan perbuatan jahat, maka hal itu adalah 
keinginan tercela, yang pelakunya akan dihukum karenanya. 


224. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 121 





Fei Go GAB 2 Adaa Ja 


Bala GA Ga SI 


- 


“Barangsiapa shalat di malam hari dengan membaca seratus ayat, maka ia 
tidak akan dicatat ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Barangsiapa 
shalat di malam hari dengan membaca dua ratus ayat, maka ia akan 
tercatat sebagai orang-orang yang ikhlas dalam shalat” (HR. Ibnu 
Khuzaimah dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai 
syarat Muslim. Hadits hasan 


225. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ga SA la RB Lag CAB Ga AT ama (3 La 
Bag ja SAN He G3 Lah St 


“Barangsiapa shalat malam dengan membaca sebanyak sepuluh ayat, maka 
ja tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Barangsiapa shalat dengan 
membaca sebanyak seratus ayat, maka ia akan dicatat ke dalam golongan 
orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa shalat dengan membaca seribu 
ayat, maka ia akan tercatat ke dalam golongan orang-orang yang 
mendapatkan pahala yang sangat banyak (Mugantharrah).” (HR. Abu 
Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban). Hadits hasan 


226. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam bersabda, 

AN Aan ea La pe an 2 Hi pe Bi Mb 
“Satu ginthar itu senilai dengan dua belas ribu augiyah, dan satu ugiyah 
lebih baik dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi.” 


227. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam senantiasa melaksanakan shalat malam hingga kaki beliau 
menjadi bengkak. Maka aku berkata, “Mengapa engkau lakukan hal itu, 


122 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang 
akan datang?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


8 4 # - 3 sf 


0 - ec (3 #53 : 
P3 kas ons of Ot ME 


“Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur.” (UR. 
Bukhari dan Muslim) 


228. Dari Abdullah bin Abu Gais, dia mengatakan bahwa Aisyah 
radhiyallahu 'anha berkata, 


MEN Y OS Ol ale AU eko ll Sy, Op Jl ALS FE Y 

ISU eko JAS Gaga NI OS 
“Janganlah engkau tinggalkan shalat malam karena sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. 


Jika beliau sakit atau sedang malas, maka beliau shalat sambil duduk.” (HR. 
Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


229. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dia bertanya kepada 
Rasulullah, “Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku akan suatu amal yang 
akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka.” 
Beliau bersabda, 


IA de JAN GA ia S3 Up pas 3 SL 
Ii IbAA kel BSD IP PM aj dab BAY 
(ali de Yf aju Sh many 
Aap CI Sad iba US Tab db la dil RAN 
Ba » 5 Aa ya 4 
SP (PE 3 an SES) Wa JA Bb La JI 
23 
(Ola) 
“Sungguh engkau telah bermohon tentang sesuatu yang agung, meskipun 


hal tersebut adalah ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah: 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 123 


sembahlah Allah, janganlah engkau sekutukan Dia dengan sesuatupun, 
tegakkan shalat, keluarkan zakat, berpuasalah di bulan Ramadhan dan 
tunaikan haji jika mampu.” Kemudian beliau bersabda, “Maukah engkau 
kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? puasa adalah perisai, sedekah mampu 
menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan shalat di 
tengah malam.” Kemudian beliau membaca ayat, “Lambung mereka jauh 
dari tempat tidurnya” hingga firman-Nya “sebagai balasan terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan.” (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan-shahih. Hadits hasan 


Pahala Niat Shalat di Malam Hari Namun Ia Tertidur 


230. Dari Abu Dzar atau Abu Ad-darda' —Syu'bah (perawi hadits ini) ragu-, 
dia ane bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Iso TO 3 et o- o 


Tae 


Sp Ian ani 


“Tidak seorang hambapun yang berniat hendak shalat pada saat malam 
hari tetapi ia tertidur melainkan tidurnya merupakan sedekah Allah 
atasnya, dan akan ditetapkan baginya pahala yang ia niatkan.” (HR. Ibnu 
Hibban) Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah 
dari Abu Ad-Darda' —tanpa ada keraguan dari perawinya- dengan lafazh, 
2 3 3. 


. . $£ so Oo - Pe 3 8 o- -I Bag £ 0 
Pe aa Jl oa ebag Ol Gea yag Mal Il ua 
05 up ale an Uf IG sg AS 


“Barangsiapa telah beranjak ke pembaringannya dan ia berniat 
melaksanakan shalat di malam hari, namun rasa kantuk mengalahkannya 
hingga tiba waktu Subuh, niscaya akan dicatat baginya apa yang ia 
niatkan, sedangkan tidurnya tersebut adalah sedekah Allah bagi dirinya.” 


124 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


231. Dari Aisyah radhiyallahu “anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Ta 30 #37. “ B0 - ore Ino or pg Pyakd Le. o - 
Oo PLS ae UR Jb SOE ya 
da ale 7 OS, 


“Tidak seorang hambapun yang telah meniatkan shalat di malam hari 
namun ia tertidur, melainkan akan dicatat baginya pahala shalat tersebut 
sedangkan tidurnya itu merupakan sedekah baginya.” (HR. Abu Daud dan 
An-Nasa'i). Hadits shahih 


Pahala Tertidur dari Wirid Kemudian Ia Menggadha'nya 


232 Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pen P Oa RS - 0. 0 SEGI 0 0, 0 0 o 0 0. oa 

Soy Pmill 200 ujar Lead LAB da ob Sy dj LS BU Uya 
2 - s5. - 1g ar 5 o £ 

Ne Ate ea 

“Barangsiapa tertidur dari wiridnya atau sebagian darinya, kemudian ia 

membacanya di antara shalat Subuh dan shalat Zhuhur, maka akan dicatat 


baginya pahala seperti orang yang membacanya di malam hari.” (HR. 
Muslim) 


Pahala Shalat Dhuha dan Terus Menerus Melakukannya 


233. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


Se NB - o - na NT ag 252 LE 0 PaGaa | “4 Te 0.2 
083 (an Ta Je 20k SAH Aan ds Ta 
. Sos? PA PES - » - 8. TO t 0 82.3, kb - 0 — 
Dg pdl ala @L.p YKG J8 ho All IS Lp Ohnoi 
- 8 - £g . # ka 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 125 


aa Va SES, Us Eng (5 Pn Tw Ke P3 Tw 
-. 3 

PA 
“Setiap persendian salah seorang dari kalian mempunyai kewajiban 
sedekah. Jadi setiap tasbih yang kalian ucapkan adalah sedekah, setiap 
tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah 
sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah dari 
yang mungkar adalah sedekah. Tetapi shalat Dhuha dua rakaat akan 
mencukupi seluruhnya.” (HR. Muslim) 


234. Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Jain JS op Gila Ol las Jhat ? Ga api 
SN LI IG 3 Ear SAN ya Aan ra 
AN EP at SP sa ya SA an Gi 2 


“Seorang manusia mempunyai tiga ratus enam puluh persendian, maka 
wajib atasnya untuk mengeluarkan sedekah dari tiap persendiannya itu.” 
Para sahabat bertanya, “Siapakah yang sanggup melakukan hal itu, wahai 
Rasulullah?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Engkau 
timbun ludah yang ada di masjid dan engkau singkirkan halangan (duri) 
dari jalan. Jika engkau tidak sanggup, maka dua rakaat shalat Dhuha akan 
mencukupi.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). 
Hadits shahih 


235. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Muhammad 
SAW mewasiatkan tiga hal kepadaku, tidak akan kutinggalkan ketiga hal 
tersebut, Lag 


ni H5 Li HN St 


Ap BUY 


126 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Ae ni Sia 


“Hendaknya aku tidak tidur kecuali setelah witir, hendaknya aku tidak 
meninggalkan dua rakaat shalat Dhuha, karena sesungguhnya shalat 
tersebut adalah shalatnya orang-orang yang kembali (bertaubat), dan 
hendaknya aku tidak meninggalkan puasa tiga hari di setiap bulan.” (HR. 
Bukhari, Muslim, dan Ibnu Khuzaimah). Lafazh ini adalah lafazh Ibnu 
Khuzaimah. Muttafag “alaih 


236. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam mengutus 
sekelompok pasukan, maka merekapun menang dan pulang dengan cepat. 
Lalu orang-orangpun membicarakan kemenangan mereka yang begitu 
dekat, banyaknya hasil rampasan perang (ghanimah) yang mereka dapatkan, 
dan cepatnya kepulangan mereka dengan membawa kemenangan. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Sg AN TA naa MPa 
da 3 in ah Lag en an 


'vi 


: 


“Maukah kalian kutunjukkan tentang kemenangan yang lebih dekat, 
ghanimah yang lebih banyak, dan kepulangan yang lebih cepat? 
Barangsiapa bewudhu kemudian ia pergi ke masjid untuk melaksanakan 
shalat Dhuha, maka dia akan memperoleh kemenangan yang lebih besar, 
ghanimah yang lebih banyak, dan kepulangan yang lebih cepat.” (HR. 
Ahmad dan Ath-Thabrani) Isnadnya jayyid. Hadits hasan 


Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Hibban yang semisal dengan 
hadits ini dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu “anhu dan akan dipaparkan 
nanti -Insya Allah-. 


237. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 127 


0 LA AN 0 £ 0 Pn 2 Nae o- 0 £ 2... 8. 
AN Ol AS Ab AA Do JI el ai oa TP 
2. 0 #5 220 Ogan O JA 0. . - 4 oz on ae 
AKN PS SUN na Y Sa Tema Ji TP 
- Pa 3 . . Pan Uu Ora Ta pe ( ea . 

Ine 3 AS 4 AV 20k Pl JS 20 


“Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk 
melaksanakan shalat fardhu, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala 
orang yang berihram ketika haji. Barangsiapa keluar hanya untuk 
melaksanakan shalat Dhuha, maka pahalanya seperti orang yang 
melaksanakan umrah. Renggang waktu antara satu shalat dengan shalat 
berikutnya tidak berlalu dengan sia-sia, seluruhnya telah tercatat di dalam 
“illiyin (kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang berbakti, - 
Penerj).” (HR. Abu Daud). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


238. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi asalam bersabda, 


SAN K0 ag — JB LP Sa 0 de Lin Y 


“Tidak ada yang memelihara shalat Dhuha melainkan orang yang awwaab 
(kembali/bertaubat) —beliau berkata- dan shalat itu adalah shalat 
awwaAbun (orang-orang yang bertaubat).” (HR. Ath-Thabrani dan Ibnu 
Khuzaimah). Penulis berkata, “Tidak ada satu riwayat pun yang mendukung 
periwayatan Abdullah bin Zuraarah akan riwayat ini secara bersambung'. 
Hadits Hasan 


239. Dari Nu'aim bin Hammar radhiyallahu “anhu, dia berkata, Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- .. SE $ Pa »E .. 02x Lex 2 9 Da On dar ia Pad aan 

OP IP MS Ba BPR ale Jera as Wi J8 
: - -.. Pn 

e 

op Gas 

4 Menurut Albani dalam hasyiyah shahih Ibnu Khuzaimah(2/228): riwayat Ibnu Zararah ini 


juga dikuatkan oleh riwayat lainnya, berbeda dari apa yang telah disebutkan oleh penulis. Hal 
ini akan Anda lihat dengan jelas pada Al Ahadits Ash-Shahihah (1994). 


128 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Allah Ta'ala berfirman, “Wahai anak Adam, janganlah engkau lemah 
dalam melaksanakan empat rakaat pada awal harimu, niscaya aku akan 
mencukupi pada akhirnya'.” (HR. Abu Daud) Hadits Shahih 


240. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari hadits Abu Ad-Darda, beliau 
berkata, “Ini hadits hasan.” 


241. Dari Abu Murrah Ath-Thaaifi radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa GE 0 - BG. 
MB IG tp MS Ga Jas Y SI AU gs Uh JG 
dat sus 
“Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, shalatlah untukku sebanyak 
empat rakaat pada awal hari, niscaya hal itu akan mencukupi pada 


akhirnya'.” (HR. Ahmad). Para perawinya adalah perawi hadits shahih. 
Hadits shahih 


Pahala Shalat Tasbih 


242. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul 
Muththalib, 


sud ya Yi ea PA tuba Yi Kana Vs Ce 
as, talk Ag Laga jae bs Aa (dar 
Iban Yak ALS Tap 2) pkn) AE AT ag 
SA Ta AI sa bi ae at SI 


2. 3 


Se 1) Ja Be Uh ob as If SA 3 TE 


fyi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 129 








of ? Pa 5 z 3. Leo, - . 0.. - 


Za SP aa H3 -5 Gp ah Si he ap 
GI Da ja UR IA daa Int lp GAB Me 


pena 33 - ba In ang ea AAA 
Ld ya MAAN Gp Dl, SP 3 Uas Wa Ana Ne 


2.5 LN at Pra IT Dekan 5 UN djas 
N Ne Na AE RKUK, JS 3 sea ola 
BAL ab ya Bb an og Bab aa 


Lani 
... 


3 FA 


“Wahai Abbas, wahai pamanku, tidakkah engkau mau aku berikan sesuatu, 
tidakkah engkau mau kutunjukkan sepuluh perkara, yang jika engkau 
lakukan niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang 
dulu maupun yang sekarang, yang engkau lakukan dengan tidak sengaja 
dan yang sengaja, yang besar maupun yang kecil, dan yang nampak 
maupun yang tersembunyi. Sepuluh perkara itu adalah: engkau laksanakan 
shalat sebanyak empat rakaat. Di setiap rakaat engkau membaca Al 
Faatihah dan surah yang lain. Jadi apabila engkau telah selesai membaca 
surah tersebut, maka bacalah tatkala engkau sedang berdiri, Maha Suci 
Allah dan segala puji bagi-Nya. Tiada sesembahan yang benar selain Allah, 
dan Allah Maha Besar”, sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku -lah 
dengan membaca dzikir tersebut sebanyak sepuluh kali. Selanjutnya 
bangkitlah dari ruku' dan bacalah dzikir tersebut sebanyak sepuluh kali. 
Kemudian turunlah untuk sujud, dan bacalah dzikir tersebut sebanyak 
sepuluh kali. Kemudian duduklah diantara dua sujud, dan bacalah dzikir 
yang sama sebanyak sepuluh kali. Kemudian sujudlah untuk kedua kalinya 
dan bacalah dzikir yang sama sebanyak sepuluh kali. Selanjutnya 
bangkitlah dari ruku dan bacalah dzikir yamg telah disebutkan sebanyak 
sepuluh kali. Demikianlah seterusnya, engkau berdzikir sebanyak tujuh 
puluh lima kali dalam setiap rakaat. Jika engkau dapat melakukannya 
sekali dalam sehari, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah sekali 
dalam setiap Jum'at, dan jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah 
sekali dalam sebulan. Namun jika engkau belum mampu juga, maka 


130 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


kerjakanlah sekali dalam setahun, tetapi jika engkau tidak mampu juga, 
maka kerjakanlah sekali dalam hidupmu.” (HR. Daud, Ibnu Majah, Ibnu 
Khuzaimah, dan Ath-Thabrani). Hadits hasan 


Di mana Ath-Thabrani berkata di akhir riwayat yang beliau bawakan, 
PADA TA - o- 0£ d2 spa C0 - Pa “. or 
DS ae Je AD ag Ja V3 ws ja 


“Jika engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu 
meskipun sebanyak buih dilautan atau sebanyak butiran-butiran pasir.” 


243. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihagi di dalam Asy- 
Syu'ab, dan yang lainnya dengan sanad-sanad mereka, dari Abu Rafi'e 
radhiyallahu “anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda 
kepada pamannya (Abbas), 


SIB Jo) 6 di 0G sale Y 
Ss 5) ye) SEN aa AS IS aa ON IN da 
Ab Uh Yadi And di den kan sa 
ah ada as da S3 SAS Ma 
Ba Ga aah Wa GS Aa Gala Da G3 da ta 
Sa 3 aa ON JB Gap (ala OLI GI J3 Ulas 
33 LAS 3 DLS) OI gu oi ES Ig Da 
GI ala 29 Ad Op) G LN AH ON3 
J3 Bp PEB E J op ara GB KN 


Alan 3 Uglis 


“Wahai pamanku, maukah engkau kuberitahu sesuatu yang bermanfaat 
bagimu?” Abbas menjawab, “Tentu, wahai — Rasulullah.” Lalu beliau 
bersabda, “Engkau shalat sebanyak empat rakaat. Pada setiap surat engkau 
baca Al Faatihah dan surah yang lainnya. Jika engkau telah selesai 


Kore: 


na 


| 
£ 
- - 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 131 





membaca, maka ucapkanlah, 'Maha Suci Allah dan segala pujian hanya 
kepada-Nya. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah, dan Allah Maha 
Besar' sebanyak lima belas kali. Kemudian ruku '-lah dan ucapkanlah dzikir 
tersebut sebanyak sepuluh kali. Selanjutnya bangkitlah dari ruku' dan 
ucapkanlah dzikir tersebut sebanyak sepuluh kali. Kemudian sujudlah dan 
ucapkanlah dzikir tersebut sebanyak sepuluh kali. Kemudian duduklah di 
antara dua sujud dan ucapkanlah dzikir tersebut sebanyak sepuluh kali. 
Selanjutnya sujudlah untuk kedua kalinya dan ucapkanlah dzikir tersebut 
sebanyak sepuluh kali. Setelah itu, bangkitlah dan ucapkanlah dzikir 
tersebut sebanyak sepuluh kali. Demikianlah, engkau telah mengucapkan 
dzikir tersebut sebanyak tujuh puluh lima kali dalam setiap rakaat, atau 
sebanyak tiga ratus kali dalam seluruh rakaat. Jika engkau dapat 
melakukannya, niscaya akan diampunilah dosa-dosamu, meskipun sebanyak 
buih di lautan atau sebanyak butiran-butiran pasir.” Abbas Berkata, 
“Bagaimana jika seorang tidak bisa melakukannya pada setiap hari?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Jika seorang tidak 
mampu melakukannya sekali dalam sehari, maka kerjakanlah sekali dalam 
setiap Jum 'at. Jika ia tidak mampu, maka kerjakanlah sekali dalam sebulan. 
Jika ia belum mampu mengerjakannya, maka kerjakanlah sekali dalam 
setahun.” 


Al Baihagi berkata, “Abdullah bin Al Mubarak telah melakukan 
pekerjaan ini, demikian pula orang-orang shalih yang lainnya. Hal inilah 
yang memperkuat hadits ini, sehingga termasuk dalam jajaran hadits-hadits 
yang marfu '.” 

Menurutku (Ad-Dimyathi): telah disebutkan riwayat-riwayat lain 
yang menyebutkan tentang tata cara pelaksanaan shalat ini yang berbeda 
dari riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, namun seluruh riwayat- 
riwayat tersebut adalah lemah. Hadits hasan 


Pahala Shalat Hajat 


244. Dari Utsman bin Hanif radhiyallahu 'anhu, 
2.3 03 


5 nya GI 1JB ehah SUS de GE WA) MI Ipa) GIE 


132 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


£ Ie a13 o 4 P3 a - 


Pena Ah An Bt Ba, 
“aan Sk “rang Oia 


“Bahwasanya seorang buta datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia 
mengembalikan penglihatanku”.” Beliau shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Mengapa aku mendoakanmu?” Orang itu berkata, “Wahai 
Rasulullah, sungguh hilangnya penglihatanku ini telah menyusahkanku.” 
Beliau bersabda, “Kalau begitu pergilah berwudhu, kemudian shalatlah dua 
rakaat, dan berdoalah dengan mengatakan, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kepadamu dan menghadapkan wajahku kepada-Mu dengan 
perantara Nabiku Muhammad, Nabi yang membawa rahmat. Wahai 
Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb-Ku 
dengan perantaraanmu agar ia berkenan mengembalikan penglihatanku. Ya 
Allah, terimalah syafaatnya terhadapku dan syafaatku terhadap diriku'.” 
Kemudian orang itupun pulang —kerumahnya- dan Allah telah 
mengembalikan penglihatannya. (HR. Tirmidzi). Dinilai shahih oleh An- 
Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim 
Shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim” 


Hadits Shahih 


? . Hadits ini berlaku khusus pada masa Rasulullah, karena demikian itulah yang ditunjukkan 
oleh hadits ini, dan karena tidak ada seorangpun dari kalangan salaf yang melakukannya 
setelah beliau shallallahu 'alaihi wasalam wafat: dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk 


para salaf. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 133 


V BAB TENTANG KEUTAMAAN 
JUM'AT 


Pahala Mandi Pada Hari Jum'at Untuk Melaksanakan Shalat 
Jum'at 


245. Dari Abdullah bin Abu Oatadah, dia mengatakan pada suatu hari (hari 
Jum'at) ayahku menemuiku, sedangkan aku sedang mandi, maka beliau 
berkata, “Ulangilah mandimu, karena sesunggunya aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PA ea Pb HS ARA aya JAE ja 
“Barangsiapa mandi untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka ia akan 
berada dalam keadaan suci hingga Jum'at berikutnya'.” (HR. Ath- 
Thabrani, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al 


Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadits 
shahih 


Pahala Shalat Jum'at dan Keutamaan Harinya 


246. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Se oa an Mesin 
CK Opa 5 HL 


“Shalat wajib lima waktu, dan dari Jum'at ke Jum'at berikutnya serta dari 
Ramadhan ke Ramadhan berikutnya akan menghapus dosa-dosa yang 
berada di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi.” (HR. Muslim) 


134 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





247. Dari Abu Huarirah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


. 


AI Cab at malah MA AS ee 5G ag ta 
Ty LX 2 AS Thang 


. . 


“Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya kemudian ia 
menghadiri Jum'at, mendengarkan dan diam tatkala khutbah, maka akan 
diampunilah dia pada hari itu hingga Jum'at berikutnya dan tiga hari 
setelahnya.” (HR. Muslim) 


248. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

0. P0 nga abah oto Nan oa. 0 BIT. 0o..m 0... 
Ae Ka Sa Saad Ja Ia KE Gd alah LA Las 


. 


5 


R3) GE) RA dl A3 alah HE 
“Barangsiapa mengerjakan lima perkara dalam sehari, niscaya Allah akan 
mencatatnya sebagai penghuni surga. Lima perkara itu adalah: menjenguk 
orang sakit, meghadiri jenazah, berpuasa, berpagi-pagi (segera) 
menghadiri shalat Jum'at, dan membebaskan budak.” (HR. Ibnu Hibban). 
Hadits shahih 


249. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu, dia 
mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


J9 Aka A3 GA AA aras Ja 2S AA Gas 
AR Aa Op Obat Aa Oh J3 38 AI 23 J3 H3 PAI aah 
KN ab Na NRP AP - 9 andrean Len Nan 
Ae 3 d3 laa ia) DS dh 2 5) Diaih Van Jan) 
PAN Ok B5) cal BS 33 aa ad IS 


GE aa Sa 2 1) Ji IS 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 135 





“Ada tiga golongan yang menghadiri shalat Jum'at, yaitu: orang yang 
menghadirinya sedang ia berlaku sia-sia didalamnya: maka itulah 
bagiannya. Seorang yang menghadirinya tatkala adzan dikumandangkan, 
maka orang tersebut dikala berdoa, jika Allah menghendaki akan Ia 
kabulkan dan jika Ia menghendaki —pula- Dia akan menolaknya. Serta ada 
pula yang menghadirinya dengan tenang, diam, tidak menyela (melangkahi) 
pundak saudaranya, dan tidak menyakiti seorangpun, maka bagi orang 
semacam ini Jum'at merupakan kafarat (penghapus dosa) hingga Jum'at 
berikutnya, dan tiga hari setelahnya. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala 
berfirman, “Barangsiapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 
pahala sepuluh kali lipat amalnya'.” (Os. Al An'aam (6): 160). (HR. Abu 
Daud dan Ibnu Khuzaimah). Hadits hasan. 


250. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
aka Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ka dani eng aa Hoa san bantuan pi 
o 3 na 


022- Oo, 0. 

or, 2 Gara 0JII oo -— 01 JAS 
) . 9 
tel Hasi 3 Bb ab Sa Sa aa 
“Seluruh hari akan dikumpulkan sebagaimana keadaannya, namun hari 
Jum'at akan dikumpulkan dalam keadaan yang sangat gemerlap. Orang- 
orang yang dulu melaksanakannya dengan baik bagaikan pengantin baru. 
Mereka akan diberi cahaya. Warna-warna kulit mereka putih bagaikan 
salju. Wangi mereka bagaikan kasturi. Mereka berjalan disela-sela tali 
yang harum. Para jin dan manusia akan memandang mereka dengan takjub 
hingga mereka masuk ke dalam Surga. Tidak seorangpun bersama mereka, 
kecuali para mu'adzin yang ikhlas lagi mengharap pahala.” Hadits gharib, 


diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Hadits 
hasan 


136 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


251. Dari Abu Lubabah bin Abdi Al Mundzir radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


KA Ab Ae (RN da GAN 1 AR el GS) 
3 kat, Fa ag An jl Je Can aja LS 
hh 43 AN Yaa 43 63 AN 3g dh AI 
ih Oa ja U REA pa aah Up dbs SU Kab 3 


5 bad . 


Naa 


- 03 53. 


Ia GARA Uh Y AG de Hat 9 AG gas Y, 
Ld 3 


“Sesungguhnya hari Jum'at itu adalah tuannya sekalian hari dan hari 
termulia di sisi Allah. Hari itu di sisi Allah lebih mulia dari hari “Adha dan 
hari Fitri. Di dalamnya terdapat lima perkara, yaitu: pada hari itu Allah 
Ta'ala menciptakan Adam dan menurunkannya ke bumi, dan di hari itu 
pula Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Pada hari itu terdapat suatu waktu 
yang tidak seorang hambapun meminta, kecuali Allah akan mengabulkan 
permintaan tersebut, selama ia tidak meminta suatu yang haram. Pada hari 
itu pula kiamat akan terjadi. Tidak satupun malaikat yang didekatkan, tidak 
pula langit, bumi, angin, gunung-gunung dan lautan, melainkan 
kesemuanya takut dengan hari Jum'at” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 
Sanadnya hasan. Hadits shahih 


252. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pee at ab Kemn 3 03 3023 0 5, ore 0.17 0. Jo. 
Kom Jero by pol Gb Ah Anal P3 ym Ale Cab pu ea 
ia Si ak eu0 
PA ah 
“Hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jum'at, karena Pada 
hari itu Adam diciptakan, kemudian pada hari itu beliau dimasukkan ke 


dalam surga dan di hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga.” (HR. 
Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 137 


253. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


3 o -. - . .-. N ?£ Ta Oa Tum oa 201 Tg 
VI RIS Aja RA Aj aib de DH Vy mei! li Y 
z he 9 - beta ab a73 "0.3 Pane 
Sea Ma se san oa SA 
“Matahari Tidak terbit dan terbenam di suatu hari yang lebih mulia dari 
hari Jum'at. Tidak satu makhlukpun di muka bumi ini melainkan ia takut 


akan hari Jum'at, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia.” (HR. Ibnu 
Khuzaimah dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


“ea 


| 


254. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam pernah menyebutkan keutamaan Jum'at, beliau bersabda, 


YES JA JS la 6 ag la MP Gp YR 3 
39 P4 - 


WUE? oatg JUS Lah aUlast 


“Pada hari itu terdapat suatu waktu, yang tidaklah seorang muslim yang 
sedang shalat lalu meminta sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu 
tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya itu.” 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengisyaratkan dengan 
tangannya bahwa waktu tersebut hanya berlangsung dengan singkat.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


Menurutku (Ad-Dimyathi): para ulama berselisih tentang waktu 
mustajabah tersebut, sebagian mereka berpendapat bahwa waktu itu adalah 
setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari namun aku tidak 
mengetahui dalil dari pendapat ini. Sedangkan sebagian lagi berpendapat 
bahwa waktu tersebut adalah ketika imam telah duduk di atas mimbar 
hingga usai shalat Jum'at. Kelompok ini berdalih dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, 
dia berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Waktu itu dimulai ketika imam duduk di atas mimbar hingga 
usai shalat (Jum'at).” 


Sebagian lagi mengatakan bahwa waktu itu terletak antara Ashar hingga 
matahari terbenam. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah dengan sanad yang shahih dari Abdullah bin Salam radhiyallahu 


138 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





'anhu, dia berkata, “aku berkata -sementara Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam sedang duduk-, “Sesungguhnya kami telah mendapatkan di dalam 
kitab Allah, bahwa pada hari Jum'at terdapat suatu waktu yang tidak 
seorang muslim shalat dan ia berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu 
itu, melainkan Allah Ta'ala akan memenuhi hajatnya”.” Abdullah berkata, 
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengisyaratkan padaku, “Atau 
sebagian dari waktu”. Maka aku berkata, “Ya, aku benar, “atau sebagian 
dari waktu”.' Aku bertanya, “Kapankah waktu itu?” Beliau bersabda, “Pada 
akhir waktu siang”. Aku bertanya, “Waktu tersebut bukanlah shalat?” Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya jika seorang hamba shalat kemudian ia duduk 
menanti shalat berikutnya, maka ia dinilai termasuk melaksanakan shalat'.” 
Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An- 
Nasa'i dan Al Hakim dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, “Pada hari Jum'at terdapat 
dua belas jam, tidak seorangpun hamba muslim yang meminta kepada Allah 
sesuatu melainkan Allah akan mengabulkannya. Oleh karena itu, carilah 
waktu tersebut di akhir waktu setelah shalat Ashar.” Hadits shahih. 


Pahala berjalan untuk Shalat Jum'at, Memakai Wewangian dan 
lain-lain 


Allah Ta'ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui” (Os. Al Jumu'ah (62): 9) 


255. Dari Yazid bin Abu maryam, dia mengatakan bahwa Abayah bin 
Rifa'ah mengejarku ketika aku berjalan untuk shalat Jum'at, lalu ia berkata, 
“Bergembiralah, sesungguhnya langkahmu ini adalah langkah fi sabilillah 
(di jalan Allah). Aku telah mendengar Abu Ubays mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- 


Bu) dea Kg aU Jana 2, MN HA ee 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 139 








“Barangsiapa yang melangkahkan kedua kakinya di jalan Allah, maka 
keduanya akan terjaga dari api neraka'” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan shahih.” Hadits shahih 


Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Abayah mengatakan bahwa 
Abu Ubays menghampiriku ketika aku pergi untuk shalat Jum'at, kemudian 
ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


3 To mn La 2 - 0 Ion L 0 s2 - 

JSI IS (IP Lap AI Jaran 1d olah MA ya 
“Barangsiapa melangkahkan kedua kakinya di jalan Allah, niscaya Allah 
akan mengharamkannya atas api neraka'.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Tidak sekalipun kaki yang berjalan 
di jalan Allah akan disentuh oleh api neraka.” 


256. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad yang 
terputus dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


as? .. SEA at 3 2.0 ru . aa . Se aa Sirait . 
Jai kis US Of Cb Gang MU Lady Irama pp Je ya 
3 3 - Kan ee aa Bu en nasa 2G or. AA — 
d Bean B3 Ip ES Ale) Anandi Sd 

ANN In ANA PERAN TO aan nga n 0.9. a 9 31 

SALA era VA PU pan PPA 

“Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian ia mengenakan 
pakaiannya yang terbaik dan memakai wewangian jika ia memilikinya, 
kemudian ia berjalan menuju Jum'at dengan tenang, tidak melangkahi 
seseorang dan tidak menyakitinya kemudian ia shalat semampunya, lalu ia 
menunggu hingga sang imam beranjak dari tempatnya, tidak seorangpun 


yang melakukan hal itu melainkan akan diampuni —dosa- di antara dua 
Jum'at.” Hadits shahih 


257. Dari Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


140 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ba NS PN 





FA Ta Ca Ate DS Op ab ja Ie AI F3 YA ga 
Sal in Sa SA AS aan 


2... 


7 9-0 2 9 2.0 3 


KAI 3 EP US SS il UU AI CIA 


AS 


Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan memakai wewangian jika ia 
memilikinya serta mengenakan pakaiannya yang terbaik, kemudian ia 
keluar menuju masjid, lalu shalat sekemampuannya dan tidak mengganggu 
serta diam hingga shalat Jum'at dilaksanakan” maka yang demikian itu 
adalah penghapus dosa baginya antara Jum'at yang sedang berlangsung 
dengan Jum'at berikutnya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah). Hadits 
shahih 


258. Dari Salman radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


& IG P3 NM PN aa Yo - 2. 
Pe Saatnya PP 
s8? Pn ae -..9. 

3 2 00 D0. PJ PA £ met 

Pa Ka boy Ket Re 


“Tidak seorangpun yang mandi untuk melaksanakan shalat Jum'at, 
kemudian ia tetap dalam keadaan suci, memakai minyak rambut, dan 
wewangian dari rumahnya, kemudian ia keluar dengan tidak memisahkan 
antara dua orang saudaranya, kemudian ia shalat semampunya, lalu ia 
diam tatkala imam telah mulai khutbahnya, melainkan akan diampuni 
dosanya antara Jum'at ini dengan Jum'at berikutnya.” (HR. Bukhari) 


259. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi 
Shallallahu “alaihi wasalam, beliau bersabda, 


Kat ay galan LBU K3 V3 JE Yb 3 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -— 141 








P4 P3 o 
Ugal Aa A3 Dari La jan 3 2 
2. 5 PN s 


“Barangsiapa mandi, lalu berpagi-pagi (segera), dan duduk dekat imam, 
serta mendengarkan khutbah: maka setiap langkah yang ia ayunkan 
bernilai sama dengan shalat dan puasa setahun.” (HR. Ahmad) Para 
perawinya adalah perawi dari hadits yang shahih. Hadits shahih 


260. Dari Aus bin Aus radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

- 0 or aan 2 a 2 ee “Aa II 0 BL 0 
GS IE SBN SG JG Anand P3 Jane ya 

RA »A Ta an MAA ia Dubatat ME & 

“Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, menyuruh untuk berpagi-pagi dan 
ia pun berpagi-pagi, kemudian ia berjalan dan tidak berkendaraan, lalu ia 
duduk dekat imam, memperhatikan khutbahm, dan tidak berbuat sia-sia, 
maka setiap langkah yang ia ayunkan bernilai sama dengan pahala puasa 
dan shalat setahun.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi). Tirmidzi 
menilai hadits ini hasan. 


Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, 
Ibnu Hibban, dan Al Hakim, dan menurut Al Hakim isnad hadits ini shahih. 
Hadits shahih 


Menurutku (Ad-Dimyathi), lafazh ghassala waghtasala menurut 
sebagian ulama bahwa lafazh ghassala waghtasala mengandung pengertian 
yang sama (yaitu mandi) dan penyebutannya hanya dimaksudkan sebagai 
penegasan. Dalil tentang hal ini adalah sabda Rasulullah, “Wamasyiya wa 
lam yarkab (Kemudian ia berjalan dan tidak berkendaraan).” 


Sebagian ulama lain berpendapat, bahwa makna kata ghassala adalah 
menyuruh keluarganya untuk mandi sebagaimana ia —pun- mandi sebelum 
keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sebagian lain 
berpandangan bahwa kata ghasala diucapkan tanpa tasydid dan maknanya 
adalah mencuci sebagian kemudian —barulah- mencuci secara keseluruhan. 
Hal ini diungkapkan sebagai penegasan dari perbuatan “mencuci bagian 
kepala”. Yang demikian ini disebabkan karena orang-orang Arab 
mempunyai sifat rambut yang khas, mungkin bau rambutnya akan berubah 


142 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


dikarenakan cuaca yang panas dan keringat, sehingga untuk 
menghilangkannya diperlukan pembersih yang sifatnya ekstra dan tidak 
cukup —hanya sekedar- menuangkan air ke atas kepala. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shahih-nya dari 
Thawus, dia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 
anhuma, mereka menyangka bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pernah bersabda, “Mandilah pada hari Jum'at dan cucilah 
kepala-kepala kalian, meskipun kalian tidak dalam keadaan junub dan 
pakailah wewangian'. Ibnu Abbas berkata, “Adapun dengan minyak wangi, 
aku tidak mengetahui-kejelasannya-. Namun (perintah) untuk mencuci 
kepala itu adalah benar.” 


261. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari Abu Hurairah radhiyallahu 
'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


Ng mamanya ON KASI Ap OS II 
3 el G TA 3 Takan JI TP PP oa 


£ 
3 an 9 


aula 2853 HA Sd BA Ga G3 KEY ata 
“Apabila hari Jum'at tiba, maka jika seseorang mandi dan mencuci 
kepalanya kemudian memakai wewangian dan mengenakan pakaiannya 
yang terbaik, lalu ia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara 
dua orang kemudian ia duduk mendengarkan dan menyimak khutbah, 
niscaya akan diampuni dosanya dari Jum'at yang tengah berlangsung 
hingga Jum'at yang akan datang ditambah tiga hari berikutnya.” Hadits 
shahih 


Pahala Berpagi-pagi (bersegera) Menuju Shalat Jum'at 


Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu hadits Abdullah bin 
Amru, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 143 











Na Me 2.3g Tee TA mb 
# jas: IS Ela) LA SEN V3) Jl, Jab Uja 


Kelan Aan pl TN PS 


“Barangsiapa yang mandi, kemudian ia berpagi-pagi (bersegera) menuju 
masjid, lalu duduk dekat imam dan mendengarkan khutbah: maka setiap 
langkah yang ia ayunkan bernilai sama dengan shalat dan puasa setahun.” 


Telah disebutkan pula hadits Aus yang semakna dengannya. 


262. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Ii LI 5 ana Hd ee KI F3 KE 


RANK, 2 Sg Ii sn aa an Ep 
IA KL —NAI oat at LG UG su AI 


: penana 
ah Kay V3 maut Kal PL 3 ah ah 3 03 us 

Lu Sa aa aa MY 136 

“Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, seperti mandi junub, kemudian 
pergi menuju masjid di pagi hari pada gelombang pertama, maka ia 
bagaikan orang yang berkurban seekor unta. Barangsiapa berangkat pada 
gelombang kedua, maka ia bagaikan seorang yang berkurban seekor sapi. 
Barangsiapa berangkat pada gelombang ketiga, maka ia bagaikan seorang 
yang berkurban seekor domba yang bertanduk. Barangsiapa berangkat 
pada gelombang keempat, maka ia bagaikan seorang yang berkurban 
seekor ayam. Barangsiapa berangkat di gelombang kelima, maka ia 
bagaikan seorang yang berkurban sebutir telur. Jika imam telah beranjak 


untuk membacakan khutbah, maka para malaikatpun hadir untuk menyimak 
khutbah.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


144 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





JII 0G demand Ide SA 25, en ta OS 
3 : apa - 04 dn £ - 
3 Ga al an Sae Ai ah YES pad Ya 9 JG 
- Pa an 
O yaoiag iban 9gb aLYI 2 CP ts Am A1 aa 5 TAG 
5 .» 

SAI 
“Apabila hari Jum'at telah tiba, maka para malaikat akan berdiri di pintu 
masjid untuk mencatat orang-orang pertama yang menghadiri masjid. 
Perumpamaan orang-orang yang hadir diawal waktu bagaikan orang yang 
berkurban dengan seekor unta, kemudian orang yang berkurban dengan 
seekor sapi, kemudian dengan seekor domba, kemudian dengan seekor 
ayam, kemudian dengan sebutir telur. Dan jika imam telah keluar untuk 


berkhutbah, maka para malaikatpun menutup catatan-catatan mereka untuk 
menyimak khutbah.” (HR. Bukhari-Muslim, dan yang lainnya). 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
Log 9 


JI OI KL MI N Al AP Ona Fb 


a 


KA An ya Ka Ha ga in 3 ptk AG 
GAN Kg Ry and BB Ka FE Ja Ta 


“Pada hari Jum'at akan ada dua orang malaikat setiap pintu-pintu masjid 
untuk mencatat orang-orang pertama yang menghadiri masjid. Maka orang 
pertama yang menghadiri masjid bagaikan seorang yang berkurban dengan 
seekor unta, selanjutnya seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, 
kemudian seperti orang yang berkurban dengan seekor kambing, kemudian 
seperti orang yang berkurban dengan seekor burung, kemudian bagaikan 
orang yang berkurban dengan sebutir telur. Lalu apabila imam telah duduk, 
ditutuplah lembaran-lembaran catatan.” Hadits shahih 


263. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 145 





AG IS 0,53 KA Ep am op Je SA Ng: 


3... 8 DA 0 .. 


Hama “ag (ey aa ISI SS IU, 


“Pada hari Jum'at para malaikat akan duduk di pintu-pintu masjid, 
mencatat yang pertama, kedua, dan yang ketiga, dan jika imam telah 
keluar: maka dilipatlah lembaran-lembaran itu.” (HR. Ahmad dengan 
sanad yang jayyid (bagus) dan Ath-Thabrani). 

Di riwayat lain yang juga berasal dari keduanya, disebutkan, aku 
berkata, “Wahai Abu Umamah, apakah orang-orang yang datang setelah 
keluarnya imam untuk khutbah tidak mendapatkan apapun?” Beliau berkata, 
“Mereka akan mendapatkan bagiannya, tetapi bukan termasuk orang-orang 
yang dicatat dalam lembaran-lembaran tersebut. Hadits hasan 


Pahala Membaca Surat Al Kahfi pada Hari Jum'at 


264. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


. 


Rata Yaa 2 0. ks LB SA elola 2.33 JI 0. aa Aaja Na 


Gnaaigsiara membaca surah Al Kahfi cg hari Jum'at, maka Allah akan 
memberinya cahaya antara dua Jum'at.” (HR. An-Nasa'i dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim isnadnya shahih. Hadits shahih 

Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'id Ad-Darami di dalam musnadnya 
secara mauguf kepada Abu Sa'id, tetapi dengan lafazh, 


PN In ba 
ga: 


“Barangsiapa membaca surah Al Kahfi pada malam Jum'at, maka ia akan 
diberi cahaya antara dia hingga ke Baitullah.” 

Menurutku (Ad-Dimyathi): Imam Syafi'i telah menegaskan tentang 
sunahnya membaca surah Al Kahfi pada malam Jum'at dan pada siang 
harinya. 


146 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


VI BAB TENTANG JENAZAH 


Allah Ta'ala berfirman, “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan 
mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan 
pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam 
surga maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain 
hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (Os. Aali “Imraan (3): 185) 


Pahala Senang Berjumpa Allah 


265. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi asalam bersabda, 


bea AMI 3S Al P3 ag sed AN WI sd ta 
“Barangsiapa senang berjumpa dengan Allah maka Allah-pun senang 


berjumpa dengannya. Barangsiapa benci berjumpa dengan Allah, maka 
Allah-pun benci berjumpa dengannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


266. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pd ) - 2 2. - 2. 3 s ae 3 ea PNG ANN 
sem aa 3S 1G coral Al ed Ui uya 

aa Da " o NA 8 “3 4 2 yna os. 
Cab IE DI AU MASG NON Kat AI Oi Gobis 
ea ai be Sab PE ri NA Ba na MB 3g 
sd aing ilynoyg AI Lamp pia IL oya pel Ker saus 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 147 


Aa dag AI Hii PASI BI 013 sad An 56 da 
Sad AU 3 


“Barangsiapa senang berjumpa dengan Allah maka Allah-pun senang 
berjumpa dengannya. Barangsiapa tidak senang berjumpa dengan Allah, 
maka Allah-pun tidak senang berjumpa dengannya.” Kemudian aku 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ketidaksenangan itu tergambar dengan 
kebencian seseorang akan kematian? Karena kami tidak senang akan 
kematian?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Bukan itu 
maksudnya, tetapi seorang yang mukmin bilamana ia digembirakan dengan 
rahmat Allah, pengampunan dan surga-Nya maka ia senang (ingin) 
berjumpa dengan Allah, sehingga Allah-pun senang berjumpa dengannya. 
Sesungguhnya orang kafir itu adalah apabila ia digembirakan dengan 
adzab Allah dan kemarahan-Nya maka ia tidak senang berjumpa dengan 
Allah, sehingga Allah-pun benci berjumpa dengannya.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


267. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam bersabda, 


TN aa ta II oo £ sia oo GE Sana 8. Ta pra 
sa o Il ol Kama! Can Sa —- Is Ja s ai Ju 
ee en 

“Allah Ta'ala berfirman, "Apabila seorang hamba senang berjumpa 
dengan-Ku, niscaya Aku —pun- senang berjumpa dengannya. Tetapi 


barangsiapa benci berjumpa dengan-ku, niscaya Aku —pun- benci berjumpa 
dengannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Mengakhiri Hidupnya dengan “Laailaaha Illallaah” 


268. Dari Mu'adz radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


148 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Emi JS AN VI Y AS AT OS 


“Barangsiapa akhir perkataannya adalah “Tiada sembahan yang benar 
selain Allah', maka ia akan masuk surga.” (HR. Abu Daud dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


Pahala Menghadiri Prosesi Pemakaman 


269. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa 
2. 9 $£ 


MA du Ae RAIN 23 KG Al JGA GI Ke maa La 
IG Ha IG ad ie 2 KG KB SL ali 


Sid Ya IE Ur 3 KA IG Kang GK 


P3 


ang le ANA di JS desai Ki AI LAI 
Eli J3 YEA GK 


“Siapakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?” Abu bakar 
menjawab, “Aku.” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bertanya lagi, 
“Siapakah yang hari ini telah memberi makan fakir miskin?” Abu bakar 
radhiyallahu “anhu menjawab, “Aku.” Beliau shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya, “Siapakah pada hari ini yang telah menjenguk orang sakit?” Abu 
bakar menjawab, “Aku.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya, 
“Siapakah di antara kalian yang telah mengiringi jenazah pada hari ini?” 
Abu bakar menjawab, “Aku.” Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Tidaklah amalan-amalan tersebut terkumpul pada seseorang 
kecuali ia akan masuk surga.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits ini juga ada dalam 
kitab Muslim (1158) 


270. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 149 





4 


aa yag S3 5 Ge Is Ji EN Ap 
bd adi Yi -JG ta bsa La, Ja 3 A3 3 au 


“Barangsiapa menghadiri jenazah hingga ia dishalatkan, maka baginya 
satu girath. Barangsiapa menghadirinya hingga jenazah tersebut 
dimakamkan, maka baginya dua girath”. Ditanyakan, “Apakah yang 
dimaksud dengan dua girath?” Beliau bersabda, “Seperti dua buah gunung 
besar.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Dalam riwayat Muslim, 


“Yang terkecil seperti gunung Uhud.” 


Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, 


gile Ika & AAA ats” U Uu A Uta pki 2 Bp 


Ah Jia da3 JS yak PN Ge da abi BA 


LAN 9. 


ba pn BPA NP Ea 


“Barangsiapa mengiringi jenazah seorang muslim atas dasar iman dan 
keinginan mendapat pahala, hingga jenazah tersebut dishalatkan dan 
dikuburkan: maka sesungguhnya ia akan kembali dengan membawa pahala 
sebesar dua girath, setiap girath sebanyak (sebesar) gunung Uhud. 
Barangsiapa melakukan shalat atasnya kemudian ia pulang sebelum jenazah 
tersebut dikuburkan, maka sesungguhnya ia akan kembali dengan membawa 
pahala sebesar satu girath.” Muttafag “alaihi 


271. Dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waggash, dia pernah duduk bersama 
Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma ketika Khabbab muncul menemui mereka 
dan berkata, “Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah kamu mendengar ucapan 
Abu Hurairah? Ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


150 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


7 2 9 Tual 20... 


S5 Ah HA Ji ir DG CAP 
SS an 3 Ga Wale Io ga Jia Dai ISA La Oki 
Jaa PA 


"Barangsiapa mengiringi jenazah dari rumah keluarga jenazah tersebut, 
kemudian ia shalat atasnya dan terus mengiringinya hingga ia dikuburkan, 
niscaya ia akan mendapatkan pahala sebanyak dua girath, dan setiap girath 
sebesar gunung Uhud. Barangsiapa hanya menshalatkannya kemudian ia 
kembali, maka baginya pahala seperti gunung Uhud'. Mendengar hal itu, 
Ibnu umar —lalu- mengutus Khabbab kepada Aisyah untuk mengecek 
kebenaran perkataan Abu Hurairah tersebut. Kemudian Ibnu Umarpun 
mengambil sebuah kayu yang ia bolak balikkan di tangannya (sambil 
menunggu Khabbab). Maka tatkala Khabbab kembali, ia mengatakan bahwa 
Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, “Benar apa yang diucapkan oleh Abu 
Hurairah”. Maka (setelah mendengar hal tersebut) Ibnu Umar memukulkan 
kayu yang digenggam ke tanah, kemudian berkata, “Sungguh kita telah lalai 
dari girath yang sangat banyak'.” (HR. Muslim) 


272. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau Pen 


“Barangsiapa mengiringi jenazah hingga ia dishalatkan, maka 
sesungguhnya ia akan mendapatkan pahala sebesar satu giraath”. Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, -apakah- seperti girath-girath kami?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Tidak, bahkan 


ukurannya sama dengan gunung Uhud atau lebih besar dari Uhud.” (HR. 
Ahmad) Sanadnya jayyid (bagus). Hadits hasan 


Sp Gis SES 
Pat :JB cos Ubi 3 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 151 





Keutamaan Jenazah yang di Shalatkan oleh Seratus atau Empat 
Puluh Orang Muslim atau Sebanyak Tiga Shaf 


273. Dari Aisyah radhiyallahu “anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


. 


Dop (HS TA Doh Tom oa Td Ji eta ip 
Ad Uya 


“Tidak satupun jenazah yang dishalatkan oleh seratus orang kaum muslimin 
yang seluruhnya memberi syafaat, melainkan Allah akan mengabulkan 
syafaat mereka untuk jenazah tersebut.” (HR. Muslim) 


274. Dari Al Hakam bin Farukh, dia mengatakan bahwa Abu Al Malih 
pernah shalat mengimami kami atas jenazah seseorang, maka kami 
menyangka ia telah takbir, namun ia menghadapkan wajahnya kepada kami 
dan berkata, “Luruskanlah shaf-shaf kalian dan berilah syafaat yang baik.” 
Abu Al Malih berkata, “Abdullah mengabariku dari salah seorang istri 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (Maimunah), dia mengatakan 
bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam mengabariku dengan sabdanya, 


mad IS 3 Kai NI ia Ala Ill bp Ge 
Dan JB EN gp 


“Tidak seorang mayatpun yang dishalatkan oleh sekelompok orang 
melainkan syafaat (doa) yang mereka berikan bagi mayat tersebut akan 
dikabulkan'.” Maka aku pun bertanya kepada Abu Al Malih tentang jumlah 
kelompok yang dimaksud? Beliau berkata, “Empat puluh orang.” (HR. An- 
Nasa'1). Hadits hasan 


275. Dari Kuraib, ia mengatakan bahwa tatkala Ibnu Abbas meninggal, 
maka putranya berkata, “Wahai Kuraib, lihatlah apakah manusia telah 
berkumpul?” Lalu akupun keluar dan ternyata mereka telah berkumpul, 
maka akupun mengabarinya (putra Ibnu Abbas). Kemudian putra Ibnu 
Abbas bertanya, “Apakah jumlah mereka empat puluh orang?” Aku berkata, 


152 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


| 





“Ya.” Dia (putra Ibnu Abbas) berkata, “Kalau begitu keluarkanlah 
jenazahnya, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


. 4 . $ - £ - 8 - 
DE 05 Dak Sa db ai Loh pl 5 Lp 
5 sn 48 4 Sa 5 Pa 7 E) 

aa AU pegat Y) Ui AJ 

“Tidak seorang muslimpun meninggal dunia kemudian ada empat puluh 

orang yang menshalatinya: semuanya tidak menyekutukan Allah dengan 

sesuatupun, melainkan Allah akan kabulkan syafaat (doa) mereka bagi si 

mayit”.” (HR. Muslim) 


Keutamaan Mayat yang Dipuji Kebaikannya Selama Hayatnya 


276. Dari Anas radhiyallahu "anhu, dia berkata, 

o ee . 25 - or 4 2, . 3 ra si “ £0. Lor . H3 Pa Meta 5 
Emang akta Ala Iko AN ai JA dag Aalla (A6 atu YA 
18 Lg » 4 z ig 22 2. KB Hg aga 3 1 2 o ye - 
Ul de Jd 4 Yk sb Da many Uang 
Ba st Pin PP. 3-0 3 T 5 0... 0... 0.7 . 2 iku ore 
Sr A3 C1 G1 CX Ju ang Inang Inna eka ala 

- H3 ana BI 0 22» 90... 0.2... Hang Lah ug Lor. HI Pada Tag 
aa 0 Lana yag Unang Mma mang Eh keleigat anlan 
or. 3 aa La 3. pak 9. 0 .a 2 9 un - 22 8. Lega 
ds Ab Oak AMI Jgn JAS (mn Lan Lang "las ya Uads 
8. or. 0 P1 0. KP k Too 20. or. 0 2 0 - 2m 
Ca ii Ale MA jay TA aa NS ale LAS Ua ala 
i 2 2.3 ae daan 
PN di slnga SN 
“Pernah lewat jenazah di hadapan kami, maka jenazah itu dipuji dengan 
pujian yang baik, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Wajiblah, wajiblah, wajiblah'. Kemudian pernah pula lewat 
jenazah di hadapan kami, kemudian jenazah itu dihina dan dicela, maka 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “wajiblah, wajiblah, 
wajiblah ”” Maka Umar berkata, “Jelaskanlah wahai Rasulullah. Telah lewat 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 153 


jenazah, kemudian jenazah itu dipuji dengan pujian yang baik lantas engkau 
berkata, “Wajiblah, wajiblah, wajiblah”. Lalu lewat pula jenazah, kemudian 
jenazah itu dihina dan dicela, kemudian engkau berkata, “Wajiblah, 
wajiblah, wajiblah!' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, Barangsiapa kalian puji, wajiblah atasnya surga. Barangsiapa 

yang kalian nyatakan jahat, maka wajiblah atasnya neraka. Kalian adalah 
para saksi Allah di muka bumi ini'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


277. Dari Anas radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


YAA GBI ae Up SEP An SA DA ala Lu 


Ce" 


£ 2 0 ea Ta: Han Aa EN LAN Pend, Dasi 
Yu Dias, as C3 D3 A1 JB VI IGS VI ola 
Oh 


“Tidak seorang muslimpun meninggal dunia kemudian mayitnya itu 
disaksikan oleh empat rumah dari tetangganya yang terdekat, dan tidaklah 
yang mereka tahu dari sang jenazah itu melainkan kebaikan, melainkan 
Allah Ta'ala akan berfirman, "Sungguh Aku telah kabulkan apa yang kalian 
ketahui darinya, dan Aku telah ampuni ia dari kesalahan-kesalahannya 
yang tidak kalian ketahui”.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


278. Dari Umar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


1G GG, “is Eh IN dst yo an Aga aa 


AN ats S3 081 JB SO, Has D4 


“Siapa saja muslim yang —jenazahnya- disaksikan kebaikannya oleh empat 
orang, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga.” Umar berkata, 
“Bagaimana kalau tiga orang?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Demikian pula tiga orang.” Maka kami bertanya lagi, “Kalau 
dua orang?!” Beliau bersabda, “Demikian pula dua orang. ” Dan kami tidak 
bertanya kalau satu orang. (HR. Bukhari) 


154 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pen 


Pahala Berkata Baik Saat di Tinggal Kematian 


Allah Ta'ala berfirman, “Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa 
musibah, mereka mengucapkan “Innalillahi wa inna ilaihi raaji'un' 
(sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada-Nya kita kembali). 
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari 
Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 
(Os. Al Bagarah (2): 157). 


279. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 

nia 1 0 de LA Pe Bai Ha LI PAN anna Pa ANN EN TN 

Hi og yis Sae Ny minad « Ad adl Jb KI JI) ob 5 

2... - PJ 2. - 383 38. - - 5 Para 

SAS JB IL IIA aa SOj,AN Kol 33 H3 "jin 

P ad Pd 8S 


An TN FA Ba TE A2 AG Na AA USA 
dm Gs Sal Ia Al Jis Seal) Bias og yas 
nii LI 2 yatag 


“Apabila anak seorang hamba meninggal, maka Allah Ta'ala berkata 
kepada malaikat-Nya, “Engkau telah mencabut nyawa anak hamba-Ku?' 
Mereka berkata, “Ya'. Allah Ta'ala bertanya, “Engkau telah mengambil 
buah hatinya?' Mereka berkata, “Ya'. Allah Ta'ala bertanya, “Apakah yang 
dikatakan oleh hamba-Ku?' Mereka berkata, "Ia memuji-Mu dan berucap, 
innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji'uun (sesungguhnya kami ini berasal 
dari Allah dan kepada-Nya kami kembali). Maka Allah Ta'ala berfirman, 
Bangunlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di surga, dan namakanlah 
rumah itu dengan nama rumah Al Hamdu (pujian) '” (HR. dan Tirmidzi dan 
Ibnu Hibban). Ibnu Hibban menilai hadits ini hasan. Hadits shahih 


280. Dari Ummi Salamah (istri Nabi shallallahu 'alaihi wasalam), dia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 155 


03i5.t on al Ta IL 3 


Bl si GD an 3 gun ya 


- 


“Tidak seorang hambapun yang ditimpa musibah kemudian ia 
mengucapkan, innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji'uun, allahumma ajirni 
fi mushibati wakhlif li khairan minha (sesungguhnya kami berasal dari 
Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah 
aku pahala terhadap musibah yang menimpaku dan gantilah bagiku dengan 
yang lebih baik darinya), melainkan Allah akan memberinya pahala 
terhadap musibah yang menimpanya dan akan menggantikannya dengan 
sesuatu yang lebih baik'.” Ummu Salamah radhiyallahu 'anha berkata, 
“Tatkala Abu Salamah meninggal, aku berkata, “Siapa lagi dari kaum 
muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Ia termasuk orang pertama 
yang hijrah kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam', tetapi 
kemudian aku mengucapkan doa tersebut. Maka Allah —pun- berkenan 
menggantinya dengan yang lebih baik bagiku, yaitu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam.” (HR. Muslim dan Tirmidzi) 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, tetapi dengan lafazh, Ummu 
Salamah berkata, “Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
04 o- Mi, 


Bas sal Op 3 UP d U) 2 Kawan SA Cet Sy 


AA 019, 


“Apabila salah seorang dari kalian Na suatu musibah, maka hendaklah 
ia mengucapkan, innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji'uun, allahumma 
ajirni fi mushibati wakhlif li khairan minha (sesungguhnya kami ini 
berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Ya 
Allah, kepada-Mulah kami berharap pahala dari musibah ini, maka 
limpahkanlah pahala-Mu kepadaku dan berilah aku pengganti dengan yang 
lebih baik darinya)'.” Hadits shahih 


156 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Memandikan, Mengkafani, dan Menguburkan Jenazah 
Karena Mengharap Ridha Allah 


281. Dari Abu Rafi” Aslam (budak Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam), 
dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Nana R Minii em arae COb Oak PA ore LL BY, 0. 
AN Oka Vina GAS yag Sa Uni dal it Ale S3 Eh Jab ya 
Hal .. E 0, ec 20. s5 Pa e-. Pi Kd 00 9 e 
2. P3 - - - - Pi - 
BN Fi SKA K5 R6 Ai 
“Barangsiapa memandikan mayit kemudian ia menyembunyikan —aib yang 
terdapat pada tubuh si mayit. —Ed- niscaya Allah akan mengampuninya 
empat puluh kali. Barangsiapa mengkafani mayit, maka Allah akan 
memakaikannya pakaian dari sutra yang tebal dan tipis dari surga. 
Barangsiapa menggali kubur untuk sang mayit kemudian ia 
memasukkannya ke dalam liang, maka Allah akan memberinya pahala 
berupa sebuah rumah yang akan ia tempati pada hari Kiamat.” (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya dari para perawi, hadits ini shahih. Diriwayatkan juga 


oleh Al Hakim, dan lafazh ini adalah lafazh beliau, kemudian beliau 
berkata, “Shahih sesuai syarat Muslim.” Hadits shahih 


Pahala Meninggal di Negeri Parantauan 


282. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa seorang laki-laki penduduk Madinah meninggal dunia, 
maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menshalatinya, kemudian 
beliau bersabda, 


PE Oh 6 MN IA UB Jp AJE Long Ia DU 
EA GA dak INA SI Lab aa ia DL II 


“Beruntunglah orang yang meninggal bukan di tanah kelahirannya!” Para 
sahabat bertanya, “Mengapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah?” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 157 


Pa 





Beliau bersabda, “Sesungguhnya jika seorang meninggal bukan pada tanah 
kelahirannya -maka ia akan mendapat bagian tempat- di dalam tempat 
surga sepanjang tempat kelahirannya hingga tanah tempatnya berpijak 
(meninggal).” (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah). Hadits 
hasan 


Pahala Meninggal karena Penyakit Tha'un (Kusta) 


283. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


IA OB ola 


“Penyakit Ath-thaun, adalah penyakit yang menyebabkan seorang muslim 
menjadi syahid'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


284. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang Tha'un, maka 
beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


2... 0? Te - 4, ate 5 re ig — 0 Tz 4 ain Png g 9 

La Erna gak Aab) A1 alah SUS OS Uya IE AU Aing UNAS OS 
3 To. g. -9 P 8. 3 207 2 TA o, Nan "- & NP o- 0 

3 ea al YES USB BUS ae uya 

- - 2. Pa - # - 


kap AS OS YSS UV KY 


“Dahulu penyakit itu merupakan adzab yang Allah timpakan kepada orang- 
orang sebelum kalian, namun Allah menjadikannya rahmat bagi orang- 
orang mukmin. Tidak seorang hambapun berada di suatu negeri yang 
dijangkiti oleh penyakit ini, kemudian ia tetap tinggal di dalamnya dan 
tidak keluar dari negeri tersebut, semata-mata mengharap pahala Allah dan 
karena ia tahu bahwa musibah apapun tidak akan menimpanya kecuali 
dengan ketentuan Allah, melainkan Allah akan memberikan pahala orang 
yang mati syahid'.” (HR. Imam Bukhari) 


158 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


285. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa Sep Ona 2 AN 5 Pena BA Pan 0? Ma 
Las 232 A3 Gala Ika 201 Iya Jaka 0 AAN yaa £ s3 
Ja Bab Tn Tag MN aa 

Slas JS S9 ea "Susi 2 JB So UN 
“Kemusnahan (kematian) umatku terjadi dengan tusukan dan penyakit 
tha'un.” Lalu ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 
“Adapun tusukan kami mengetahuinya, tetapi apa itu tha'un?” Beliau 
bersabda, “Tusukan —luka- dari musuh-musuhmu yang berasal dari 


golongan jin, dan semuanya bernilai syahid.” (HR. Ahmad). Sanadnya 
Shahih. Hadits shahih 


286. Dari Abu bakar bin Abu Musa, dia mengatakan bahwa At-tha'un 
pernah disebutkan di sisi Abu Musa, lalu dia berkata, “Kami 
menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
beliau bersabda, 


2, 0 13. 0 30 - 
BL SI 3 Sad ia Saru 3 
“At-tha'un adalah tusukan musuh-musuhmu dari golongan jin, hal tersebut 


akan bernilai syahid bagi kalian?” (HR. Al Hakim). Al Hakim berkata, 
“Sanadnya shahih.” 


287. Dari Al Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ya Op ag IS He Ie ORA MAGAN ai 
ANA sa € Us US 3 J3 sada 
Ol peer di MA Jaa US an dia AG la 


c2. 0 A0 019 


AS ap Sp kh ab AI AI Up se 


AN 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 159 





“Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di tempat tidur mengadu 
kepada Allah tentang orang-orang yang wafat karena penyakit At-tha 'un. 
Para syuhada berkata, “Mereka terbunuh seperti terbunuhnya kami'. 
Demikian pula orang-orang yang meninggal di atas tempat tidur mereka 
berkata, Mereka itu adalah saudara-saudara kami yang juga meninggal di 
tempat tidurnya'. Maka Allah Ta'ala berfirman, “Perhatikanlah luka-luka 
yang mereka derita. Kalau luka-luka tersebut sama dengan luka para 
syuhada, maka mereka termasuk dalam golongan syuhada, sehingga 
mereka akan bersama para syuhada'. Maka tatkala diperhatikan luka yang 
mereka derita, ternyata luka yang mereka derita sama dengan luka yang 
diderita oleh para syuhada.” (HR. An-Nasa'i) Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang tidak cacat 
(laba 'sa bihi) dari Atabah bin Abdin, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
beliau bersabda, 


Gen NA Ie Tan SAN DE PAN BATA ya GG AAN De Lan Sa & 
Ag Oo ylali emo Jis Olah Oil shape st 
2 Pa nina PO EH CAN YA IPA RI KN in Leena 
“3 Las Je Aa ma aa Hr 3S op baal Jas 
Pad - PJ - o 

Mis HI » 5 telaga 4 Memal 

“Para syuhada dan orang-orang yang meninggal karena penyakit tha'un 
akan datang menghadap Allah. Maka berkatalah para penderita tha'un, 
Kami termasuk golongan syuhada'. Lalu dikatakan kepada mereka, 
“Lihatlah luka-luka yang mereka derita. Kalau luka-luka tersebut sama 
dengan luka-luka yang diderita oleh para syuhada, darah meeka mengalir 


dengan bau seperti parfum, maka mereka tergolong sebagai syahid”. Maka 
merekapun mendapati orang-orang tersebut dengan keadaan demikian.” 


Beberapa hadits lainnya akan kami sebutkan pada bab-bab berikutnya. 


Pahala Meninggal Karena Sakit Perut, Tenggelam dan 
Tertimbun Reruntuhan 


288. Dari Abu Ishak As-Sabu”, dia mengatakan bahwa Sulaiman bin Shard 
berkata kepada Khalid bin Arfathah atau Khalid kepada Sulaiman, 
“Tidakkah kamu mendengar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 


160 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


IE 6 ja da la de DI Koh IA aan 
0. PG 


Si io Lal Cah JUS sp Lin 


2 
- 


'Barangsiapa meninggal karena sakit perut, niscaya Allah tidak akan 
mengadzabnya di dalam kubur'. Lalu salah seorang dari mereka berdua 
berkata kepada temannya, “Ya, aku mendengarnya”.” (HR. Tirmidzi). 
Tirmidzi menilainya hasan. Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, tetapi dia berkata, “Sulaiman 
berkata kepada Khalid, tetapi dia tidak mengatakan (menyebutkan) Khalid 
bin Sulaiman.” 


289. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


An u NE GS Ia Sya Ia 
2G KI J5 ON EU: SL Aga Ol JB Aa 


0... 4 2, 


Pa jga joe Ai bya 
LA Ju Dab Jd DU Ih Tah OA 3 DG 
Kai Sa IA edi ia 3 Ulat de Agt ia 


“Siapakah yang merupakan syahid di antara kalian?” Mereka menjawab, 
“Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, barangsiapa terbunuh di 
jalan Allah, maka dialah syahid.” Beliau bersabda, “Kalau demikian para 
syuhada dari umatku sangatlah sedikit!” Mereka berkata, “Kalau begitu, 
siapa lagi wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Barangsiapa terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. 
Barangsiapa meninggal karena penyakit tha'un, maka dia syahid.” Ibnu 
Mugsim berkata, “Aku bersaksi atas ayahmu, (Abu Shalih), bahwa ia 
berkata, “Orang yang tenggelam juga termasuk pula sebagai syahid”.” 


Disebutkan dalam riwayat lain, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 161 





3 3 - 0-23 Pe In aman Pennann 2. Naa OP | 
a 
“Para syuhada ada lima golongan, yaitu orang yang meninggal karena 
sakit tha'un, meninggal karena penyakit perut, mati tenggelam, mati 


tertimbun reruntuhan dan yang meninggal di medan perang (di jalan 
Allah)” (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Meninggal dalam Kebakaran, Sakit lambung, dan Wanita 
yang Meninggal dalam Keadaan Hamil 


290. Dari Jabir bin Atik radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Tsabit, dan dia 
mendapatinya dalam keadaan pingsan. Melihat keadaan ini, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam meneriakinya, tetapi ia tidak menjawabnya, 
lalu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Innaa lillaahi wa 
innaa ilaihi raaji'uun (sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada- 
Nya kita akan kembali).” Selanjutnya beliau berkata, “Kami tidak bisa lagi 
berbuat banyak wahai Aba Ar-Rabi'” Maka para wanitapun berteriak dan 
menangis, sedangkan Ibnu Atik berusaha mendiamkan mereka. Kemudian 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Biarkanlah mereka, tetapi jika 
telah ditetapkan janganlah kalian menangis.” Para sahabat bertanya, 
“Apakah yang engkau maksudkan dengan ditetapkan wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “Apabila ia telah meninggal” Anak perempuannya 
berkata, “Demi Allah, sungguh aku berharap engkau termasuk dalam 
golongan para syahid, karena sungguh engkau telah menunaikan segala 
persiapanmu.” Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah menetapkan pahala baginya sesuai dengan 
niatnya. Siapakah yang kalian anggap sebagai para syahid?” Para sahabat 
berkata, “Orang yang terbunuh di jalan Allah.” Maka Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


162 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“ Ran Parta - 2, 2 3? Pari Hi - 2 2. - AR o- aa “5, 
Igo Tag Ingat O gala! all jasa & Ja 5 ya ma PRA) 
3 o 8 9 o - 
NI It AN aya GUN Ih LS Ula 
: ' “ Pa o 4 A 2 z 
“Orang yang syahid ada tujuh golongan, selain orang-orang yang terbunuh 
di dalam medan jihad, yaitu: orang yang terkena sakit perut orang yang 
tenggelam, orang yang terkena penyakit lambung, orang-orang yang 
meninggal tertimbun reruntuhan, dan wanita yang meninggal dalam 


keadaan mengandung adalah syahid.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu 
Majah dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


291 Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Je AG Ab AN Jet Doa db Jared GL, 

ga di 
“Barangsiapa yang meninggal karena salah satu dari lima perkara ini, 
maka mereka adalah syahid: yaitu Orang yang terbunuh di jalan Allah, 


orang yang tenggelam di jalan Allah, orang yang sakit perut di jalan Allah, 
dan para wanita nifas di jalan Allah.” (UR. An-Nasa'i). Hadits shahih 


292. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa kami pernah pergi menjenguk Abdullah bin Ruwahah, lalu dia tidak 
sadarkan diri. Kami pun berkata, “Semoga Allah merahmatimu. 
Sesungguhnya kami sangat senang jika engkau meninggal tidak dalam 
keadaan seperti ini. Sungguh, kami juga berharap semoga engkau termasuk 
orang-orang yang syahid.” Tiba-tiba Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
masuk, lalu kami menceritakan hal ini. Kemudian beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya, “Siapa yang kalian anggap sebagai syahid?” Mereka 
terdiam dan pada saat itu bergeraklah Abdullah dan berkata, “Tidakkah 
kalian cinta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam.” Kemudian dia 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 163 


menjawab pertanyaan Nabi shallallahu “alaihi wasallam dengan berkata, 
“Kami menganggap orang-orang yang terbunuh dalam peperangan, 
termasuk orang yang meraih syahadah.” Lalu beliau shallallahu 'alaihi 
wasailam bersabda, 


pe RN aa Ta PENA on 
23 0 Pata d3 n3 JA Sol Ja II ca siaga Ol 

3 A 3 “ . 2 (3 5 ps . 0 : 
SIG Akar Uni WA stm SI NS SAN Oh KA Ulah, 
“Kalau demikian maka sangat sedikit para syahid dari umatku. 
Sesungguhnya mati dalam pertempuran adalah syahid, mati karena sakit 
tha'un adalah syahid, mati karena sakit perut adalah syahid, mati karena 
tenggelam adalah syahid, dan wanita yang meninggal dalam keadaan nifas 
dan sedang mengandung adalah syahid.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani). 
Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


293. Dari Rabi' Al Anshari radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjenguk anak dari saudara laki- 
lakiku (Jabar Al Anshari), dan ketika itu para keluarganya menangis sedih 
melihat keadaannya, maka berkatalah Jabar kepada mereka, “Janganlah 
kalian menyakiti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan suara- 
suara kalian.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Biarkanlah mereka menangis, namun apabila ia telah tiada hendaklah 
mereka diam.” Sebagian sahabat berkata, “Kami tidak berharap engkau 
meninggal di pembaringanmu hingga engkau terbunuh dalam jihad bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.” Maka Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Land 


23143 pan al 1 Jai PI LA Aan, 5) al Jasa S y) Ja Pi 
SL yg 533 aa BSN FA Ola, 213 Ang 
2g Ii Ery 2g 3, 


“Apakah syahid hanya mati di medan jihad? Kalau demikian, sungguh para 
syahid dari umatku amat sedikit. Sesungguhnya mati ditikam adalah syahid, 
mati karena sakit perut adalah syahid, meninggal karena tha'un adalah 
syahid, wanita nifas yang meninggal sedangkan ia tengah mengandung 
adalah syahid, mati terbakar adalah syahid, mati tenggelam adalah syahid, 


164 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








dan meninggal karena penyakit lambung adalah syahid.” (HR. Ath- 
Thabrani). Para perawi hadits shahih. Hadits shahih 


Pahala Meninggal karena Mempertahankan Harta, Jiwa, Agama, 
atau Keluarganya 


294. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 
da J5 Gd ph ale ah To IA NI 
SA JB BU JL Age ia ny ea ai 
SIG Ab Hb IG KS oh Hi JG Ab 1G $ aEB Ol 


JB da db KAS ol ii 


“Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang datang 
untuk merampas hartaku?' Beliau bersabda, “Jangan engkau berikan 
hartamu kepadanya”. Ia berkata, “Bagaimana kalau ia ingin membunuhku? 
Beliau bersabda, “Bunuh (lawan) dia”. Ia berkata, “Bagaimana jika ia 
berhasil membunuhku?” Beliau bersabda, “Maka engkau tergolong syahid”. 
Ia berkata, “Bagaimana jika aku berhasil membunuhnya?” Beliau bersabda, 
“Dia akan masuk neraka'.” (HR. Muslim) 


295. Dari Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
M0 23 AON UU data 
batam 3 Jla U » J3 Fa 
“Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia 
syahid.” (HR. Bukhari dan Tirmidzi). 


Disebutkan dalam riwayat lain oleh Tirmidzi, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 165 


»0 -— Pa nang 1 aa ba 
A3 3 JAS JAS G5 ja ML 


“Barcngsiapa hendak dirampas hartanya secara tidak halal, kemudian ia 
mempertahankannya hingga ia terbunuh, maka ia mati syahid.” 


296. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
dp JB A9 Ia ab dn Oa JB Lah Ta IP AL OP ap 


» 2.31 


Raga pap dal op J3 2 It 3 03 


“Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia adalah syahid. 
Barangsiapa terbunuh karena membela jiwanya, maka dia adalah syahid. 
Barangsiapa terbunuh demi membela agamanya, maka dia adalah syahid. 
Barangsiapa terbunuh karena membela keluarganya, maka dia adalah 
syahid.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


Pahala Orang Meninggal yang Memiliki Tiga Anak yang Belum Baligh 


297. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pm on VI NO AAS AS ga IDE Sakinah Ga II DAN 


“Tidak seorangpun dari kaum muslimin yang meninggal dunia dan ia 
memiliki tiga anak, kemudian api neraka akan menyentuhnya, melainkan 
mereka (anaknya) menjadi pembebas —ayahnya- dari siksa neraka.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


298. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa seorang 
wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa seorang anak kecil dan berkata, “Wahai Nabiyallah, doakanlah 
aku kepada Allah. Sungguh aku telah menguburkan tiga orang anakku.” 


166 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Maka beliau berkata, “Engkau telah menguburkan tiga orang anakmu?” 
Wanita itu berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
AB ip apa janu Hb ad 


“Sungguh engkau telah membentengi dirimu dari api neraka dengan 
benteng yang sangat kokoh.” (HR. Muslim). Hadits Shahih 


299. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


SY 5d At SS PA Olah Iya 


5 


ab 


PA aa TAN MAA 


.. 


daan) 


ate 


KK — 


“Tidak seorang muslimpun, yang ditinggal mati oleh tiga orang anak yang 
belum baligh, melainkan Allah akan masukkan ia ke dalam surga dengan 
keutamaan rahmat-Nya kepada mereka.” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban). 


Salah satu lafazh riwayat beliau berbunyi: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Lamp o SA 2. 
disni J3 dalan Uya AU Lini ya 


“Barangsiapa yang sabar (dengan mengharap ridha Allah) atas 
(meninggalnya) tiga orang anak dari sulbinya, maka ia akan masuk surga.” 


300. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Te Me Me OA 
HA aah Jala Edi An Uijasi 


“Tidak satupun dari dua orang muslim yang meninggal dunia dan ia 
memiliki tiga orang anak yang belum baligh, melainkan Allah akan 
memasukkan keduanya ke dalam surga dengan keutamaan rahmat-Nya 
kepada mereka (anak tersebut).” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 167 


301. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 
Jap PN Jaa HA cd par aa 2 EP JA 


tm Ad 5 


“Barangsiapa diambil tiga orang anak kandungnya, kemudian ia berharap 
pahala dari Allah, maka wajib baginya surga.” (HR. Ahmad dan Ath- 
Thabrani). Sanadnya jayyid (baik). Hadits shahih 


302. Dari Ugbah bin Abdi As-Sulami radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


La GAY oa WAS SA Gp BS DA ga Ip Le 
Jani LN 2 AA 


2... 


“Tidak seorang muslimpun yang meninggal dunia dan ia memiliki tiga 
orang anak yang belum baligh, melainkan engkau akan mendapatinya pada 
delapan pintu surga, dan ia bebas masuk dari pintu mana yang ia 
kehendaki.” (HR. Ibnu Majah). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Pahala Orang yang Meninggal Dunia dan Ia Memiliki Dua Anak 


303. Dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu 'anhu, mengatakan bahwa 
seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan 
berkata, 


s2 2 besi. 5 Hi Ket Dany Ta 2. 1) ea u 


ai 3. 


eta Na Ab asa AS, us 


4 


WINA II Ula La B6 Fa IA ISL OS AAN Ara 


168 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Ie Ko Iya) IS 3g BA IS UI La Ula 


“Wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam, para lelaki telah banyak 
mendengarkan dan mempelajari haditsmu, maka tentukan pula buat kami 
satu hari dimana pada hari itu kami akan datang kepadamu sehingga engkau 
mengajari kami apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Maka beliau 
bersabda, “Berkumpulah kalian pada hari ini dan hari ini di tempat ini dan 
ini.” Maka mereka pun berkumpul sesuai dengan waktu dan tempat yang 
telah ditentukan. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi 
mereka dan mengajari mereka apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Lalu 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak satupun wanita di 
antara kalian yang telah didahului oleh tiga orang anaknya, melainkan hal 
tersebut akan menjadi benteng yang kokoh untuknya dari api neraka.” 
Maka seorang wanita berkata, “Bagaimana kalau dua wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “Dua juga.” (HR. Bukhari-Muslim) 


304. Dari Abu Hasan, dia mengatakan bahwa aku berkata kepada Abu 
Hurairah radhiyallahu 'anhu, “Sungguh aku telah kehilangan dua orang 
anak. Jadi apakah engkau pernah mendapatkan hadits dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam yang dapat menenangkan hati kami dari kematian 
mereka?” Dia (Abu Hurairah) berkata, “Ya, yaitu: 


Kun Da o- £ S0 3 £ 0 3. € en at 3 .. 03 Pa Oo... 
is —0 pl JB Yl— UI Ba AE Tm Gas aja ae 
0 £ Ta. Tip Pd 0: Tg NG 2.5 1) 5 21 0 
GI BG NG dh Up Lilan UT Il LS oag 1JG T cuy 


2... .... 


3 


El Sp AN AR Eat W Ju 


“Anak-anak kecil adalah orang-orang yang leluasa bergerak di dalam 
surga. Salah seorang dari mereka akan bertemu dengan ayahnya —atau 
kedua orang tuanya- maka ia akan menarik bajunya sebagaimana aku 
menarik ujung bajumu ini. Ia tidak akan berhenti hingga Allah memasukkan 
anak itu bersama ayahnya ke dalam surga'.” (HR. Muslim) 


Da 'amisha adalah bentuk jamak dari dhu'mush, maksudnya kecil dan 
cepat bergerak (kesana-kemari) di surga. Makna lainnya adalah orang yang 
sering keluar masuk ke kerajaan tanpa izin, di mana ia tidak merasa takut 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 169 





karena kedudukannya di sisi mereka, seperti anak kecil yang bebas bergerak 
ke mana saja yang ia kehendaki (dari tempat-tempat di istana). 


305. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 


Bae 


Jaa WES IG TI JS HL SN tp La 6 DL 3 
SU Ad HB ALI YA gi SAS JL 6, -JG NE 1) 
s2... ne ap - - . aa 

B3 5 uh, -JU 3159 Ji d5 3 


“Barangsiapa tiga orang anaknya meninggal, kemudian ia sabar dan 
mengharap pahala dari Allah: sungguh ia akan masuk surga'” Jabir 
berkata, “Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika dua orang 
anak?” Beliau bersabda, “Dua pun demikian'.” Mahmud (yaitu Ibnu Lubaid) 
berkata, “Aku bertanya kepada Jabir, “Bagaimana kalau engkau 
menanyakan jika satu orang anak, apakah beliau juga akan mengatakan, 
satupun demikian?” Jabir menjawab, “Aku kira demikian”.” (HR. Ahmad 
dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


306. Dari Abu Tsa'labah Al Asyja'i radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Ya 
Rasulullah, dua orang anakku telah meninggal dalam keadaan Islam.” Maka 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


La ane DA Ed AN Ai SY OI DL La 


SS H3 AG ik, Ea Tae un AN ne 


bayan SIS 8 Kas uh B3 
“Barangsiapa dua orang anaknya meninggal dalam keadaan Islam, niscaya 
Allah akan memasukkannya ke surga.” Kemudian Aisyah radhiyallahu 
'anha berkata, “Bagaimana jika ia hanya memiliki satu orang anak?” 
Rasulullah bersabda, “Demikian juga bagi yang hanya memiliki satu orang 
anak.” Aisyah bertanya, “Bagaimana dengan umatmu yang tidak memiliki 
anak?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Maka sayalah 
yang akan mendahului mereka (menuju telaga untuk mempersiapkan segala 


170 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


kemaslahatan mereka) mereka tidak akan mendapati yang semisal 
denganku.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” Hadits 
hasan. 


Pahala bagi Orang yang Satu Orang Anaknya Meninggal 


307. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


ae PI Ah Aga Ab aa GA ip Obi Da 1 


Sg ana Ce AN Lai Nu Naa 
us & gi 5 va 5 "aa 
Jas bar IA ba uh 25 ulu 3d 


“Barangsiapa mempunyai dua orang anak dari umatku, niscaya Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga.” Maka Aisyah radhiyallahu 'anha 
berkata, “Bagaimana bagi yang hanya memiliki satu orang anak?” Beliau 
bersabda, “Demikian pula bagi orang yang hanya memiliki satu orang 
anak, wahai muwaffagah.” Aisyah bertanya lagi, “Bagaimana dengan 
umatmu yang tidak memiliki anak?” Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Kalau begitu, aku yang akan mendahului umatku (menuju telaga 
menyiapkan kemaslahatan mereka di negeri yang kekal), dan mereka tidak 
akan mendapati yang semisal denganku.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan.” Hadits hasan. 


308. Dari Abu Salma (tukang gembala Rasulullah shallallahu “alaihi 
bea dia Henna 


3 Y3 4 Peer sah Ge 5 ed 
Kanbn sjal Sya allah NN Ri AN, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 171 





“Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
(Rasulullah mengucapkan kata yang menunjukan keridhaanya atau hal yang 
membanggakan, dan mengisyaratkan dengan tangannya tentang lima 
perkara yang dapat memberatkan mizan (timbangan)), “Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah, Allah 
Maha Besar, dan anak shalih yang wafat terlebih dahulu dari seorang 
muslim, kemudian ia sabar dan mengharap pahala'.” (HR. An-Nasa'i, Ibnu 
Hibban dan Al Hakim). Menurut Al Hakim isnadnya shahih, dan 
diriwayatkan pula oleh Al Bazzar dari hadits Tsamban dengan sanad yang 
hasan. Hadits Shahih 


309. Dari Ourrah bin Iyas radhiyallahu "anhu, bahwa seorang laki-laki biasa 
datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam dengan membawa 
anaknya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasalam, berkata kepadanya, 


“5 CD cas da GS AN Be al Ip Uu Ka 
Can J3 CANJE 05 LOG JS Jala ala Hi 
Aa BU KEY RL Yi AN Ah RN Io ks 


& - 


ee IA Ge Ja 23 A5 1 Sd GA 
SSI Sis 3 “JG susu 


“Apakah engaku mencintainya?” Ia berkata, “Ya, wahai Rasulullah semoga 
Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai (anakku).” Lalu Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam tidak lagi melihat anak tersebut, maka beliau 
bertanya, “Apa yang dikerjakan oleh Fulan bin Fulan?!” Para sahabat 
menjawab, “Ia telah meninggal.” Mendengar itu, Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam berkata kepada ayah anak tersebut, “Tidakkah kamu senang, jika 
—kelak- kamu mendatangi satu pintu di antara pintu-pintu surga, kemudian 
engkau dapati anakmu telah menunggumu?” Maka seorang laki-laki 
berkata, “Apakah hal ini khusus untuknya atau berlaku juga untuk kami 
semua?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Hal ini —pun- 
berlaku kepada kalian semua.” (HR. Ahmad). Dengan periwayatan dari 
para perawi hadits shahih. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu 
Hibban. Hadits shahih 


Un 


172 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Adapun lafazh An-Nasa'i adalah: 
cant Ia AS AI rb Coban Ii pay ala AN Jo AN A3 0 
ag an Mantan be ea Ka 


33 


Ji ya Kaka Ae Op Kal Tah Bang ON JAN GS 


SN Ip IJU WI ge Pa ap ai 


Ha Mi bd Lp Uh 
of Ka Laos Kios Y: JB Haa isa 


et d N AYA u MN POS 
ud aB JA 


“Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, maka beberapa 
sahabatnya duduk bersama beliau. Di antara mereka ada yang mempunyai 
anak kecil. Anak itu biasanya mendatangi ayahnya dari belakang, kemudian 
ia —lantas- mendudukan anaknya itu didepannya. Suatu ketika meninggallah 
anak tersebut, maka laki-laki itupun enggan hadir ke majelis Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam karena khawatir akan teringat kembali tentang 
anaknya. (Setelah beberapa lama) Rasulullah merasa kehilangan, maka 
beliau berkata, “Mengapa aku tidak lagi melihat si Fulan?” Para sahabat 
berkata, “Ya Rasulullah, anaknya yang pernah engkau lihat telah meninggal 
dunia.” Kemudian Nabi shallallahu “alaihi wasallam menemuinya dan 
menanyakan perihal anaknya, dan ia -—pun- mengabarkan bahwa anaknya 
telah meninggal dunia. Setelah itu, Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
menghiburnya kemudian bersabda, “Wahai Fulan, manakah yang lebih 
engkau senangi, engkau bersenang-senang bersamanya sepanjang umurmu 
atau —kelak- tidaklah engkau mendatangi satu pintu dari surga melainkan 
engkau mendapati anakmu telah mendahuluimu menuju pintu tersebut dan 
membukakannya untukmu?” Laki-laki itu berkata, “Ya Rasulullah, aku lebih 
senang jika ia mendahuluiku menuju pintu surga dan membukakannya 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 173 





untukku.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Itulah yang 
akan kamu dapatkan.” Hadits shahih 


310. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan, tidak cacat 
(laba'sa bihi), dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu “anhu, dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasalam, beliau bersabda, 


Jai EA Lalai Yy SA ep LA IG ALA Ia Ge Le 
si anje OB ju dB OB PA IU PRA An tag 


. ce 
sat 85 


Aan FI aa Ate: Jeli PJB Fl 


. .. 


ana sj Sl 3 2 rat 
“Tidaklah dua orang muslim (suami-istri) yang meninggal dunia dan ia 
memiliki tiga orang anak, melainkan Allah akan memasukkan mereka 
berdua ke dalam surga karena keutamaan rahmat-Nya kepada mereka 
(anak-anak itu)” Para sahabat bertanya, “Bagaimana kalau dua anak?” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Demikian juga kalau 
dua anak.” Mereka bertanya lagi, “Bagaimana kalau satu orang?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Demikian pula kalau 
satu orang anak.” Kemudian beliau bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku 
berada dalam tangan-Nya, sesungguhnya bayi yang gugur akan menggiring 
ibunya dengan ari-arinya hingga ke dalam surga: jika ia (orang tuanya) 
sabar dan mengharap pahala.” Hadits hasan 


Pahala Wanita yang Keguguran 


311. Beliau (Imam Ahmad) juga meriwayatkan sebuah hadits dengan 
sanadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 

- S5 - EP 

KALA IE Id 2 ja AN ea cin 3 TAY 


£ 
... 0... 


174 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Demi jiwaku yang berada dalam tangan-Nya, sesungguhnya bayi yang 
gugur akan menggiring ibunya dengan ari-arinya menuju ke surga, jika 
orang tuanya sabar dan mengharap pahala.” Redaksi hadits ini telah di 
sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadits hasan 


Pahala Ditinggal Mati Oleh Teman atau Kerabatnya Kemudian 
Ia Sabar dan Mengharap Pahala dari Sisi Allah 


312. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


4 
.. 


Jas Ca aa EN ang PA DEA WA Nara AD Jis 
Lai YA SA 


0. 


“Allah Ta'ala berfirman, "Tidak akan ada di sisi-Ku pahala bagi hamba-ku 
yang mukmin, jika aku mengambil orang yang dekat dengannya dari 
penduduk dunia ini kemudian ia sabar dan mengharap balasan dari-Ku, 
melainkan baginya surga'.” (HR. Bukhari) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 175 





VII BAB TENTANG SEDEKAH 


Pahala Berzakat 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 
mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala disisi Tuhan-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Os. Al Bagarah (2): 277) 


Firman-Nya, 


“Dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang 
akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar.” (Os. An-Nisaa' (4): 
162) 


Firman-Nya, 


“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang- 
orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan 
diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang 
yang menunaikan zakat.” ... ... hingga firman-Nya, “Mereka itulah orang- 
orang yang akan mewarisi. (Yakini) yang akan mewarisi Firdaus. Mereka 
kekal di dalamnya” (Os. Al Mu'minuun (23): 1-11) 


Firman-Nya, 


“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan 
rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakatnya 
dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.” (Os. Al A'raaf (7): 
156) 


Firman-Nya, 


“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk mencapai ridha Allah, maka yang berbuat demikian, itulah orang- 
orang yang melipatgandakan pahalanya.” (Os. Ar-Ruum (30): 39) 


176 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Firman-Nya, 


“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 
bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa 
(yang tidak mau meminta).” (Os. Al Ma'aarij (70): 24-25) 


Firman-Nya, 


“Ambillah zakat dari sabagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka.” (Os. At-Taubah (9): 103) 


Firman-Nya, 


“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan kepada-Nya dalam agama dengan lurus, dan supaya 
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah 
agama yang lurus.” (Os. Al Bayyinah (98): 5) 


313. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda, 
,» 


AN Ip AS dy Yy SS oma Je NY Ga : 
OA pe) MN SP sal) Na Tr 


“Islam dibangun atas lima perkara, yaitu syahadat bahwa tiada sembahan 
yang benar selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa 
Ramadhan.” (HR. Bukhari) 


314. Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki pernah 
berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, “Beritahulah aku tentang 
suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga!” Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


3 5... 


AN ja JP KA) Ehh Bj Yan 258 
“Engkau menyembah Allah, jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, 


mendirikan shalat, engkau membayar zakat, dan menyambung tali 
silaturrahim.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 177 





315. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, bahwa seorang Arab Badui 
datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, tunjukkanlah aku akan suatu amal yang jika aku kerjakan dapat 
membuatku masuk surga?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


SP IP) HI IKAN ae) US 4 B3 Yi 
Sim IE Ing Y oh maid SAN 2JE OA peraiy Kaya 


. 3. Hg 2 o- 2g 13 2 - 7 2 - or- Pd 2 8 3 g 3 n, 3 K. 
Ie dar dl at Oh aan beling Ale AD Io adl JB d3 Lala 

Ka. :. Pa Panda at 0 £ 

Ika dl eh All Jai 
“Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun, mendirikan shalat-shalat wajib, membayar zakat, dan berpuasa 
Ramadhan.” Orang itu berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di 
genggaman-Nya, aku tidak akan menambahkan lebih dari ini.” Maka tatkala 
orang Badui itu telah pergi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 


bersabda, “Barangsiapa yang ingin melihat calon penghuni surga, maka 
lihatlah orang itu.” (HR. Bukhari-Muslim) 


316. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu "anhu, dia berkata, “Wahai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tunjukkanlah aku tentang suatu 
amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari api 
neraka.” Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


. 3 - 2 IN OP 2 P4 3. Ia D3 og, Pe 
Yg WM af ALE AI pg Uya AE aa Ll) ae ye IL AI 

PNG Aa Pas an R3 aa H3 ne 1 3. 2 to, 2 0,3 

Aa) ena, Ola, "1009 HA) 52) #Xali Ym) la 4 as 
“Sungguh engkau telah menanyakan suatu perkara yang sangat besar, 
tetapi sesungguhnya perkara tersebut mudah bagi orang-orang yang diberi 
kemudahan oleh Allah. Sembahlah Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan suatu apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa 
ramadhan dan pergi haji ke Baitullah.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) An- 


Nasa'i dan Ibnu Majah menilai hadits ini shahih. Hadits shahih 


178 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











317. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa seorang laki-laki 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, 
bagaimana dengan orang yang telah membayar zakat hartanya?” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pa Oa BN Mn an Aka 
dya AP 3 UN JL BS 3 uya 
“Barangsiapa membayar zakat hartanya, sungguh ia telah menghapus 


keburukan harta tersebut.” (HR. At-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah). Hadits 
hasan 


Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dengan redaksi yang lebih singkat, 
yaitu, 


8. ..... & Pi MM AGIP- 3 ma ta Oc & 
RO TA 353 SUL 3S Ssi lal 


“Apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, sungguh engkau telah 
melenyapkan kejahatan hartamu dari dirimu.” Al Hakim berkata, “Hadits 
ini shahih sesuai syarat Muslim.” 


318. Dari Amru bin Murrah Al Juhani radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa seorang laki-laki dari Gudha'ah pernah datang menemui Rasulullah 
shallallahu alaihi wasalam dan berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi tiada 
tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku telah mendirikan 
Shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menghidupkan malam- 
malamnya dengan shalat, dan membayar zakat.” Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


LeBye 2 0.90 2 - Aa AA To Tee 0. 
“Barangsiapa meninggal dunia dan ia telah melaksanakan amalan-amalan 
ini, sungguh ia tergolong orang-orang yang jujur dan orang-orang yang 


syahid.” (HR. Al Bazzar, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). Hadits 
shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 179 








Pahala Menunaikan Zakat Hartanya dengan Jiwa yang Ridha 


319. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Naba Ie dai Aja ll YES OLI AA ja 2 IA HS 
Maa tan mata da oo. 8 PAS In Nan Tn Ken T- 0.1 
Oka) (ey SEA CBD paman AE PPI IP AI 

ai gp AS Jay Sta) LE 0) LI AS 


“Barangsiapa mengerjakan lima perkara ini dengan didorong oleh 
perasaan iman, niscaya ia akan masuk surga, yaitu: memelihara shalat lima 
waktu, menjaga wudhunya, ruku', sujud dan waktu-waktunya, puasa 
Ramadhan, mengerjakan haji jika mampu dan memberikan zakat dengan 
jiwa yang baik.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid (bagus). Hadits 
Shahih 


320. Dari Abdullah bin Mu'awiyah Al Ghadhiri radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
. Lv. 


: : 
ed E ea an 20 9 709 Pa an TG Pa MT 
Y JL Y Al pa AN KE GOS ab maba 3 alah YA LN 
san - 2: or- Sudin Si ta 2 ye - apa Tor 23 
ser Vj elo JS Ade GUSI, dadi Lg Rab JL 3S) dasi, All 
lag o P 3, ta be Y, aan jadi Y, Bal Y3 ae ye 
8, PA AP aer ARBANI Te Lo 

Opi Spb 9 op Las Pop SAI 

“Barangsiapa telah mengerjakan tiga perkara ini, sungguh ia telah 
merasakan manisnya iman, yaitu: menyembah Allah dan paham bahwa 
fiada sembahan yang benar melainkan Allah, mengeluarkan zakat hartanya 
setiap tahun dengan hati yang ridha tanpa sedikitpun ganjalan: tidak 


mengeluarkan yang tua, tidak yang cacat, sakit, dan hartanya yang tidak 
baik. Keluarkanlah dari hartamu yang sedang-sedang saja, karena 


| 


180 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





sesungguhnya Allah tidak meminta hartamu yang terbaik dan juga tidak 
menyuruhmu mengeluarkan yang terburuk.” (HR. Abu Daud). Hadits 
shahih 


Pahala Mengelola dan Menjaga Sedekah 


321. Dari Rafi'e bin Khadij radhiyallahu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


L.... be DESA - ' ane TA ta Pa P 

da II 
“Orang yang mengelola sedekah dengan benar semata untuk mendapatkan 
Ridha Allah adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia 
kembali ke keluarganya (rumahnya)'” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan 


Tirmidzi) Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini hasan. Hadits 
hasan 


322. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad dari Abdul Rahman bin 
Auf radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Jaa SMS Sg SG Tetty Gi IG JA) JA 
da 3 SE 
“Seorang amil zakat yang memungut zakat dengan benar dan 


menyalurkannya dengan benar, maka sungguh ia bagaikan mujahid fi 
sabilillah hingga ia kembali ke rumahnya.” Hadits hasan 


323. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 181 











sb SAS ba AL Ja Sa mbah D3 Dj 
PA 2 ta Ayah PE 


“Sesungguhnya seorang penjaga sedekah yang muslim dan terpercaya, ia 
menyalurkan apa yang diamanahkannya secara sempurna dan ridha 
Jiwanya kepada orang-orang yang berhak, sehingga ia tergolong orang- 
orang yang bersedekah.” (HR. Bukhari-Muslim) 


324. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


mai Ja Ta batg 3 get 


... 


“Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan seorang 'amil bila ia benar 
dalam melaksanakan tugasnya.” (HR. Ahmad) Sanadnya jayyid (bagus). 
Hadits hasan 


Pahala Bersedekah dan Keutamaannya 


Allah Ta'ala berfirman, “Siapakah yang mau memberi pinjaman 
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), 
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 
ganda yang banyak.” (Os. Al Bagarah (2): 245) 

Firman-Nya, 

“Laki-laki dan perempuan yang bersedekah ... ... Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Os. Al 
Ahzaab (33): 35) 

Firman-Nya, 

“Mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan di akhir-akhir 
malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta 


mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang 
tidak mendapat bagian.” (Os. Adz-Dzaariyaat (51): 17-19) 


182 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Firman-Nya, 


“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 
akan dilipatgandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka 
pahala yang banyak.” (Os. Al Hadiid (57): 18) 


Firman Allah, 


“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya 
Allah melipatgandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. 
Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Os. At-Taghaabun 
(64): 17) 


Firman Allah, 


“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya 
kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling 
baik dan yang paling besar pahalanya.” (Os. Al Muzzammil (73): 20) 


Firman Allah, 


“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. 
Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. 
Padahal tiada seorangpun yang akan memberi nikmat kepadanya yang 
harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari 
keridhaan tuhannya Yang Maha Tinggi.” (Os. Al-Lail (92): 17-20) 


325. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


P4 
2.8. - 


AI SA Ag GA yi MASA 3G Uda Ip Be ru 
JP YA 


“Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah 
menambah bagi hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah 
seseorang yang berlaku tawadhu karena Allah, melainkan Dia akan 
meninggikannya.” (HR. Muslim) 


326. Dari Abu Kabsyah Al Anmaari radhiyallahu 'anhu, bahwa dia telah 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 183 


Of 3. 


Jaa JL ai GIA Uas KS, — Setia cal 6 


. . . No. 


PA Pan » Mena Lo... Ayana aan. 
CA LE BV Ge AMI OSN VI ae Kalah KG db Y) X0 
Ale m3 Yaa 


“Tiga macam, aku bersumpah akan ketiga macam tersebut —dan aku 
mengabarkan kepada kalian sebuah hadits, maka hafalkanlah-: tidak akan 
berkurang harta seorang hamba karena sedekah, dan tidak seorang 
hambapun terzhalimi kemudian ia bersabar atasnya melainkan Allah akan 
menambah kemuliaan baginya dan tidaklah seorang hamba membuka pintu 
meminta-minta kepada makhluk melainkan Allah akan membukakan pintu 
kemiskinan.” 


Disebutkan dalam riwayat lain, 


. £ $ : . 4 . . ka o- apa ... - 8 

3 U—e3 YU AI 55) ate an CI 

210 - 8 2 ” PEN 3 . | 2 .. 38 Ge 
Kab Ni dab Eh eh ah Jai ea 3 
“ 8 Bu Sa Dg 2 3s. . Y n. “asia Ta Da 
II Hi Bole yg VL Bj3 dj dala AMI 353 ag IE 
Io St “. nan s5 3 se 2 53 e 28 . aga 
49) Ag Lelga Lah pr Can 3 KONG Jam Ela YL Ol 

P3 an 00 $ P3 - - . 

38 7 


& “ oz . . PA an aa Bee tr LE Pp Mr Pan 2 
Vo EV le pa IL 3 la ah Uas j3 dh YUI 
. ne 5 . Bea 3 “3 5 g 9 a . . P 
Sae) IE Tb Ng UR dd IG Y) K5 3 Jai 
.3 aa 2 Ta i 3 z DA Ie ya - s Ta 
ONE Jar ad LI YU JO Pd 3 Ule Y, YUI G3 
Pbb on AO 5 
syaa lan j3 
“Dunia ini dihuni oleh empat golongan, yaitu: seorang hamba yang Allah 
berikan harta dan ilmu: dengan itu ia bertakwa kepada Allah, 
menghubungkan tali kerabat dan mengetahui hak Allah yang ada padanya, 
golongan ini adalah golongan orang-orang yang termulia. Kemudian 
seorang hamba yang Allah karuniakan ilmu, namun Dia tidak 
mengaruniakan harta kepada, tetapi ia telah menetapkan niat dengan 
benar: jika aku mempunyai harta maka aku akan mengerjakan apa yang 
dikerjakan oleh si Fulan, maka pahala keduanya adalah sama. Selanjutnya 


184 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





seorang hamba yang Allah karuniai harta dan tidak dikaruniai ilmu, ia 
membelanjakan hartanya tanpa ilmu, tidak bertakwa kepada Allah, tidak 
menyambung tali kerabat, dan tidak mengetahui hak yang ada padanya, 
maka orang seperti ini adalah seburuk-buruk golongan. Ada pula seorang 
hamba yang tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, tetapi 
ia berkata, seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan berbuat 
(kejahatan) seperti yang dilakukan si Fulan, maka orang ini akan mendapat 
dosa yang sama dengan orang sebelumnya.” (HR. Ibnu Majah dan 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


327. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


2.3... 


ONE Hp Gd Han Up pama YON Gp Dl Nana 
AA Cab La aa Is Dan kn Haa ar Pena 2 3 


Jajan 3 - aa s6 Aa 2 is Aa 5 gal ag 


0... 


3 S8 JG AU Ji asu Glninng Aa at 
Aug Gala Gi 


Ia Mn PA Kran pan ea Eye naa “JUS 


Ta ag Uta an 


855 o 3 420 -— 


SS Ga 3 UE IUeh UT JT sala Sita ia EA 


“Ketika seseorang berada di tengah padang, tiba-tiba ia mendengar suara 
di balik awan: "Hujanilah (siramlah) kebun si Fulan', maka awan itupun 
bergerak ke suatu tempat dan menumpahkan airnya pada suatu daerah 
yang ada bebatuan hitam. Lalu air itupun tertampung di suatu saluran air 
yang menggiringnya, dan akhirnya air itu berujung pada seorang laki-laki 
yang berdiri menghalau air tersebut ke kebunnya. Melihat itu, orang itu 
bertanya kepada si laki-laki, “Siapa namamu?' Laki-laki itu berkata, 
'Fulan': seperti nama yang terdengar dari balik awan. Laki-laki itu 
bertanya, “Wahai hamba Allah, kenapa engkau menanyakan namaku?” 
Orang itu berkata, “Aku mendengar suara dari balik awan yang 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 185 








menumpahkan airnya ini, “Siramlah kebun si fulan”, yaitu Anda. Amal 
apakah gerangan yang engkau lakukan?” Laki-laki itu berkata, “Kalau 
kejadiannya seperti yang engkau katakan, maka sesungguhnya aku telah 
memtagi hasil panen kebunku ini, sepertiganya aku sedekahkan, 
sepertiganya untuk makanku dan keluargaku, dan sepertiga yang lain aku 
tabung.” (HR. Muslim) 


328. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 

JS EA JAN Ya ia de bh Ir Oa 
Kes Il bea Libas Ja Ip WE Cola lk, 
Ph IR SIA dit Tita le Bi Ya ea 
Iin ala Batan (RE Jadi Jan, GA ya Hat 
ale AN Ie Ji (P3 tah ut aya 1 Ju YK sil 


3D Peka 0 Pa 


ne Te NIA 


“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang 
bakhil dengan orang yang dermawan adalah bagaikan dua orang laki-laki 
yang memakai dua baju besi yang menutupi dada sampai lehernya, setiap 
kali orang yang dermawan bersedekah maka bajunya melebar dan menutupi 
badan sampai jari-jemarinya dan menghapuskan dosanya. Adapun orang 
yang bakhil, tiap kali ia ingin bersedekah, maka bertambah sempit bajunya.” 
Abu Hurairah berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam memperagakan keadaan orang yang bakhil tersebut dengan 
berusaha memasukkan tangannya ke leher baju dengan meluaskannya, tetapi 
baju itu tidak juga bertambah luas. (HR. Bukhari-Muslim). Hadits shahih 


329. Dari Yazid bin Abu Habib, dia berkata, “Murtsid bin Abdullah Al 
Yazni adalah orang yang paling pertama menuju masjid. Tidak sekalipun 
aku melihatnya masuk ke dalam masjid kecuali di kantongnya ada sedekah, 
baik berupa uang, roti, atau gandum.” Beliau berkata, “Bahkan —mungkin- 
aku melihatnya membawa bawang.” Lalu aku berkata, “Wahai Abu Al 
Khair, sesungguhnya ini dapat mengotori pakaianmu.” Maka ia berkata, 


186 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Wahai Ibnu Abu Habib, sesungguhnya aku tidak menemukan iagi di 
rumahku sesuatu yang dapat aku sedekahkan kecuali ini, sedangkan seorang 
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabariku, bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
”.. PPN ANN aN EN 3 

Sp LAN Aj ajal Jb 
“Yang akan menaungi seorang mukmin pada hari Kiamat adalah 
sedekahnya'” (HR. Ibnu Khuzaimah, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). 
Hadits shahih 


330. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


NA AN ar, ag 2 NP. 0.3 
Pa PA 


“Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga selesai 
peradilan bagi seluruh manusia'.” Hadits shahih 


Yazid berkata, “Oleh karena itu, Murtsid tidak pernah melewatkan 
harinya kecuali dengan bersedekah pada hari itu, meskipun dengan sepotong 
roti atau bawang.” 


331 .Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Abu Thalhah 
adalah orang Anshar yang paling banyak memiliki harta berupa pohon- 
pohon kurma. Harta yang paling ia senangi adalah bairaha (sebuah kebun 
kurma) yang letaknya berhadapan dengan masjid. Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam sering masuk dan minum dari air (telaga) yang ada di dalamnya. 
Anas mengatakan bahwa tatkala turun ayat yang berbunyi, “Kamu sekali- 
kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu 
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Os. Aali “Imraan (3): 92), 
datanglah Abu Thalhah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, “Kamu 
sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan 
sebagian harta yang kamu cintai', dan sesungguhnya harta yang paling aku 
cintai adalah bairaha. Tetapi sekarang aku sedekahkan hartaku itu. Semoga 
aku mendapatkan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah ia 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 187 











sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu wahai Rasulullah.” Anas berkata, 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


an Ju D3 Je Ws ( 


“Sungguh itu harta yang akan membawa keberuntungan, sungguh itu harta 
yang akan membawa keberuntungan'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


332. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


IL AP Wp Sila GAS Tila JAN Ja) Jb 
SAS DAN JB IL Ie Ba DS PSG 
Dono 3G CI ang ska As Billa, Pan 
35 Ie KS Ud HN :JU al Je ai as OI 
NE N, & CX 3 (42233 sll Ca Aan tali 
5 NN Pa TOT IE ja Ta Na Pa 


s5 2. 


Gan Ol dab Gale la Ubite UT jai j AP aah 
da tah ui MB 1 Sa Ol Gas dala 2 AP ah aj 3 


Al »Uasi Lau ea Pn 
“Seorang laki-laki berkata, "Aku benar-benar akan bersedekah'. Maka ia 
pun membawa sedekahnya itu, memberikannya kepada seorang pencuri. 
Lalu ramailah orang-orang membicarakannya —mengatakan, “Engkau 
bersedekah kepada seorang pencuri'- namun ia berkata, “Segala puji bagi 
Allah aku bersedekah kepada pencuri'. Kemudian ia berkata lagi, "Sungguh 
aku akan bersedekah'. Maka iapun membawa sedekahnya dan 
memberikannya kepada seorang wanita pezina. Lalu orang-orangpun 
kembali ramai membicarakannya —mengatakan, “Engkau bersedekah 
kepada wanita pezina'-, dan ia kembali berkata, "Segala puji bagi Allah, 
aku bersedekah kepada wanita pezina'. Selanjutnya ia berkata lagi, 


s8 


188 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Sungguh aku akan bersedekah'. Maka ia pun membawa sedekahnya dan 
memberikannya kepada orang kaya, maka orang-orang pun kembali 
membicarakannya —mengatakan, "Engkau bersedekah kepada orang kaya'- 
dan ia berkata, "Segala puji bagi Allah, aku bersedekah kepada orang 
kaya'. Kemudian ia berkata, "Ya Allah segala puji bagi-MU aku telah 
bersedekah kepada pencuri, pezina dan orang kaya”. Lalu ia bermimpi ada 
seseorang datang dan berkata padanya, “Adapun sedekah yang engkau 
berikan kepada pencuri, maka semoga pemberianmu itu dapat menahannya 
dari perbuatannya (mencuri): dan adapun sedekah yang engkau berikan 
kepada wanita pezina, semoga hal itu dapat mencukupinya hingga ia tidak 
perlu berzina lagi: dan adapun sedekah yang engkau berikan kepada orang 
yang kaya, semoga ia mengambil pelajaran dan turut pula menginfakkan 
hartanya'.” (HR. Imam Bukhari-Muslim) 


Pada riwayat Muslim terdapat tambahan yang berbunyi: 
.3 2. - PAN Kena c e 2 
Tas ha Uh Ul Juna Fi 


“Maka didatangkanlah ia dan dikatakan kepadanya, adapun sedekah yang 
engkau berikan, maka sungguh telah diterima sedekah tersebut.” 


333. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

s-.£ 3 . £ ep 3. - Sesi . 0 or : - 8.0 5 . 0 5 & 
IA Em WA Ia) UE NJE La) HA AJ JUS 


AR IU) FI CL Ob JB II SU YI 


“Siapa di antara kalian yang lebih senang kepada harta yang telah ia 
infakkan daripada hartanya sendiri (yang belum ia infakkan)?” Para 
sahabat berkata, “Ya Rasulullah, tidak seorangpun dari kami melainkan ia 
lebih cinta kepada hartanya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi asalam 
bersabda, “Sesungguhnya hartanya adalah apa yang ia dapatkan sekarang, 
sedangkan harta yang ia infakkan akan ia peroleh di hari akhir.” (HR. 
Bukhari) 


334. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 189 





LV II Inai Vo DLS PS Sita TA 
SA ASAA IPS peta Upi A3 aa AN D6 - 
Gay La A UI 3 0 daa) Ii Ya 2 IKAN S& 
HOW LD IE IU itah Ie) aka LE LAN NG 

(HERI apa 


“Barangsiapa bersedekah senilai satu biji kurma yang ia dapatkan dari 
hasil yang baik (halal) —dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik- 
sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian 
Allah akan melipatgandakan pahala orang tersebut sebagaimana salah 
seorang dari kalian mengembangkan hartanya, hingga sesuap yang ia 
sedekahkan akan bernilai sama dengan gunung Uhud, Allah Ta'ala 
berfirman, "Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima 
zakat. (Os. At-taubah(9): 104), demikian pula firman-Nya, “Allah 
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah'.” (Os. Al Bagarah (2): 276) 
Muttafagun “alaihi 


Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, 
24 . -. 0 - 2 Ie £ . A, Pat pa » a Pan z 2 7 90 kl 
US UR cakra Uniaely ata Al Uglai ab Ia Giai Il Kd Ol 


0... 


Ma UN Tn gann San Ia aan Ko Sa 

JI JO Lap SAH ah 
“Sesungguhnya jika seorang hamba bersedekah dengan harta yang baik 
(halal), maka Allah menerimanya dan mengambilnya dengan tangan kanan- 
Nya. Selanjutnya Dia akan menyuburkannya sebagaimana salah seorang 
dari kalian mengembangbiakkan anak-anak kudanya hingga jumlahnya 
sepenuh gunung.” Hadits shahih 


Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. 
Redaksi Tirmidzi dalam riwayatnya yang ia nilai shahih adalah: Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ara ws SI Ingat ulah Wet, Salah Ja In SI 


Aek Med aa an MR an an aan Ol SAN Lane 
SEP SL ag 3 3 AN, BA JA Op dilas YA 


190 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


8 - 0-0 -— 3 - TN TE 
Ina «Jadi Jaa OS LS 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima sedekah hamba-Nya dan 
mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Ia mengembangkannya 
sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakkan anak untanya 
atau anak kudanya. Dan sungguh, seorang laki-laki mungkin bersedekah 
hanya dengan sesuap, tetapi pahala sedekahnya itu akan berkembang di 
tangan Allah (atau beliau berkata, di telapak tangan-Nya) hingga jadilah ia 
seperti gunung. Oleh karena itu, bersedekahlah kalian.” Hadits shahih 


335. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


das 25 asa ISS LAN Se SAI GB Ol 


“Sesungguhnya Allah akan mengembangkan bagi kalian satu biji kurma dan 
sesuap makanan yang kalian sedekahkan, sebagaimana salah seorang dari 
kalian mengembangbiakkan anak kuda atau anak untanya hingga menjadi 
banyak sepenuh Uhud.” (HR. Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban). Hadits 
Shahih 


336. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanadnya dari Abu Barzah Al 
Aslami radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Na INN . Pa 3 8. PEP ea 
aa Ja OI Sah PAN IS KAI Lb Gara Aadl OI 
“Sesungguhnya seorang hamba bersedekah dengan sesuatu yang tidak 


bernilai, sehingga sedekahnya itu akan berkembang di sisi Allah hingga 
sebesar gunung Uhud.” Hadits shahih 


337. Dari Adi bin Abu Hatim radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 101 


Ka ayal 3S OS 3 AE KI 2 Wap Sau 


Sa G3 ja Ma GBU g M 


- 2 3. - 0 . . 5 
SAS Ita 1 JONAN 3 36 
“Tidak seorangpun dari kalian, melainkan Allah akan berbicara dengannya, 
tiada penerjemah antara dia dan Allah. Maka ia akan melihat di sisi 
kanannya, dan ia tidak akan menyaksikan kecuali yang telah ia perbuat. 
Dan ia melihat di sisi kirinya, maka ia tidak melihat kecuali yang telah ia 
perbuat. Kemudian ia melihat di hadapannya, lalu ia tidak menyaksikan 
kecuali api neraka. Oleh karena itu, takutlah kalian kepada api neraka, 
meskipun dengan separuh kurma.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


JA AS Gta Pp JB ga EA KUE aya 


“Barangsiapa di antara kalian yang mampu melindungi dirinya dari api 
neraka meskipun dengan separuh kurma, maka lakukanlah.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


338. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


SAI Gta Ih JB Ga Kn SA AI 


“Salah seorang dari kalian hendaklah melindungi wajahnya dari api 
neraka, meskipun dengan separuh kurma.” (HR. Ahmad). Sanadnya shahih. 
Hadits shahih 


339. Dari Al Harits Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


2 


dalah Aan J6 Bf 3 ataah pa un ik ja 


ol 
| 


192 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Penjas pig date IL 1 Panen 33 JS 3 Yah 
BA jak Ja SU Ga Goal Si AS aa jm 1 

3 O e - 4 & 9 Si Pd 

kamis (SA Pp 3 
“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan lima kalimat kepada Yahya bin 
Zakariya, hendaklah ia mengamalkan lima kalimat tersebut dan 
memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya”. Hadits disebutkan 
hingga sabdanya, “Dan aku memerintahkanmu untuk bersedekah. 
Perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti seorang laki-laki yang 
tertawan oleh musuh. Mereka telah mengikat tangan orang tersebut hingga 
lehernya dan mereka ingin memukul (memenggal) leher orang tersebut. 
Namun orang itu berkata, “Bisakah aku menebus diriku dari tangan 
kalian?” Kemudian ia pun mulai memberikan harta yang sedikit atau 
banyak hingga ia dapat menebus dirinya.” (HR. Tirmidzi) Ibnu Khuzaimah, 


Ibnu Hibban, dan Al Hakim menilah hadits tersebut shahih. Menurut Al 
Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


340. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, 


ea NA TE Ig - Tg Pi 2 Sig a-02 ... or 
“sll “ag Haag Aa Tn DEA Abal Fine 23 Ca U 
€ Sasa tam s5 Ss AI Naa NE au AI ssibi Ls 
3 Ie & AN £ Ea , Par , 
“Wahai Ka'ab bin Ujrah, shalat adalah gurban (sarana untuk mendekatkan 
diri kepada Allah), puasa adalah perisai, dan sedekah akan memadamkan 
kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, 
pada pagi hari dua golongan manusia akan berangkat, satu di antara 
mereka akan menjual dirinya hingga hancurlah (binasalah) dia dan yang 


lainnya akan menebus dirinya untuk membebaskannya.” (HR. Abu Ya'la). 
Sanadnya shahih. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 193 





341. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadanya, 


3g ea “ & y Te . . pe 22 Taka - Ta # egg ora 

Aan Agan SIB Al Siyag 5 Cah AA SI Al de Wi VI 

- a23 9 Te ae 5 I 3 3-9 5 

JI sd gila LS anjani «alas Tewg 

“Maukah kamu kutunjukkan pada pintu-pintu kebaikan?” Aku berkata, 

“Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Puasa adalah perisai, 

sedangkan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air 

memadamkan api.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih.” Hadits shahih 


342. Dari Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 
. 5 . s . 
dis 5 po IA Ol 
“Sesungguhnya jika Allah menyimpan sesuatu, maka Dia akan 
menjaganya.” Hadits Shahih 


Umar bin Abdul Aziz -rahimahullah- berkata, “Shalat akan 
menyampaikanmu pada separuh perjalanan, puasa akan menyampaikanmu 
ke pintu raja, dan sedekah akan memasukkanmu untuk menemui-Nya.” 


Yahya bin Muadz berkata, “Aku tidak mengetahui satu bijipun yang 
beratnya sama dengan pegunungan yang ada di dunia melainkan sebiji yang 
disedekahkan.” 


Pahala Bersedekah Meski Ia Butuh 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan mereka mengutamakan (orang-orang 
Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa 
yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 
mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Os. Al Haysr (59): 9) 


194 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


343. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


2... . - - - “3 2... og. Pa Par 
SIB KI Jgng GUS HS ja Jd HI IL ea Ga 
Lg naa - cab. 2 Sa Na Tn 0. . - #1 C . Pn 
Jer33 Aa Bai pa LL ana Ia KA TS IL Sar 
1 salad P “ sg ara Pad “ 5 J - 2 

ag Gilas Canda As Ola YI Au! 

“Satu dirham akan mengalahkan seratus ribu dirham.” Maka seorang 
sahabat bertanya, “Bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah?” Beliau 
bersabda, “Orang yang memiliki harta melimpah, kemudian ia 
menginfakkannya sebesar seratus ribu dirham. Lalu orang yang tidak 
memiliki sesuatu pun melainkan uang sebanyak dua dirham, kemudian ia 
infakkan satu dirham dari uang tersebut” (HR. An-Nasa'i, Ibnu 


Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini 
Shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


344. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sedekah apakah yang paling afdhal?” Beliau shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


e 3. 0 ke ai 304 
“Sedekah dari orang-orang yang juga membutuhkan, dan mulailah dari 
orang yang berada dalam tanggunganmu.” (HR. Abu Daud, Ibnu 


Khuzaimah, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai 
syarat Muslim. Hadits shahih 


Pahala Sedekah Secara Sembunyi-sembunyi 


Allah Ta'ala berfirman, “Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka 
itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu 
berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik 
bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 195 


kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Os. Al 
Bagarah (2): 271) 


Firman-Nya, 


“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang 
hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat 
pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak pula mereka bersedih hati.” (Os. Al Bagarah (2): 274) 


Ada pendapat yang menjelaskan, bahwa ayat ini turun berkenaan 
dengan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu "anhu, beliau tidak memiliki 
apapun kecuali uang sebanyak empat dirham, namun meskipun demikian 
beliau sedekahkan satu dirham di malam hari, satu dirham di siang hari, satu 
dirham dengan sembunyi-bunyi dan satu dirham secara terang-terangan. 


345. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

Ag Lg dala BAYI AB VI JB Y Ep db 3 Di Hp ia 
SEE 053 am GA A5 ISI Pa PA 
wa AS IPA 33 Jah ala Uh Ob Je KS ai 
atas Aiita Bakat Peran aa BN Et JW Ju 


-. 2 ... 3 - - & 
“Tujuh golongan yang akan berada dalam naungan Allah, pada hari tiada 
lagi naungan selain naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil: pemuda yang 
tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terkait 
dengan esjid-masjid Allah: dua orang lelaki yang saling cinta karena 
Allah, dan berpisah atas dasar cinta kepada Allah: dan seorang lelaki yang 
diajak oleh seorang wanita bangsawan lagi cantik untuk berzina kemudian 
ia berkata, “Sesungguhnya aku takut kepada Allah': seorang laki-laki yang 
bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannyaj serta seorang 
lelaki yang berdzikir kepada Allah dalam kesendirian dan berlinanglah air 
matanya '.” (HR. Bukhari-Muslim) 


196 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








346. Dari Mu'awiyah bin Haidah radhiyallahu “anhu, dari shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Iii BIG LN Las tailah FN 0 0) 


“Sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan 
memadamkan amarah Allah Ta'ala.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


Pahala Bersabar dengan Rezeki yang Allah Berikan dan Menjaga 
Dirinya dari Meminta Kepada Orang Lain 


Allah Ta'ala berfirman, “Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang 
terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka 
bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena 
memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat 
sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahut?” (Os. Al Bagarah (2): 273) 


Firman Allah 7a 'ala, 


“Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik” (Os. An-Nahl (16): 97). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 
'anhu, “Ayat ini terkait dengan sifat gana 'ah (merasa cukup).” 


347. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


£ - 
AA 


Aa San Man 
OI Lag il 41) BLS G9 elu 


Fo. retoz 
“Sungguh beruntung siapa saja yang telah Islam, dan telah diberikan rezeki 


secukupnya, dan Allah telah mengaruniakan sifat gana'ah terhadap apa 
yang Allah berikan kepadanya.” (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -— 197 


348. Dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


BA, 2. 


“Beruntunglah orang-orang yang telah diberikan maa -a Islam, 
kehidupannya cukup dan ia bersifat gana'ah.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, dia 
berkata, “Shahih sesuai syarat Muslim.” Hadits shahih 


349. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang hasan dari Sahal 
bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dia berkata, 


Luas Aas | 2JL « en ae KD Ji 


. 
.. 0. oa $$ 


Tas Ia 4 aja ip La Lan Sh Up Tan 


. 33 


PA 3 Ona) 2523 Ja AG sad 2 at der, aa ap 


“Jibril pernah datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan 
berkata, “Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, niscaya engkau akan 
mati. Berbuatlah sesukamu, niscaya kamu akan dibalas, dan cintailah orang 
yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan berpisah darinya. Ketahuilah, 
sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada shalat malamnya 
dan menjaga dirinya dari meminta (bergantung) kepada manusia.” Hadits 
hasan 


350. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


AS SN PA 


“Tidaklah kekayaan itu letaknya pada banyaknya harta tetapi kekayaan 
yang hakiki adalah kaya jiwa.” (HR. Bukhari-Muslim) 


351. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadaku, 


198 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Bawa aa (/(/|5 55 


JG ci Ip) Ga ia Pe Ta JUS 3S SA 8 uu 
SA Ba II Ai SARI ya JUS ls sja 
sekat "an AAN salah 


“Wahai Abu Dzar, apakah kamu kira kaya itu adalah banyaknya harta 
seseorang?” Aku (Abu Dzar) berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau 
berkata lagi, “Apa kamu kira bahwa sedikitnya harta adalah lambang dari 
kemiskinan?” Aku berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Kemudian beliau 
bersabda, “Hanyalah yang dimaksud dengan miskin adalah miskin hati - 
Jiwa-.” (HR. Ibnu Hibban) 


352. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, suatu waktu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya menyinggung masalah 
sedekah dan harga diri, 


3 5 “3 3. 03 Sg, “3 20 Pa 230 S 
ASLI GA al) AAA gm UAN ih AI Uya p3 Udi AI 


“Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Tangan 
yang di atas adalah yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah 
adalah yang meminta.” (HR. Bukhari-Muslim) 


353. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AP BKN 2 Ioi Haa KANG GEA UN Ta ee lah AI 


Ae AN 2 Ah Ta Dan 1 IP 
“Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mulailah dengan orang 
yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah yang berasal 
dari seseorang yang memiliki kelebihan. Barangsiapa menjaga 
kehormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya, dan 
barangsiapa merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya.” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 199 





354. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu: Beberapa lelaki dari 
kaum Anshar datang meminta kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, maka beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi, 
maka beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau 
memberikan permintaannya, hingga habislah apa yang beliau miliki. 
Kemudian beliau bersabda, 


53 


. 2 3. P3 2 ROG o- 0 o 2 eng 
Ong AI Ai HSE Gg SES ap Yb S p SA OK 


#0. TC. .. - 3 2. 8 Sx 0 Bo 0 90. 2 23 00 - 
P3 yr ellap Aa dal 0g ALI Oenag Tanah Uiag AN AR kala 


“Tidak satupun dari milikku yang kusembunyikan dari kalian. Barangsiapa 
menjaga harga dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barangsiapa 
merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Barangsiapa berupaya 


sabar, niscaya Allah tidak memberikan seorang pun dengan suatu 
pemberian yang lebih baik daripada sabar.” (HR. Bukhari-Muslim) 


355. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


I SE set AU ANN UN TAAT PL TEGA GO Ne KPR AN EA SN PNP TN, 
JG CG GE OPEN NE Ih BI OSN IN If le Lah 


# ee -... Sala o-- 06 pl La Tan LA 

Aha ay Boke Aa DAA KG) Age Hibah Ope Ab 
- . P. 5 

“3 g AN Dah Fan 2 3 se - o? kaga 0,2 z. 

"6 GEN ON SG Jah Oh de pH Saus oat 


#03 C no! PO ea aa 


PAN BN AN ng 2-31 -.. 

pP3 ey IL Bl GP Sp VOL ag 33 
“Ditampakkan kepadaku tiga golongan pertama yang akan masuk surga 
dan tiga golongan pertama yang akan masuk neraka. Tiga golongan 
pertama yang akan masuk surga yaitu: orang yang mati syahid, orang yang 
membaguskan ibadahnya kepada Rabb-nya dan berbuat baik kepada 
tuannya, dan orang yang telah berkeluarga namun senantiasa menjaga 
harga dirinya. Sedangkan tiga golongan pertama yang akan masuk neraka 
yaitu: seorang pemimpin yang zhalim, orang yang mempunyai harta 
berlimpah namun tidak mengeluarkan hak Allah pada hartanya itu, dan 
orang fakir yang sombong.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban) 


200 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





356. Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


and 03. - 


SG CT salah LO JASA WS AS Is Ya 3 YA 13 
trs ai Is 


“Siapa yang berjanji kepadaku tidak akan meminta suatupun kepada 
manusia, niscaya aku akan menjamin surga baginya.” Maka sejak saat itu 
aku tidak pernah sedikitpun meminta kepada manusia.” (HR. Abu Daud). 
Sanadnya shahih. 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan tambahan lafazh yang 
berbunyi, “Pada suatu ketika cambuk Tsauban terjatuh sedangkan ia sedang 
berada di atas kendaraan, namun beliau tidaklah berkata kepada seorangpun 
“Tolong ambilkan cambukku itu, melainkan ia sendiri yang turun dan 
mengambilnya.” 


357. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda kepadanya, 


2 3 2... o 23 LO PN ANTARA La BU AKB 
Ab Jaga Ja ah Heri ai 3 AI MIL RN dl UU Ja 
: os # P 23 pt 0.3”. 5 Pan Di KA Na “. @ 
HIS AE GA JUL Y Ot ae DAS ag lag ale AN eko 
ILIRL Oon 2 na an 23 Pe NOS ng 0... 
ASUS J3 Dia Ininng OI Ula Yg 1JE 


“Inginkah engkau berbaiat (bersumpah) dan bagimu surga (jika engkau 
menepatinya)?” Aku (Abu Dzar) berkata, “Ya”, dan aku membentangkan 
kedua tanganku. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi asalam bersabda, 
“Tetapi hal itu bersyarat, yaitu: jangan sekalipun engkau meminta sesuatu 
kepada manusia.” Aku berkata, “Ya, aku setuju.” Beliau bersabda, 
“Demikian pula ketika cambukmu jatuh, turun dan ambillah sendiri.” (HR. 
Ahmad). Sanadnya jayyid (bagus). Hadits hasan 


358. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalan periwayatan Ali bin Yazid 
dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 201 


shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Siapakah yang mau berbaiat?” 
Maka Tsauban (budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) berkata, 
“Bajatlah kami wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam!” Beliau 
bersabda, “Aku baiat kalian supaya tidak meminta apapun kepada 
manusia.” Maka Tsauban berkata, “Lalu apa balasannya, wahai 
Rasulullah?” Beliau bersabda, “Surga.” Abu Umamah berkata, “Sungguh 
aku telah melihatnya di Makkah pada sekumpulan orang yang sangat 
banyak.” Ketika itu ia (Tsauban) menunggangi kendaraannya dan 
cambuknya jatuh pada bahu seseorang, kemudian orang itu mengambilkan 
untuknya, namun ia tidak menerima cambuk itu, tetapi ia sendiri yang turun 
dan mengambilnya.” Hadits hasan | 





Pahala Memberi Makan karena Mengharap Ridha Allah 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan mereka memberikan makanan yang 
disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. | 
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 
mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari 
kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan 
adzab Tuhan kami pada suatu hari yang dihari itu, orang-orang bermuka 
masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan 
hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan 
kegembiraan hati” ... ... (hingga firman-Nya), “Sesungguhnya ini adalah 
balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).” (Os. Al 
Insaan (76): 8-22) 





359. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu bahwa 
seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, | 
“Amal apakah yang terbaik dalam Islam?” Beliau bersabda, 


0. 0goroc ot. o- RA Poo eat 313 

2 ag AP ea JS dl Day lalai pakai 
“Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang 
engkau kenal dan yang tidak engkau kenal.” (HR. Bukhari-Muslim) 


202 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





360. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- “0 Ni on G LS PAPAN ag G P 
Ikkag KE es AAN Lebay Ala Dab, GAS Ul 


“Sembahlah Allah, berilah makan, dan sebarkanlah salam: niscaya engkau 
akan masuk surga dengan selamat” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini shahih. Hadits shahih 


361. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasalam, beliau bersabda, 


- - #3 aa" h 2 
Lab Iya WEI ebi Ia WA GA bd 3) 

B3 ba Ta TR an Pi Nun PN NN Ng an 
“Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang terlihat bagian 
luarnya dari dalam dan bagian dalamnya dari luar. Allah Ta'ala telah 
menyiapkannya untuk orang-orang yang memberi makan, menyebarkan 


salam dan melaksanakan shalat (malam) tatkala manusia sedang tidur.” 
(HR. Ibnu Hibban). Hadits hasan 


2 


AI ae 


i 


362. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa aku 
berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kabarkanlah 
kepadaku sesuatu jika aku kerjakan dapat membuatku masuk surga?” Beliau 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


aa 3 Tana 23 Lana rc Oo - Pa 4 Pad a05 
AS el, debt dea FYI og Hi baya) "lalali ad 

He : Ta | je 
“Berilah makan, sabarkanlah salam, sambunglah silaturrahim dan 
shalatlah pada malam hari di saat manusia sedang tidur, maka niscaya 


engkau akan masuk surga dengan selamat.” (HR. Ahamd, Ibnu Hibban dan 
Al Hakim). Menurut Al Hakim isnadnya shahih. Hadits shahih 


363. Dari Al Barra” bin Azib radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 203 





wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang suatu 
malam yang dapat memasukkanku ke dalam surga!” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


13 ory LAN gai Se en ja ba ES D 
SUN ga AI mb 2 d0 b 


“Andaikan engkau berkhutbah ringkas, maka engkau telah menjabarkan 
panjang lebar sebuah masalah. Bebaskanlah jiwa dan budak. Jika engkau 
tidak mampu melakukannya, maka berilah makan orang yang kelaparan 
dan berilah minum orang yang kehausan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban) 


364. Dari Aisyah radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Ya BO NET Aedi MET PAN 1 Pn Ma BAN seo 3 -$ Pa ampad “ 
dlunas 3 2 ya SIH SP US RU, ya) SIN EA al ol 
Pa - Ga 8 n 7 . 
“Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengembangkan satu biji kurma 
dan sesuap makanan yang kalian sedekahkan sebagaimana seorang dari 


kalian mengembangkan anak kuda atau anak untanya hingga seperti 
gunung Uhud.” (HR. Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Sebelumnya telah disebutkan hadits Abu Barzah, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


IS SI Pe pi PS, TA IA D 


3 
Aom 
# 


MN O— 


“Sesungguhnya seorang hamba yang bersedekah dengan sesuatu yang 
remeh, maka sesuatu yang remeh itu akan berkembang di sisi Allah hingga 
seperti gunung Uhud.” 


365. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


204 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


HA ds al ke 2) KA Ju CA PB Sa LA 
ana Ob ad ya, KA UG EA SA Ai 
Serai Hb JB AR HERAN yo, KA JG Mana AK 


£ 2. 
Pad 


ag diah Kh OA Ok ANK Oa $ es aya 
SN ES EA GA 


“3 


“Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar 
radhiyallahu 'anhu berkata, “Aku.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wassallam bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini telah memberi 
makan fakir miskin?” Abu Bakar berkata, “Aku.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kembali bertanya, “Siapakah yang hari ini telah 
mengiringi jenazah?” Abu Bakar berkata, “Aku.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Siapakah yang hari ini telah menjenguk orang 
sakit?" Abu Bakar berkata, “Aku.” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidaklah semua perkara ini terkumpul pada 
seseorang, melainkan ia akan masuk surga.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan 
Ibnu Hibban)S 


366. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


u AI GA ab ea GEN SAN G3 Oni Jr SA AO 
V6 Sa of one Ul - JG di Se No eny 
BT GA G akte AI Gue PUN Sp Ul dana ab Gani 
Mn an ag aju ai A3 Ona 


Panu 3 GC 


Ul eka pb OdU sal aan Sila Ul JB Ci 


8 Lihat shahih Muslim, (no. 1028). 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -— 205 





» Ob 1 5) | sale Sg Ia Sabi . Ona 
2 8. of “ “ 0 
Gas us man Sani ON eng 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari Kiamat, “Wahai anak 
Adam, Aku sakit, namun engkau tidak menjenguk-Ku?' Anak Adam berkata, 
Wahai Rabb, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau adalah 
Tuhan semesta alam?' Allah Ta'ala berfirman, “Tidakkah kamu tahu, 
bahwa hamba-Ku Fulan sakit, namun engkau tidak menjenguknya. 
Tidakkah engkau tahu, jika kamu menjenguknya, maka engkau akan 
mendapati-Ku di sisinya? Wahai anak Adam, Aku telah minta makan 
padamu, namun engkau tidak memberi-Ku makan?” Anak Adam berkata, 
Wahai Rabb, bagaimana aku memberi-Mu makan sedang Engkau adalah 
Rabb semesta alam?' Allah berfirman, tidakkah engkau tahu, bahwa 
hamba-Ku Fulan telah meminta makan kepadamu, namun kamu tidak 
memberinya makan?! Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya jika engkau 
memberinya makan, niscaya kamu akan mendapatkan balasannya di sisi- 
Ku? Wahai anak Adam, Aku telah meminta minum kepadamu, namun kamu 
tidak memberi-Ku minum'. Anak Adam berkata, “Wahai Rabb, bagaimana 
aku memberi-Mu minum sedangkan Engkau adalah Rabb alam semesta?” 
Allah Ta'ala berfirman, 'Hamba-Ku Fulan telah meminta minum 
kepadamu, namun kamu tidak memberinya minum. Tidakkah kamu tahu, 
Jika engkau memberinya minum, maka engkau akan mendapati balasan 
tentang hal itu di sisi-Ku'.” (HR. Muslim) 


Pahala Memberi Minum Kepada Manusia atau Hewan dan 
Pahala Menggali Sumur 


Allah Ta'ala berfirman, “Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan 
seberat arah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun, niscaya dia akan melihat 
balasannya pula.” (Os. Az-Zalzalah (99): 7-8) 


206 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


367. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Pb ga JI SA Ta HE Gaga ai P3 US ag 
AI Aa Spa PU sake GA Ban 
Ss Sab JG Ta di OS Kai Jis sada Ga ASI ia da 


Aa IA Kas CAS ia G3 Bek KA cu Kan 
P4 e . $$ 22. P4 8 
PAS Sg 2d Aa ga wi Joe nb 
“Tatkala seorang laki-laki berjalan di tengah matahari yang sangat panas, 
ia menemukan sumur. Lalu ia turun dan minum hingga hilanglah 
dahaganya. Setelah itu ia naik. Sesampainya di atas, ia melihat seekor 
anjing menjulurkan lidahnya dan memakan (menjilat) tanah yang lembab 
karena haus. Maka laki-laki itupun berkata, “Anjing ini sangat haus seperti 
yang telah terjadi padaku. Kemudian ia pun kembali turun ke dalam sumur 
dan memenuhi sepatunya —khuf- dengan air, lalu menjepitnya dengan 
mulutnya, sehingga ia dapat naik dan memberi minum anjing itu. Oleh 
karena itu, maka Allah bersyukur kepadanya dan berkenan mengampuni 
kesalahannya.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita juga 
akan diganjar terhadap perbuatan baik kita kepada hewan?” Beliau 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Terhadap setiap yang bernyawa 
ada pahala darinya.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban) 


Tt 


368. Dari Mahmud bin Ar-Rabi', bahwa Suragah bin Ju'tsam radhiyallahu 
anhu berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, terkadang 
binatang-binatang mendatangi kolamku, maka apakah ada pahala bagiku 
jika aku memberi minum pada binatang-binatang tersebut?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


z - 8aA 2 - 
CA SAS SS JS Ad ob ah 
“Berilah minum pada binatang-binatang tersebut, karena sesungguhnya 


(berbuat baik) pada setiap makhluk yang bernyawa akan diberi pahala.” 
Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 201 


369. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, bahwa seorang laki-laki 
datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, 
“Sesungguhnya aku telah memberi minum kepada unta-untaku dari kolam 
milikku. Namun setelah itu datanglah unta milik orang lain dan aku pun 
memberinya minum. Jadi apakah perbuatanku itu mendapatkan pahala?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Asas 3 Sg 


“Pada setiap makhluk bernyawa terdapat pahala dari berbuat baik 
kepadanya.” Hadits hasan 


370. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia pernah datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya 
ibuku telah meninggal, namun beliau tidak berwasiat. Apakah akan 
bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?” Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Ya, -bersedekahlah dengan- memberi air 
minum.” (HR. Ath-Thabrani). Para perawi hadits tersebut tsigat (terpecaya). 
Hadits shahih 


371. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
PE KA An UR Ia maa AS es 


5 
Pa. Iga oo 3 


Jae ON aj colu Moman 3 dg Limuaag CAS to Kg 


#20 5 - 9 Pa Ten 8 L90 E s0. oo -. 
Kaali TNI tua HAL ya et bale At il ata 


Gp ai 
“Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan-kebaikan yang akan 
mengikuti seorang mukmin setelah wafatnya adalah: ilmu yang ia ketahui 
dan disebarkan, anak shalih yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, 
masjid yang ia bangun, rumah yang ia dirikan untuk musafir, sungai yang 
ia alirkan dan sedekah yang ia keluarkan di masa hidup dan ketika ia masih 


208 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


sehat, seluruhnya akan mengikutinya setelah ia wafat.” (HR. Ibnu Majah 
dan Ibnu Khuzaimah). Hadits hasan 


372. Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar dari hadits Anas, tetapi dengan 
redaksi, 


£ Pe s' “Go 0. ox Pa Pa PL Adnan In az” 0 1 Mo 
NN ES NS Ola ag BAY Sya Dag Aa Spa aa 


Ag BG Uabakan Sp II Moman SS HP Na Ab 


“Tujuh perkara yang akan mengalir terus (pahalanya) bagi seorang hamba 
setelah ia meninggal sedangkan ia berada dalam kuburnya yaitu: orang 
yang mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai atau menggali sumur, 
menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan 
orang yang meninggalkan anak yang senantiasa memintakan ampunan 
untuknya (orang tuanya) setelah ia meninggal.” Hadits hasan 


373. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 
#20 aa aa 1 6 85. tg s3 3 X, Ta Pa 
sesi 2G (Jilat Baal SB SSL Gal Ol dl Asa 


“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, maka sedekah 
apakah yang paling baik untuknya?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


“Bersedekah dengan memberikan air.” 


Lalu iapun menggali sebuah sumur dan berkata, “Sumur ini 
kupersembahkan untuk Ummu Sa'ad.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Hadits hasan 


Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim. 


Menurutku (Ad-Dimyathi), seluruh perawi haditsnya adalah tsigat 
(terpecaya), namun terdapat ingitha (pemutusan alur sanad) antara Sa'id bin 
Al Musayyib dan Sa'ad, dan antara Al Hasan Al Bashri dan Sa'ad. Wallahu 
Alam. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 209 





374. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda, 

2 Ae LNG ce 3 . 3. 8530 0 20201 2 o- 

YA Yg EL YY pe SA AS da US del in opa 
A 


MEN AT 


“Barangsiapa menggali (mata) air, maka tidak satupun makhluk bernyawa 
minum darinya —baik- dari golongan jin dan manusia serta burung-burung, 
melainkan Allah akan membalasnya —kelak- di hari Kiamat.” (HR. Ibnu 
Hibban). Hadits shahih 


Dari Ali bin Al Hasan bin Syagig, dia berkata, “Aku mendengar 
seseorang bertanya kepada Ibnu Al Mubarak, “Ya abu Abdurrahman, aku 
mempunyai luka di lutut yang telah aku obati dengan berbagai macam obat 
selama tujuh tahun, dan telah aku datangi para dokter, namun lukaku ini 
belum juga sembuh.” Ibnu Al Mubarak menjawab, “Carilah tempat di mana 
manusia membutuhkan air pada tempat tersebut, dan galilah sebuah sumur 
di tempat itu. Aku berharap semoga di tempat itu mengalir sebuah mata air, 
dan lukamu pun akan sembuh.” Lalu orang itu pun melaksanakan nasihat 
dari Ibnu Al Mubarak dan ternyata ia —pun- sembuh dari lukanya. 


Pahala Berladang atau Menanam Pohon yang Berbuah dengan 
Niat Baik 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahuinya.” (Os. Al Bagarah (2): 215) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya 
kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling 
baik dan yang paling besar pahalanya.” (Os. Al Muzammil (73): 20) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, 
niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang 


210 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat 
(balasannya) pula.” (@s. Az-Zalzalah (99): 7-8) 


375. Dari Anas radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


0£ mor s0. 3 0. o£ Kai 0 3 9 NA 


Yo fb d5 Ea png IU MAA gl ip 


z# 


aa ay AMAL 
“Tidak seorang muslimpun yang menanam bibit atau berladang, kemudian 
hasil ladang tersebut dimakan oleh burung atau manusia, melainkan hal itu 
merupakan sedekah baginya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


376. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Kera SnG Tenbu Bias da Tie TAK #0. 
Yy Ab Y, OLI Ah JS 85 RI Y, Tebaan 


“2 J SS Yi P3 


“Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau berladang, kemudian hasil 
ladang tersebut dimakan oleh manusia atau burung atau makhluk lainnya, 
melainkan baginya pahala dari hal tersebut” (HR. Ath-Thabrani). 
Sanadnya hasan. Hadits hasan 


371. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


3 20 cu Pan Opa LT 30 7 BA s0, 4 g- 0 8 0 - 
Bea ea 
ai) (3 Te 25X J OS Y KE 23 Y, 5 
“Tidak seorang muslimpun menanam pohon, melainkan apa yang dimakan 
dari buahnya adalah sedekah bagi pemiliknya, demikian pula apa yang 
dicuri dari hasilnya adalah sedekah bagi pemiliknya, serta tidaklah seorang 


menguranginya —dari hasilnya- melainkan hal tersebut bernilai sedekah 
bagi pemilik pohon tersebut hingga hari kiamat.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 211 





Dalam riwayat lain disebutkan, 

Pb NG SY DA Ea G3 SY WAS 
ba SE 

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau berladang, kemudian 


hasilnya dimakan oleh manusia, binatang ternak, atau burung, melainkan 
yang demikian tersebut bernilai sedekah baginya.” 


Disebutkan pula dalam riwayat lainnya, 

PNG NA Aa TB Mara be Bb ON Ne SAE Dia Na TAN TT TE SAN On 

SE Tb V5 Yg ES Ko JG UE Mn Ol 
KI Pp dl So 


“Maka tidaklah seorang muslim menanam pohon, kemudian hasilnya 
dimakan oleh manusia, binatang ternak, atau burung: melainkan hal 
tersebut bernilai sedekah bagi pemilik pohon tersebut hingga hari Kiamat.” 
(HR. Muslim) 


378. Dari Khallad bin As-Sa'ib, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


“- Pe Ba Ken aa ONE Kav 2 AU 
Sa 0 OS AGAN ja SUN Ahh uh 


“Tidaklah seseorang menanam pohon, kemudian hasilnya dimakan oleh 
burung atau serangga (hama): melainkan yang hal tersebut adalah sedekah 
baginya.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


379. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki 
pernah melewatinya, sementara ia sedang berladang (menanam pohon) di 
Damaskus. Maka laki-laki itu bertanya, “Kamukah yang mengerjakan ini 
padahal engkau adalah sahabat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam?” 
Dia menjawab, “Janganlah terburu-buru menilaiku! Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


212 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


- - 


Tas Yadi Ia ih BE Lan 0 IU SE KA 5 


28hp 


“Barangsiapa menanam pohon, maka tidak seorangpun manusia dan tidak 
pula makhluk lainnya yang memakannya, melainkan hal tersebut 
merupakan sedekah untuknya.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. Hadits 
hasan 


Pahala Berinfak 


Allah Ta 'ala berfirman, “Alif laam miim. Kitab (Al Our'an) ini tidak 
ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) 
mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan 
menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugrahkan kepada mereka”, 
hingga firman-Nya, “Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” 
(Os. Al Bagarah (2): 1-5) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di 
siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka 
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Os. Al Bagarah (2): 274) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya.” 
(Os. Al Bagarah (2): 272) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang 
yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 213 


beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki 
(nikmat) yang mulia.” (Os. Al Anfaal (8): 3-4) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak 
kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat 
kesudahan (yang baik).” (Os. Ar-Ra'd (13): 22) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Os. Saba' 
(34): 39) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah 
menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada 
mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha mensyukuri.” (Os. Faathir (35): 29-30) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. 
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 
sebagian dari hartanya, maka mereka itulah yang akan memperoleh pahala 
yang besar.” (Os. Al Hadiid (57): 7) 


380. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Jas Kere ON Kk Y AG Alai NG 


2... 


Gi Kal la SAM pki Ula Ui 


2 . 


L 


214 —-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


AI 


“Tidak satupun hari bagi seorang hamba melainkan dua orang malaikat 
akan turun. Maka salah satu dari keduanya berkata, "Ya Allah, berilah 
pengganti bagi orang yang berinfak'. Dan malaikat yang lain berkata, “Ya 
Allah timpakanlah kerugian untuk orang yang tidak bersedekah'.” (HR. 
Bukhari-muslim) 


381. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


5 -0 2 5 0 - 4 Tn -G LE 0 - AD 2, 

JAE Sama Perah Gegi Uya Idi MURI AG Ta oa SG of 

RP 0 A T Man peta 2 2 ana ig na ' # “ Tani 

Ll Sana dal Ulas Widia Jas Cell MIja PN Ola SG 
“Sungguhnya ada satu malaikat berada di suatu pintu di antara pintu-pintu 
langit, dan berkata, “Barangsiapa meminjamkan (harta) pada hari ini, 
maka akan dibalas esoknya'. Kemudian malaikat yang lainnya yang berada 
pada pintu lainnya berkata, “Ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang 
berinfak dan timpakanlah kerugian atas orang yang enggan berinfak'.” 
(HR. Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


382. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Cof 0 Ga? ae na Lo. . 8 “5G o- 0. 1r - 
GA Oya Al LOW OK Upeiiag VI 3 Tan Lab CG 
las Kas BA Ah Lal das 
“Tidaklah matahari terbit melainkan pada kedua sisinya ada dua malaikat 
yang berseru, “Ya Allah, barangsiapa berinfak, maka berilah ia pengganti. 
Dan barangsiapa enggan dan tidak mau berinfak, maka timpakanlah 
atasnya kerugian'.”” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim isnadnya shahih. Hadits shahih 


383. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 215 











“ 


Lai ab Wadi Y Sta 1 Io, ae Gal Gi J3 aa Ju 
Lala Se Na en ata 2 Dn Jaa 


Io 3 o Te 3x 90. 


Sa Vai Won ay AN IE Ka 0 cok 


a. 


“Allah Ta'ala berfirman, “Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepada 
kalian'.” Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Tangan Allah akan 
senantiasa penuh, tidak akan berkurang, meskipun dengan infak sepanjang 
malam dan siang hari. Tidaklah kamu menyaksikan apa yang telah Dia 
infakkan (karuniakan) sejak (awal) pencipta langit dan bumi, maka hal 
tersebut tidak mengurangi apa yang ada di tangan-Nya. Arsy-Nya berada di 
atas air dan di tangan-Nya terdapat timbangan, adakalanya turun dan 
adakalanya naik.” (HR. Bukhari-muslim) 


384. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ti La Was Ya NG JG le gai 5 sel yag PA JG 
L Wa MAA Ka 35 satu ii Khan Ia AL 


Ao 3 0 Te 380. 


1 aa Ma aah J3 B3 G3 Ta 


0... 


“Perumpamaan antara orang yang bakhil dengan orang yang berinfak 
adalah seperti dua orang lelaki yang memakai baju besi dari dada hingga 
leher mereka, Orang yang berinfak yang melakukannya dengan kemurahan 
membuat baju besi itu melebar menutupi tubuh, dan menghapuskan 
dosanya. Namun orang yang bakhil yang tidaklah ia ingin menginfakkan 
sesuatu membuat baju besi itu menyempit, meskipun ia telah berusaha 
melonggarkannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


385. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


“ 


Jas Eh cas & Suk J5 Ja Ba An HN BEAN 


- 


216 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


kene Pa - het PPN Tea Pa Oei AN AE PA TON NO OA 
dee ly UU is OI Gal EH. #l Uus 2 "Jd gia 
3 " So. 3 5 PJ (3 3 £ 53 5 3. 
"dis "las Mia Pp Va Clan Lb Haa UI "dpi 
i Sr aa an dai go OR ag 

Pp Ugal ea LS MD Al) 

“Sahabat sejati itu ada tiga, yaitu, seorang sahabat yang berkata, “Aku 
akan bersamamu hingga engkau tiba dikuburanmu'. Sahabat yang kedua 
adalah yang berkata, “Bagimu apa yang engkau berikan, namun apa yang 
tidak engkau berikan maka ia bukanlah bagianmu'. Dia itu adalah hartamu. 
Sahabat yang ketiga adalah yang berkata, “Aku akan terus bersamamu 
tatkala engkau masuk atau keluar', maka dia adalah amalanmu. Demi 


Allah, akulah orang yang diberi kemudahan atas tiga teman tersebut.” (HR. 
Al Hakim). Al Hakim berkata, “Shahih, sesuai syarat Bukhari-Muslim.” 


386. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku pernah 
mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang duduk dinaungan Ka'bah. 
Tatkala beliau melihatku, serentak beliau bersabda, 


Of GE 3 la 5 Te JS IU) oya Ah 
og & - Ju teh uya SA Pj “as Al Ag Ulas IS 
0 Ia, 02 021 - 0. 0 Anam maa DA Ag Dn Ob Mn en ok 
3 dil uh UX Oa Sg lia KY (JK Ju Pa Y! Val 


0... 


BE AP ai 


“(Demi Allah! mereka itulah orang-orang yang celaka'.” Abu dzarr berkata, 
“Siapakah mereka ya Rasulullah?” Beliau bersabda, “Mereka itu adalah 
orang-orang yang banyak hartanya, kecuali sedikit di antara mereka, yaitu 
orang-orang yang senantiasa berinfak.” (HR. Bukhari-Muslim) 


387. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


JH AA pa Yah OA NT Ja CI SV LS Y 
JA UT JAN AT KA pd VC ANT J2 MA AT, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 2117 


“Tidak dibenarkan sifat hasad, kecuali terhadap dua orang, yaitu, orang 
yang Allah karuniakan Al Our'an, kemudian ia senantiasa shalat dengan 
membacanya sepanjang malam dan siang, serta seorang yang Allah 
karuniakan harta maka ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


388. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


o - - 0 A4 og. Aan aa 
SY Fa SL LV 55 adl Jaf SUN GA G 
Kan AB pe Dr Da MP JA iyaa si, SUS is 
“Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menginfakkan kelebihan 
hartamu, maka itu baik bagimu. Tetapi jika engkau enggan dan tidak mau 
menginfakkannya, maka tidaklah dicela jika engkau hidup secara 
berkecukupan. Mulailah dari orang-orang yang berada dalam 


tanggunganmu. Dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.” (HR. 
Muslim) 


Pahala Istri yang Bersedekah dari Harta Suami dengan Izinnya 


389. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu 
“anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


. 89 


Y, 2 Ja tah PE OS Wr Ha was P3 
UG AS Pa toll Pt ip Lia al Ig ai 


2.0 


') Le 


— za 
“Jika seorang istri bersedekah dari harta suaminya, maka ia akan mendapat 
pahalanya. Suaminya juga mendapat pahala seperti pahala sang istri. Salah 
seorang dari mereka tidak akan mengurangi pahala yang lain. Bagi sang 
suami pahala dari harta yang ia usahakan dan bagi sang istri pahala dari 


218 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


harta yang ia infakkan.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan.” Hadits shahih 


390. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


aah Ke Ie Kena Tp OK Ot Pa aa AA ak 3 MIA 
TAI Uh Cape WI OS Bika ob Upi olah Uya SNI oa Il 


E 021 0. pi nga - 2 20 & Pen Shu aan - 3130 £ One 
PI Hem Maa Y C3 ji Ojlel, aman Uas 9 el lega 


3 
o- 0. 
th 
- PN mari 

# 


“Apabila seorang istri menginfakkan sebagian makanan (harta) suaminya 
tanpa menimbulkan kerusakan, maka ia akan mendapatkan pahala dari 
harta yang ia infakkan dan bagi suaminya —pun- pahala dari apa yang telah 
ia usahakan. Orang yang menjaga harta tersebut juga mendapat pahala 
seperti yang didapatkan oleh sang istri. Salah seorang dari mereka tidak 
akan mengurangi pahala orang lain.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Meringankan Utang, Memberi Tangguhan, atau 
Membebaskannya 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan jika (orang berutang itu) dalam 
kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (setengah atau semua utang itu) lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” (Os. Al Bagarah (2): 280) 


391. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 

Pas o 2 40. Pi - ke 3 Pas e “ia 3 e14 90 - an o 
Hp ap ap MAN sea GAN eh Tn dpt oa 0 


0 n. Prada Ya - 1 or Pad 8 - 043 18 2 0 cc. -. 21 0 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 219 





4 ot z5 19 - og. 2.9. F3 "Ia PO 2G 1 ad 23 P Tara F9 on 
Jual na os $Wy SAI) Lali Pa) 0 jim bahasa ja 

aa Oo “ & 
“Barangsiapa melapangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan- 
kesusahannya di dunia, niscaya Allah —pun- akan melapangkan kesusahan 
baginya dari kesusahan-kesusahannya di hari Kiamat. Barangsiapa 
memudahkan urusan orang yang terlilit utang di dunia, niscaya Allah —pun- 
akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa 
menutupi kesalahan orang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi 
kesalahannya di dunia dan di akhirat. Allah juga akan senantiasa menolong 


seorang hamba selama hamba itu —juga- menolong saudaranya.” (HR. 
Muslim) 


392. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Yep ane Jb uh FAN AE R5 pa PAN 
Is jp 


“Barangsiapa memberi angguhkan atas orang yang berutang kepadanya 
atau membebaskan utangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah 
naungan Arsy-Nya pada hari Kiamat: hari dimana tidak ada naungan 
kecuali naungan-Nya.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
shahih. Hadits shahih 


393. Dari Abu Al Yasar radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku melihat 
dengan kedua mataku -meletakkan kedua jarinya di atas matanya- dan kedua 
telingaku mendengar —ia meletakkan kedua jarinya pada kedua telinga- dan 
hatiku telah menghafal -beliau mengisyaratkan kepada dadanya- bahwa 
Rasulullah shallallahu a'alihi wasallam bersabda, 


db 3 BAN ES can Can Ja 


“Barangsiapa memberi tangguhan kepada orang yang dililit utang atau 
membebaskannya dari utang, niscaya Allah akan menaungi orang tersebut 


220 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


dengan naungan—Nya.” (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim). Al Hakim berkata, 
“Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. ” Hadits shahih 


394. Dari Buraidah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


“. 0 » #.. 
X0 ata ph A5 Cod Ja La 


'Barangsiapa memberi tangguhan kepada orang yang berutang kepadanya, 
maka baginya pahala orang yang bersedekah pada setiap hari dengan 
sejumlah piutangnya'.” 


Kemudian aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
.. -9 » Era 
X0 ajaa pg Kit 1g aa PRA NIA 


“Barangsiapa memberi tangguhan kepada orang yang Bara dengannya, 
maka baginya pada setiap hari pahala orang yang bersedekah dua kali lipat 
dari jumlah piutangnya.” 


Lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku 
mendengarmu bersabda, 


8 - 03 -9 » fo - 
Ba Sa Hana NN Lb pada PA U 
0 - Abas set 0 - ef 0 
LA sdah Dat Gi A2 dn G3 JS A6 Aa GA sa 


Lg Te 


al J3 la ga RA LG Ht da gp ISA UG 
Se IU ab 3 SS LAN JB YAN Jai 


'Barangsiapa memberi tangguhan atas orang yang berutang kepadanya, 
maka baginya pahala orang yang bersedekah pada setiap hari dengan 
sejumlah piutangnya'. Aku juga mendengarmu lagi bersabda, “Barangsiapa 
memberi tangguhan atas orang yang berutang kepadanya, maka baginya 
pahala orang yang bersedekah pada setiap hari, dua kali lipat dari jumlah 
piutangnya'.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Baginya 
pahala seorang yang bersedekah pada setiap hari dengan sejumlah 
piutangnya, yaitu sebelum utang orang tersebut jatuh tempo. Jadi bila utang 
orang tersebut telah jatuh tempo, kemudian ia memberinya —lagi- 


13 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 221 














tangguhan: maka baginya pahala orang yang bersedekah pada setiap hari, 
dua kali lipat dari jumlah piutangnya.” Hadits shahih 


Disebutkan dalam riwayat lain: 
JB HAN Jas of gs Bao al (3 0 oa GE Uya 
ato da gp JS AA UN An 8 2G AN 


“Barangsiapa memberi tangguhan atas orang yang berutang kepadanya, 
maka baginya pahala orang yang bersedekah pada setiap hari dengan 
sejumlah piutangnya, yaitu sebelum utang itu jatuh tempo. Jadi apabila 
utang tersebut telah jatuh tempo kemudian ia kembali memberi tangguhan, 
maka baginya pahala orang yang bersedekah pada setiap hari, dua kali 
lipat dari jumlah piutangnya.” (HR. Ahmad). Redaksi ini adalah redaksinya, 
dia (Ahmad) meriwayatkan hadits ini dengan para perawi hadits yang 
shahih. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Al Hakim (pada 
redaksi yang ke-2), Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Inam 
Bukhari-Muslim.” 


394. Dari Abu Oatadah radhiyallahu 'anhu, dia pernah pergi menagih utang 
kepada seseorang. Orang tersebut bersembunyi, tetapi Abu Oatadah 
menemukannya. Orang tersebut berkata, “Sesungguhnya aku sedang 
kesusahan.” Abu Oatadah berkata, “Demi Allah?” Orang tersebut berkata, 
“Demi Allah.” Abu Oatadah berkata, “Sungguh aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


o 
E 3G. 0 


Sean ak GP Li AN (ji IS AI Ka ad aU 


“Barangsiapa ingin dilapangkan dari kesulitan pada hari Kiamat oleh Allah, 
hendaklah ia memudahkan urusan orang yang sedang kesusahan (terlilit 
utang) atau membebaskannya —dari separuh atau seluruh utangnya-.” (HR. 
Muslim) 


222 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





396. Dari Hudzaifah radhiyallahu “anhu, 


Ju Ag ap IU AI JUS YG AT oat La ala Oh GA 
pd Se ats JB Hae Dop Y, 
JUS akad lp po Je AL LI Ya ga Ia 05 


SAE Mala Uh Uli Si 


“Allah Ta'ala datang kepada salah seorang hamba-Nya yang Dia karuniakan 
harta, lalu Allah Ta'ala bertanya, “Apa yang telah engkau lakukan di dunia?” 
Hamba itu berkata —mereka tidak akan menyembunyikan sesuatupun dari 
Allah- “Wahai Rabb-ku, Engkau telah memberikanku harta, maka aku 
meminjamkannya kepada orang lain. Tabiatku adalah toleran 
(melapangkan), maka aku memudahkan orang yang mampu membayar 
utang dan memberi tangguhan atas orang-orang yang dalam kesulitan uang 
(terlilit utang)”. Maka Allah Ta'ala berfirman, “Aku lebih berhak akan sifat 
itu daripada kamu. Oleh karena itu, mudahkanlah hamba-Ku'.” Ugbah bin 
Amir dan Abu Mas'ud radhiyallahu 'anhuma berkata, “Demikianlah yang 
kami dengar dari lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.” (HR. 
Muslim). Redaksi ini secara mauguf pada Hudzaifah, dan beliau 
meriwayatkan secara marfu' dari Ugbah dan Abu Mas'ud. 


397. Dari Hudzaifah radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PN aa aa NE zad GS 3 Ye en SA ci 
bas af sa TA Ga ui LS IE SE AJE yg ws 


ip jab J3 PAN JG pnya PPS mes 


“Dahulu para malaikat bertemu dengan ruh orang yang hidup sebelum 
kalian. Para malaikat berkata, “Pernahkah kamu melakukan amal baik?" 
Orang itu berkata, “Tidak'. Para malaikat berkata, “Ingat-ingatlah!" Orang 
itu berkata, “Pernah, aku memberi pinjaman kepada orang-orang, dan aku 
menyuruh beberapa bawahanku untuk memberi tangguhan atas orang-orang 
yang dalam kesulitan (tidak mampu membayar utang), dan memudahkan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 223 


Ni 








orang yang mampu melunasi utangnya'. Maka Allah berfirman, 
Mudahkanlah urusannya '.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


Ap FEE aa Tai ia ya BN Jas an SA UI 

aa PN RP Sen PN ENY Sr Maan 
CA PNG PAN ai LS gi 2Jla 183 
AN SY 


“Sesungguhnya seorang laki-laki telah meninggal dunia, lalu ia masuk 
surga. Ditanyakan padanya, “Apa yang dalu kamu kerjakan?” —perawi 
hadits berkata: mungkin ia teringat atau diingatkan-. Lalu laki-laki itu 
berkata, “Aku biasa meminjamkan utang kepada orang lain, maka aku 
memberi tangguhan kepada orang yang dalam kesusahan dan aku bersikap 
toleran (lunak) dalam perjanjian utang piutang '.” (HR. Bukhari-Muslim) 


398. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


AANG at anna — BI TA Ik M3 AI HN JS 
Soe an 2. Bo nyo ee LD 
Ia yaa Ab gai Ge Sat ya PU 
“Dulu seorang laki-laki biasa memberi pinjaman kepada manusia. 
Kemudian ia berkata kepada orang suruhannya, “Apabila engkau 
mendatangi orang yang sedang kesulitan uang (untuk melunasi utang), 
maka bersihkanlah utangnya, semoga Allah Ta'ala juga berkenan 


mengampuni kita'. Lalu orang itu berjumpa dengan Allah, dan Allah -pun 
mengampuninya.” (HR. Bukhari-Muslim). 

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan redaksi: Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ea 


a ag Kanya Ong aa Pan Sd 22 


1 


224 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








en An Aap NE at Kar DEA 
PG De Jus &! VY 2JB Ss V3 cs Ja -a 
JA SO PSG BAY AS UN US LE E G6 AI 

UE SE 3 JAN JG AS 15 JI 


“Sesungguhnya ada seorang manusia, dan tidak sedikitpun ia mengerjakan 
amal kebaikan. Namun ia biasa meminjamkan uang kepada orang-orang, 
dan ia berkata kepada utusannya, “Ambillah dari orang yang mampu, dan 
tinggalkan serta biarkanlah orang-orang yang sulit melunasi utangnya, 
semoga Allah-pun berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita'. Maka 
tatkala orang itu meninggal, Allah Ta'ala berkata padanya, “Apakah engkau 
pernah mengerjakan kebaikan, walau sedikit?" Ia berkata, “Tidak, tetapi aku 
pernah mempunyai pesuruh dan dulu aku biasa meminjamkan uang kepada 
manusia. Apabila aku mengutus pesuruhku itu untuk menagih utang, aku 
berkata padanya: ambillah dari orang yang mampu dan tinggalkan serta 
biarkan orang-orang yang sulit melunasi utangnya, semoga Allah —juga- 
berkenan mengampuni kita'. Allah Ta'ala berfirman "Sungguh Aku telah 
mengampuni-Mu'.” Hadits shahih 


Pahala Meminjamkan Uang 


399. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

LA Yg CO Cah GA pl 
“Tidak seorang muslimpun meminjamkan uang kepada saudaranya 


sebanyak dua kali, melainkan hal tersebut sama dengan bersedekah sekali.” 
(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani secara ringkas, beliau berkata, 
“Setiap pinjaman adalah sedekah.” 


400. Dari Al Barra” bin Azib radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 225 











ae 9 NA KE 5 TA L. 0 ac... Pang 2... 9. 
A3) GS Jar JOS BE) Gaa jl 39 oi Tah pala 
“Barangsiapa memberi susu atau memberi pinjaman uang atau menunjuki 
jalan, maka pahala yang diperoleh sama seperti pahala seorang yang 


membebaskan budak'.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi). Tirmidzi 
berkata, “Ini hadits hasan shahih.” Hadits shahih 


Pahala Berutang dan Ia Berniat Melunasinya 


401. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PON PJ 8 ac E 0. doc Pad BE LE 3 8 ot . #0. 
LS) bp Ab 3 as AMI Sal Laslsi 3 Ale) dlaal Isl mi 


aa 
- - 


“Barangsiapa meminjam uang orang lain dan ia berniat melunasinya, 
niscaya Allah akan melunasinya. Namun barangsiapa meminjam uang 
orang lain dengan maksud merugikannya, niscaya Allah menjadikan 
kerugian padanya.” (HR. Bukhari) 


402. Dari Imran bin Hudzaifah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Maimunah radhiyallahu “anha adalah seorang wanita yang banyak berutang. 
Maka keluarganyapun mencela perbuatannya tersebut. Maka dia 
(Maimunah) berkata, “Aku tidak akan lari dari utang, karena aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Puj $ o- Prana AAN PA pd To. Pe AN AA a09 - 
BMI d3 ai VI ost Any S1 AMI ag C5 OA ya Ia Le 
“Tidak seorangpun yang meminjam uang sedang Allah tahu bahwa ia 


berniat melunasinya, melainkan Allah akan melunasi utangnya di dunia 
ini.” (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)' Hadits shahih 





1 Hadits ini shahih, karena ada hadits-hadits lain yang mendukung. Tetapi lafazh “di dunia 
ini” diriwayatkan dari jalur-jalur yang lemah tanpa ada yang menguatkannya, karena dalam 
sanad hadits ini yang terdapat pada An-Nasa'i (7/315), Ibnu Majah (2/805), dan Ibnu Hibban 
(7/249) terdapat rawi yang bernama Imran bin Hudzaifah dan (seorang yang lemah). 


226 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





403. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia pernah meminjam (uang), maka 
dia ditanya, “Mengapa kamu berutang? Sedangkan ada kebebasan memilih 
untukmu?” Aisah berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


La ii s8. Bag PRA o- -E Ta” AN o- 0 - 
06 Ja) PU aa JS VI 3 sll dad LIS ag aU 
z 21 sa snen o Na 1 c- 

Oa S3? madll UL 

Tidak seorang hambapun yang mempunyai niat untuk membayar utangnya 
melainkan Allah akan membantunya'. Maka aku mencari pertolongan Allah 


itu.” (HR. Ahmad). Dengan para perawi dari hadits shahih, tetapi dalam 
jalur sanadnya terdapat sanad yang terputus. Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani, tetapi dengan lafazh: 
B3 Eng oa MI ad 0S 


“Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah akan 
membukakan pintu rezeki untuknya.” Hadits shahih 


404. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu "anhu, dia memgatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
sa o 3 - o Pa s A2 Pa. e) 
AB Kah SI SLS Cgaki AI AI ol 


“Sesungguhnya Allah beserta orang yang berutang hingga ia melunasinya, 
selama ia tidak menggunakannya pada hal-hal yang dibenci Allah.” 


Perawi hadits ini berkata, “Maka Abdullah bin Ja'far berkata kepada 
bendaharanya, “Pergilah dan pinjamkan utang untukku. Sungguh aku tidak 
senang melalui malamku kecuali Allah bersamaku, setelah aku mendengar 
sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ini.” (HR. Ibnu Majah). 
Sanadnya hasan. Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini shahih.” Hadits 
shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 227 





405. Dari Aisyah radhiyallahu “anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PSN TA Nan SA SAN ain Ate Kana 0 at pe 0 
UB ana Ol J3 DL 3 Sl Lea BS aa IL 3 
at 
3 


“Barangsiapa di antara umatku mempunyai utang, lantas ia berusaha 
melunasinya tetapi meninggal sebelum melunasinya, maka akulah walinya 
(yang akan menanggungnya).” (HR. Ahmad). Sanadnya jayyid (baik). 
Hadits shahih 


406. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

a 5 - or aa. 0 PN La 0£#n ore . 0 
AP V9 EP 3 ya Glitan Uya Kp Aj ja Mela) Sela ja 
“Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggungan utang, 
satu dinar atau dirham, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikannya 


untuk melunasinya: pada hari itu tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi 
dirham.” (HR. Ibnu Majah). Sanadnya hasan. 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam sebuah hadits yang lebih 
panjang, dengan redaksinya yang berbunyi: Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


0. AD og 


SN ap SA La Ay Ubi Aelad pi yah DU Uas 063 HI 
no Ce 0 co. or La... 9 Ie od Sana KENARI PEP aa 
(B3 Yg ytas Ita yg 0yad Sean ya Jep SI SIS os las 


“Utang ada dua macam, barangsiapa meninggal sedangkan ia berniat 
hendak melunasinya, maka akulah yang akan menanggungnya. Barangsiapa 
meninggal dalam keadaan berutang sedangkan ia tidak berniat 
melunasinya, maka dia itulah yang akan diambil kebaikannya untuk 
melunasi hutangnya, pada hari itu tidak ada lagi dinar dan dirham.” Hadits 
shahih 


228 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


407. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, 
- PA SG KENTANG TN SN UPN nge Ge La ..3 ae MEA 
Abs HL Aa Ol ISO ak YAN Ju Hr on 3 
CLo02. na 
s -JG Saga Tn P3 JS Saga BAG 2 "Ja 


-. 


iba ian -JU Ss -JU Jas 
aa GEA Sma 3 Eat ab Pd TPA se 
G3 Jas Hp Aa LA ha pi dal ah PA la 


Sd ta AG Ka Tanaa Sa iba) Us Si 
S3 A3 Bf Su akses Ha Oh HA 3 AS 
BB tp Ju 3 Rn & Si ag 
Sad CP anda nga Pp ken ei Ega al 
Hn 2 at er Fl Br oa d3 
SA PB Ab oa II RA SA Lead WI GA) Sal 
IS GA SSI Sp dlu Hen Kran AA ae PA 
SA pa 3 AA Ja ag aa Ui dad Wis 
Lo Hut UU 3, Ara P3 HL £ dala OS 
op -JG 2 CU ja s3 aa Ws Ula SN Si 
Lah akn UB ASN 3 Si Us 
Bus 

Bahwa Rasulullah pernah menyebutkan kisah seorang laki-laki dari Bani 
Israil. Laki-laki itu meminta sebagian Bani Israil untuk meminjaminya 


seribu dinar. Laki-laki yang hendak meminjamkannya berkata, 
“Datangkanlah saksi!” Orang itu berkata, “Cukuplah Allah sebagai saksi.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 229 





Sang laki-laki berkata, “Kalau begitu, datangkanlah seorang yang akan 
menanggung!” Orang itu berkata, “Cukuplah Allah sebagai penanggung.” 
Laki-laki itu berkata, “Engkau benar.” Maka ia pun memberikan uang 
tersebut untuk dipinjamkan dalam tempo yang telah ditentukan. Maka 
pergilah laki-laki tersebut menyeberangi lautan untuk menyelesaikan 
urusannya. Tatkala tempo yang diberikan hampir tiba, ia pun keluar mencari 
kapal yang bisa ia tumpangi untuk datang melunasi utangnya. Namun ia 
tidak menemukan perahu, maka ia mengambil kayu dan menyelipkan uang 
sejumlah seribu dinar dan secarik surat pada kayu tersebut untuk orang yang 
telah meminjaminya. Kemudian ia mendatangi laut dan berkata, “Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau Maha Tahu bahwa aku telah berutang kepada si Fulan 
sebanyak seribu dinar.” Ia memintaku menghadirkan orang yang 
menanggung, namun aku berkata, “Cukuplah Allah sebagai penanggung”, 
kemudian ia pun ridha terhadap-Mu. Kemudian iapun meminta seorang 
saksi, namun aku berkata, “Cukuplah Allah sebagai saksi”, maka ia pun 
ridha terhadap-Mu. Sungguh aku telah berusaha mencari perahu untuk 
datang melunasi utangku, namun aku tidak menemukan perahu, sehingga 
aku menitipkan kayu ini kepada-Mu.” Lalu ia melemparkan kayu itu ke laut, 
sehingga lenyaplah kayu tersebut. Selanjutnya ia pergi dan terus mencari 
perahu yang dapat ia tumpangi untuk keluar dari daerah tersebut. 


Di seberang lautan —pada saat yang telah ditentukan- keluarlah laki- 
laki yang telah meminjamkan uang menuju pantai, melihat kalau-kalau ada 
perahu yang datang membawa uangnya. Maka iapun menemukan kayu yang 
di dalamnya terdapat uang yang telah ia pinjamkan. Kemudian ia mengambil 
kayu itu untuk dijadikan kayu bakar. Namun tatkala ia membelahnya, ia 
dapati uang dan surat yang dikirim oleh orang yang meminjam uangnya. 
Beberapa saat kemudian datanglah laki-laki yang pernah meminjam uang 
kepada orang yang meminjamkannya dengan membawa seribu dinar, 
kemudian ia berkata, “Demi Allah, aku telah berusaha mencari perahu untuk 
menemuimu dan melunasi utangku, namun aku tidak mendapatkan perahu 
yang dapat aku tumpangi.” Laki-laki yang meminjamkan berkata, “Sungguh 
Allah telah menyampaikan kayu yang engkau hanyutkan di laut.” Maka 
pergilah laki-laki itu membawa uangnya kembali. (HR. Bukhari). Secara 
mu'allag dengan lafazh jazm (tegar). Hadits-hadits muallag yang dia 
sampaikan dengan lafazh jazm adalah hadits-hadits yang shahih. An-Nasa'i 
juga meriwayatkan tanpa sanad. Hadits shahih 


230 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





VII BAB TENTANG PUASA 


Pahala Puasa 


Allah Ta'ala berfirman, “Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 
laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 
perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan 
untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Os. Al Ahzaab (33): 35) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“(Kepada mereka dikatakan), "Makan dan minumlah dengan sedap 
disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah 
berlalu'.” (Os. Al Haaggah (69): 24) 


Imam Wagi' dan yang lain berkata, “Maksudnya adalah hari-hari 
berpuasa dikala ia meninggalkan makan dan minum pada hari-hari tersebut.” 


408. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


YA F3 Opal Ha JSI OI DIW UT du 
35 40 


ad Lan yan aib sai ata ya Gb db sad Yang 


“Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang bernama pintu 
Rayyaan. Pada hari Kiamat pintu itu dikhususkan bagi orang-orang yang 
berpuasa, dan tidak akan masuk dari pintu itu seorangpun selain mereka. 
Apabila mereka telah masuk, maka ditutuplah pintu itu, dan tidak 
seorangpun masuk setelah mereka.” (HR. Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, 
dan Ibnu Khuzaimah). 


Tetapi Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan lafazh, 


af balas SL 35 LA YES La GE AT J3 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 231 





"Maka apabila orang terakhir dari mereka telah masuk, ditutuplah pintu 
tersebut. Barangsiapa telah masuk maka ia akan minum, dan barangsiapa 
telah minum darinya, maka ia tidak akan merasa haus selamanya.” Hadits 
Shahih 


409. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ PAN Aan” 2 PN 5 Pan BN na 2... 
SA, SAp LAI Ya Gi ol IE IS dan jp Ju 
Heli Yg SI SA piye aa OLS Ny Ain AA, cg 


& 
ora. E 3G 


daa JASA Omi SAN Kilo YA SI Jala H3 PN MU oh 
SE pia (Ina gang La HI ie IA pil 3 S Ja 


02 . 0 
S3 ge 


000 Te 5 ara TE 

ap On rae Le bas Un 
“Allah Ta'ala berfirman, “Setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya, 
kecuali puasa. Puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya. 
Puasa adalah perisai, jika salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah 
ia berkata-kata kotor dan jangan pula ia menghardik. Apabila ia dicela atau 
diajak berkelahi, hendaklah ia berkata, “Aku sedang berpuasa'. Demi Dzat 
yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang 
yang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari bau minyak misik. Bagi orang 
yang berpuasa terdapat dua kegembiraan, kegembiraan saat berbuka dan 
kegembiraan saat berjumpa dengan Rabb-nya karena puasanya'.” (HR. 
Imam Bukhari-Muslim). 


Disebutkan pula oleh salah satu riwayat Muslim, 


Ju Ska Hat dl WE as na SA 3 ji Je 3S 


- 
Song San 0 1, 


ya Rb) Fb 20 UT JP AYI 2 PMI 
an PS AS 
Ira gang Uya AN Ae Ai 


.. 


232 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Setiap kebaikan anak cucu Adam akan dilipat gandakan sebanyak sepuluh 
kali hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, “Kecuali puasa. 
Puasa itu untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya. Ia tinggalkan 
syahwat dan makan semata-mata untuk-Ku' Orang yang berpuasa 
mendapat dua kegembiraan: kegembiraan tatkala ia berbuka dan 
kegembiraan tatkala ia berjumpa dengan Rabb-nya. Dan Sungguh, bau 
mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak 
misik.” 

Disebutkan pula oleh Tirmidzi, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


- - LS BNN aj Ea Ta Pen ae anta 8 
AA ga ai pa Ida In PR 


SB 3 Salad ia 3 pal 0 SA Jd trah 
Ja pa JI DP Oa gp Ja LA 


M3 PA Na S3 Aa en DA 

AJ at 
“Sesungguhnya Rabb-mu telah berfirman, Setiap satu kebaikan akan 
dibalas hingga sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Namun puasa untuk-Ku 
dan Akulah yang akan membalasnya'. Puasa adalah perisai dari api neraka. 
Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah 
dari pada wangi minyak misik. Apabila salah seorang diganggu sementara 
ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berkata, “Aku sedang berpuasa, aku 
sedang berpuasa'.” Hadits shahih 


Dan disebutkan pula dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, 
2... - 2 EU San PN, Dam 3 Pan 
JB ma Wlania SEN GAS LS Gila BT Ul Ja JS 
ebi aa Pali Ph TU JB RAY 3 EU 
4 


0 E I- 0. £ 2. 0 £ 0 PENA leriga 0 £ 0 - “5, PI 
Ubi a Ragi akan, Uang Url oa AI au) 
SE Hal seba Th ye Ke CI MA 3 BA, 


mo 


gg... 


aja. 9 Kn MAN OX. 9 UG 
Aly Ing lih Um An 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 233 


“Setiap amal baik anak cucu Adam akan dibalas sepuluh hingga tujuh ratus 
kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, “Kecuali puasa, puasa itu untuk-Ku dan 
Akulah yang akan membalasnya. Ia tinggalkan makan karena-Ku, ia 
tinggalkan minum karena-Ku, ia tinggalkan kesenangannya karena-Ku: dan 
ia tinggalkan istrinya karena-Ku'. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa 
itu lebih wangi dari bau minyak misik. Orang yang berpuasa mendapatkan 
dua kegembiraan: kegembiraan saat berbuka puasa dan kegembiraan saat 
bertemu dengan Rabb-nya.” Hadits shahih 


410. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 

Web AI Ine Y HB AAU UE JB Jaa ira MI Is € 

Va Jie YTB (AAN Sae 2E Jan GA Ih 
Ae 3 AP FA UG Pa GA MUA 


“Ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk mengerjakan suatu amalan!” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Berpusalah, karena 
puasa tidak ada tandingannya.” Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
perintahkanlah aku untuk mengerjakan suatu amalan!” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Berpuasalah, karena puasa tidak 
ada tandingannya.” Aku berkata, “Ya Rasulullah, perintahkanlah aku 
mengerjakan suatu amalan!” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Berpuasalah, karena puasa tidak ada tandingannya.” (HR. An- 
Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim). Al Hakim berkata, “Sanadnya 
Shahih.” 


Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 
gs . # & 021 Pap 5 33 s @5 s Pa Ps 35 
4 gak pb dp Hala Allah Ala AM ato Ml Sya) 
DJ Y Op plak Ula : Ju 


j 


“Aku pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam, 
kemudian aku berkata, “Ya Rasulullah, perintahkanlah aku dengan suatu 
amalan yang memberiku manfaat jika mengerjakannya”. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Berpuasalah, karena puasa tidak 


»... 


ada tandingannya 


234 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban, “Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
tunjukkanlah aku suatu amalan yang dapat membuatku masuk surga!” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Berpuasalah, karena 
puasa tidak ada tandingannya'.” Perawi berkata, “Sejak saat itu tidak 
terlihat asap yang menggumpal pada siang hari dari rumah Abu Umamah, 
kecuali jika beliau kedatangan tamu. ” Hadits shahih 


411. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


PPA PN AN PEN ANe 2 NP NO 
AS ya Una pan) (kr pluali 


“Puasa adalah perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka.” (HR. 
Ahmad) Sanadnya hasan. Hadits shahih 


412. Dari Utsman bin Abu Al Ash radhiyallahu "anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Lp IE PS AP HJ Ga SAH KS JUN ja Abe Mall 


. 3 
» 3 
2 
aa IS 
# 


Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisai salah seorang dari 
kalian tatkala perang. Puasa yang baik adalah puasa tiga hari setiap 
bulan'.” (HR. Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


413. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

Ao 201. 8 0. 3g 34 
“Puasa adalah perisai yang dijadikan tameng oleh seorang hamba dari api 
neraka.” (HR. Ahmad) Sanadnya hasan. Hadits shahih 


414. Dari Ka'ab Ibnu Ujrah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 235 


- 4 - o 8 ,- . - Pa 1 Pa ON NN an 2 
IE) Uganda ISU HWS OM (All 13KA Ga LAS U 
- 2. - - . - P3 
4 0 


Ig aa ag 7 2» ni 2 9 9 Aoa 0 - TA 2 
erat BILANG Ae Aa! COLA INA 183 Up LAS Ui yah 
Wall Je Alan Lah LS Aedes 


“Ya Ka'ab bin Ujrah, ada dua golongan manusia yang berangkat di pagi 
hari: satu golongan berangkat di pagi hari untuk membebaskan dirinya 
hingga terbebaslah ia, dan satu golongan lagi berangkat di pagi hari, maka 
ia menghancurkan dirinya. Ya Ka'ab bin Ujrah, shalat itu adalah gurban 
(pendekat seseorang kepada Rabb-nya), puasa adalah perisai, dan sedekah 
akan menghapuskan kesalahan sebagaimana batu es akan mencair di atas 
batu karang.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


415. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ea pa AAN Jis KAN Cp KAN ORA UTANG AA 


- 


8 5 9 Ping 0 2 2 Pp Seng -3 8 2... ,8 
JEBU Ajal tata ON J9 cad ARAAS DL IjgidI alel 
u NA :JG Pa “. u. 


“Puasa dan Al Our'an akan memberi Syafa'at bagi seorang hamba di hari 
Kiamat. Puasa berkata, “Ya Rabb-ku, aku telah mencegahnya dari makan 
dan kesenangannya, maka kabulkanlah syafaatku kepadanya'. Al Our'an 
berkata, “Aku telah menghalanginya tidur di malam hari, maka kabulkanlah 
syafaatku kepadanya'.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Maka syafaat keduanya pun diterima.” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan Al 
Hakim) Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. ” Hadits 
shahih 


416. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam pernah mengutus Abu Musa dengan sekelompok pasukan 
ke laut. Tatkala mereka telah berada di lautan, mereka telah mendirikan layar 
perahu pada malam yang sangat gelap, tiba-tiba terdengar sebuah suara, 
berkata, “Wahai penghuni kapal berdirilah. Aku akan mengabari kalian 


236 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan atas dirinya.” Abu Musa berkata, 
“Beri tahu kami, jika benar apa yang kamu katakan.” Maka terdengarlah 
suara, 
LAN intan AA AKA LA CAK e NEO. OB ko ae Te Ta Nia 
Silo pg B dambi jalesl Uya dl dani AS aa dls Ml Oo) 
... A - 
Alan! Ag dil oli 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan atas diri-Nya, barangsiapa 
menghauskan (berpuasa) dirinya karena Allah pada musim panas, niscaya 
Allah akan memberinya minum pada hari kehausan (Kiamat).” (HR. Al 
Bazzar) Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Ad-Dunya di dalam kitab Al Juu' 

dari hadits Lugaith, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, tetapi dengan redaksi, 

$ Le pe Jan Maa asa Ta aa aa te At 

Al AE OS Jl pi AN Kendi Gilah yA A1 dadi AP as Al Ul 

RAI pg Aya Ol 

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri-Nya, barangsiapa yang 

menghauskan dirinya karena Allah pada hari yang terik, niscaya Allah akan 
memberinya mirum pada hari Kiamat.” 


Abu Burdah berkata, “Oleh karena itu, Abu Musa sengaja menunggu 
hari yang sangat terik -yang hampir saja membuat manusia menanggalkan 
seluruh pakaiannya karena kepanasan-, lalu ia berpuasa pada hari tersebut.” 


Pahala Berpuasa karena Iman dan Mengharap Pahala 


Allah Ta'ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman telah 
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang- 
orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.” 
(Os. Al Bagarah (2): 183) 


417. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 237 


5 BA LA Iman Keea Tmn TA BA 3 
A33 Uya IE La Jab Wes, UU Ola) ale Ia 
“Barangsiapa berpuasa Ramadhan, semata-mata karena iman dan 


mengharap pahala, niscaya akan di ampuni dosa-dosanya yang terdahulu.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


418. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
alaihi wasalam, beliau bersabda, 


tg 3 2 UE 4 2 # Le es rata ui Pi Oei ea ui si “ an La di 0. 

GS ad bini Ola HL Sai ad ye Bp) LAN ale Uya 

AU 

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan, tahu batasan-batasannya, dan 

senantiasa menjaga adab-adabnya, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang 
terdahulu.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits hasan 


419. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


”- - . 4 o - 4 s o eh 
Va LAYAK Olah) dl Oka) Anal II Akad) mash EN laa 
PSI eU 
“Shalat lima waktu, antara Jum'at ke Jum'at berikutnya dan antara 


Ramadhan ke Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa, selama tidak 
melakukan dosa-dosa besar.” (HR. Muslim) 


420. Dari Amru bin Murrah Al Juhari radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa seorang laki-laki dari Oudha'ah pernah datang kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi, tiada 
sembahan yang benar selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku 
juga melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, meghidupkan 
malam-malamnya serta mengeluarkan zakat.” Mendengar itu, Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


238 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


28 ye 20.0 8 - Ba Meta ie? Kota 
atap Oreo dual Hn OS Im & cela Ka 
“Barangsiapa meninggal dalam keadaan komitmen terhadap hal-hal yang 


telah disebutkan, niscaya ia tergolong orang-orang yang benar dan orang- 
orang yang syahid.” (HR. Al Bazzar, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban) 


421. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Hadirkanlah mimbar.” 
Maka kamipun menghadirkannya. Tatkala beliau naik ke tangga pertama, 
beliau shallallahu “alaihi wasallam berkata, “Amin.” Ketika beliau naik ke 
tangga kedua, beliau kembali berkata, “Amin.” Ketika beliau naik ke tangga 
yang ketiga, beliau berkata, “Amin.” Ketika beliau turun (telah selesai 
berkhutbah), kami berkata, “Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu 
yang tidak pernah kami dengar sebelumnya darimu?” Beliau bersabda, 


ce Ga AN Gi Oa BO 5 Sg JB Pp Ji 


ea 


“las 3 OA Jia ab Sae DI IA AR Ig dab 5 
Kana Yi sate Ud An -JU AI 3 aa el 
Ali Ed SN d3 


“Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan berkata, “Celakalah orang 
yang mendapati bulan Ramadhan, namun dosanya tidak terampuni', maka 
aku berkata, “Amin'. Ketika aku naik ke tangga kedua, Jibril berkata lagi, 
'Celakalah orang-orang yang mendengarkan namamu disebut, namun ia 
tidak bershalawat', lalu aku berkata, 'Amin'. Dan tatkala aku naik ke 
tangga ketiga, Jibril kembali berkata, “Celakalah orang-orang yang 
mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam usia 
lanjut, namun keduanya tidak menyebabkan ia masuk surga', maka aku 
berkata, “Amin'.” (HR. Al Hakim) Al Hakim berkata, “Isnad hadits ini 
shahih.” Hadits shahih 


422. Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban 
dari hadits Abu Hurairah. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 239 





423. Dari Abu Oilabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ 
£ 


£ Pn Bae Aas 2 - Pa Tono Ro PA de 
Api ar kaan SAE AI Gp Boa TAS olah, SU 


an Ea Mena ie DB ui OP 2 9 

Pe ee 
“Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah 
mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan itu. Di bulan itu pintu-pintu 
langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syetan yang durhaka 
kepada Allah akan di belenggu. Di dalam bulan tersebut terdapat sebuah 
malam yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa tidak mendapatkan 
kebaikannya, sungguh ia tidak akan mendapatkannya.” (HR. An-Nasa'i dan 
Al Baihagi) Abu Oilabah tidak mendengarkan hadits ini dari Abu Hurairah. 
Hadits shahih 


424. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa tatkala 
Ramadhan telah tiba, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


NA .. 0 - 0. ... o- 2 gg 0. nana 01 05 ig 5. 
Ia YA Oa Ab HI ya PS US 3) Spa 23 BA NAD Ol 

$ | 3 10. 2 ja Yao Gan Tea NTA P2 Pa 
“Sesungguhnya bulan ini telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat 
sebuah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa 
mengharamkannya (menyia-nyiakannya), berarti ia telah mengharamkan 
seluruh kebaikan dan tidaklah yang mengharamkan seluruh malam itu 


kecuali orang-orang yang telah diharamkan baginya kebaikan.” (HR. Ibnu 
Majah) Sanadnya hasan. Hadits hasan 


425. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


240 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


vo- no, -— 0.31 Bg : 40 3. 3 Pa aa 0 hson 2 
PS in jade ya La HN Jay Donal Ja Sa SBI 
ON AN Jain agan AU Al aa Se Yg 


Jaa Ban IT ON UE OLI Tarege Io ESA "Lg 3 
o yel gg dea Ol js lp Pt SI aa BI 
Gan OP dr 8. Ta Na Sa Ti “0 Sa 
AS Oya By Ang gal Ol D5 by Ol J3 selat 
AP HA Saja UE PU GL Ag) 35 


“Bulan kalian ini telah menaungi kalian.” Demi Dzat yang Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersumpah dengan-Nya, “Tidaklah berlalu 
satu bulanpun bagi kaum muslimin yang lebih baik bagi mereka daripada 
bulan ini, dan tidak berlalu satu bulan pun yang lebih buruk bagi orang — 
orang munafik daripada bulan ini.” Demi Dzat yang Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersumpah dengan-Nya, “Sesungguhnya Allah akan 
mencatat pahala dan amalan-amalan Sunnah seseorang sebelum ia sampai 
ke bulan Ramadhan, dan akan mencatat dosa dan kesalahan orang munafik 
sebelum ia sampai ke bulan tersebut. Hal tersebut karena seorang mukmin 
akan mempersiapkan kekuatannya untuk melaksanakan ibadah di bulan itu, 
sedangkan orang-orang munafik berbekal dengan mencari-cari kelengahan 
dan kesalahan kaum mukmin.” (HR. Ibnu Khuzaimah) Hadits hasan 


426. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda, 
PA De t? 3 ai Aa Ne 5 Ab .3 Ne ae Lag je 
Dn 9 35 Ay 5, All Ap 3 Ola) gbr Isl 
Sae 


“Apabila Ramadhan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, 
ditutuplah pintu-pintu neraka, dan para syetanpun akan dibelenggu.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 

Dalam sebuah riwayat Muslim 


9 . 


3 Pe - .. a33 - 0 9 na, 9 .@ - 
SAN Lelang migar Ap H9 CI AN 33 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 241 


“Maka dibukalah pintu-pintu rahmat dan ditutup pintu-pintu neraka, serta 
dibelenggulah para syetan.” 


427. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


- 3 


SAE Il aan Snp Daan Ian A3 La US Ji OS | 


o To 0 2 0£ 0 oo... 0 La 


LB BN UN 
AB aa it dl, pat PMA Up Ja BIAN UM at 


AN, 


ai YS NS 


- . 


“Apabila malam pertama dari bulan Ramadhan telah tiba, maka akan 
dibelenggulah para syetan dan jin yang durhaka. Akan ditutuplah pintu- 
pintu neraka dan tidak akan dibuka satupun dari pintu-pintu tersebut. Akan 
dibuka pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup satupun dari pintu-pintu itu. 
Seorang penyeru akan berkata, “Wahai pencari kebaikan, beramallah. 
Wahai yang menghendaki keburukan, minimkanlah'. Allah juga akan 
membebaskan beberapa orang hamba-hamba-Nya pada setiap malam di 
bulan tersebut.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib.” 
Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. 
Hadits hasan 


428. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan sanad yang tidak 
cacat (laba'sa bihi), dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda, 


Aa js JS ale di 


2... 


“Allah Ta'ala akan membebaskan beberapa orang dari api neraka pada 
setiap berbuka.” 


429. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanadnya dari Abu Sa'id 
radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


242 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


II 3 Hibah) AS ads AE Ji, BASA 


th Basah (3 dp 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membebaskan orang-orang dari api 
neraka pada setiap hari dan malam dibulan Ramadhan, dan sesungguhnya 
setiap muslim memiliki doa yang akan dikabulkan pada setiap hari dan 
malam.” Hadits shahih 


Pahala Shalat Malam di Bulan Ramadhan karena Iman dan 
Mengharap Pahala 


430. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk 
melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan -tidak mewajibkannya- 
beliau bersabda, 


Z Dan KT An Mei Sean TAN Ba BB 
A33 Oya PA Una Ab Ulasan, ULGI Ollaa) ab uya 


“Barangsiapa shalat malam di bulan Ramadhan, semata-mata karena iman 
dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan 
diampuni.” (UR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Shalat Malam Saat Lailatul Oadar karena Iman dan 
Mengharap Pahala 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada 
suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi 
peringatan.” (Os. Ad-Dukhaan (44): 3) 

Firman-Nya, “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Our'an) 
pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 
Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (Os. Al Oadr (97): 1-3) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 243 


431. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


#0 


B3 ja RAR US jab UUS, Us AM AI GG La 


“Barangsiapa shalat di malam Lailatul Oadar, semata-mata karena iman 


dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. 
(HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits serupa diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, dia berkata, 
“Outhaibah bin Sa'id menambahkan dalam hadits ini lafazh, “Dan dosa-dosa 


, ” 


yang akan datang”. 


Menurutku (Ad-Dimyathi): Ibnu Sa'id tidak sendirian dalam 
meriwayatkan tambahan lafazh ini dari Sufyan bin Uyainah, tetapi tambahan 
lafazh yang serupa juga telah diriwayatkan oleh Hamid bin Yahya Al Balkhi. 
Beliau adalah orang yang tsigah (terpercaya) dan shadug (jujur). Ibnu 
Hibban Berkata, “Beliau adalah orang yang paling tahu tentang hadits 
Sufyan bin Uyainah di zamannya, dan menghabiskan umur beliau di 
majelisnya.” 

Tambahan lafazh yang sama juga diriwayatkan Al Husein bin Al 
Hasan Al Marwazi dan Abu bakar Yusuf bin Ya'gub An-Najahi dan 
keduanya adalah perawi yang tsigah. 


Disebutkan juga oleh Muslim: “Barangsiapa shalat malam bertepatan 
dengan Lailatul Oadar.” Perawi berkata, “Aku kira beliau bersabda, 
“Karena iman dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya 


, ” 


yang telah berlalu'. 


432. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabari kami tentang 
malam Lailatul Oadar, beliau bersabda, 


SL PN AN Goa Oi A0 lp 


- 


244 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


4 z 
08 - 2.8 


Pong Ga TAS omaR Il Oppa LM aya) 


- 
- 


3 ya PAP WA GAB Ula GA Old) Had al 


“Malam tersebut ada di bulan Ramadhan pada sepuluh malam terakhir, 
malam kedua puluh satu, atau kedua puluh tiga, atau kedua puluh lima, atau 
kedua puluh tujuh, atau kedua puluh sembilan, atau malam terakhir di bulan 
Ramadhan. Barangsiapa shalat di malam itu semata-mata karena 
mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang 
telah lalu.” (HR. Ahmad). Dari jalur periwayatan Abdullah bin Muhammad 
bin Ugail, dan menurut Imam Ahmad dia adalah seorang yang tsigah. Beliau 
meriwayatkan dari Amru bin Abdurrahman lalu dari Ubadah. Hadits hasan 


Pahala Bersahur 


433. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


Gema 35 LB Ia 
Sp po Hop Ng ai 


“Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur keberkahan.” (BR. 
Bukhari-Muslim) 


434. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


IA Ja Sikat Sebug In D1 


“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya akan bershalawat kepada 
orang-orang yang bersahur.” (HR. Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban). Hadits 
hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 245 





435. Dari salah satu sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, 
“Aku pernah masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -beliau 
sedang makan sahur- maka beliau bersabda, 


220 6 GUI AI Sei Gi 


Sesungguhnya sahur adalah berkah yang diberikan Allah kepadamu, maka 
janganlah kalian meninggalkannya.” (HR. An-Nasa'i) Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


436. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


2 # 2 Puan VE Ban ui 30 2 s 
UP la Oa RE Ar SA pam Ol) Lae ASN pdl 
8 3. Lg 
ge PEN sie Ola ag SN , 3 1 
“Makan sahur mengandung berkah, maka janganlah kalian tinggalkan, 
meskipun dengan seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan malaikat- 


malaikat-Nya akan bershalawat kepada orang-orang yang bersahur.” (HR. 
Ahmad) Sanadnya shahih. Hadits shahih 


437. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanadnya dari Salman 
radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


“Keberkahan ada pada tiga hal, yaitu, pada jamaah, sa tsarid (makanan 
yang berkuah) dan pada sahur.” Hadits shahih 


438. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanadnya, dari As-Saib bin 
Yazid radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


TA Pa ai 


“Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma.” 


246 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Bersegera Berbuka Puasa 


439. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PP. c9n oE.. an Be Ng Ka On 
is ebi II sote  Ja3 I Ju 
“Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hamba yang paling Ku-cintai 
adalah yang paling segera berbuka puasa'.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi 


menilai hadits ini hasan, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu 
Hibban. Hadits hasan 


440. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Lo. LN. oo “ " AL 
(Pm Ur lai JA SL gia PA JIN 
“Umatku akan senantiasa berada dalam Sunnahku selama ia tidak 


menunggu terbit (munculnya) bintang untuk berbuka puasa.” (HR. Ibnu 
Hibban). Hadits shahih 


441. Dari Sahl bin Sa'id radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 


alaihi wasallam bersabda, 
. . 8, Ps 5 e PP Pj SI aa 
Jai Odong La es (el ig Y 


“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, selama mereka 
mempercepat buka puasa.” (HR. Bukhari) 


Pahala Memberi Makan Orang yang Berbuka Puasa 


442. Dari Yazid bin Khalid Al Juhani radhiyallahu “anhu, dari Nabi 
Shallallahu “alaihi wasalam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 247 


z2 


Ijen OS Uso Gas ya 
“Barangsiapa memberi makan (buka puasa) orang yang puasa, maka 
baginya pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa 
tersebut, tanpa sedikitpun mengurangi pahala yang didapat oleh orang yang 
berpuasa.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini shahih. Diriwayatkan 
pula Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadits shahih 


o £ 4 an 


443. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


: 5 0 £ Na E oh Pa Rein Aa 8... Ni na sb 
C3 la Pel ja Gea YO ob op Jin JOS Uso Gas Ly 
“Barangsiapa mempersiapkan kebutuhan orang yang akan berjihad, atau 
akan pergi menunaikan haji atau ia menanggung keluarganya, atau 
barangsiapa memberi buka puasa, maka baginya pahala seperti pahala 


yang mereka dapat, tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka.” 
(HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah). Hadits shahih 


Pahala Zakat Fitri 


444. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhuma, dia mengatakan, 

Ga ba pb Jadi So play ale Ah ad Ips 

IA 3S) Ca AN JS WB YA os ali Kab, SAI Ad 
SEA Ga Ta Lgi AN MB 5 


“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai 
pensuci -bagi orang yang berpuasa- dari perbuatan-perbuatan yang tidak 
bermanfaat dan kata-kata kotor yang ia ucapkan, dan sebagai pemberian 
makanan bagi orang-orang miskin, jadi barangsiapa menunaikannya sebelum 
shalat, diterimalah zakatnya, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat 
(Idul Fitri) hanya dianggap sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Ibnu 


248 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Majah berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari.” Hadits 
hasan 


Pahala Puasa Enam Hari di Bulan Syawal 


445. Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


s PE NE Soo Bb Ie BEA neo oo 0. 
Aa alnaS OS Ily gaya Lia AN Ulin), po ja 
“Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian ia mengiringinya dengan 


puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia bagaikan berpuasa sepanjang 
masa.” (HR. Muslim) 


446. Dari Tsauban radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


0.9 5 3 e 9 Ka mi 3 at ena UAN ta 
Bi AR (Ul ag M3 Wa MS JET Jan ES JL 
Kind la 


“Allah melipatgandakan satu kebaikan sampai sepuluh kali lipat: maka 
sebulan sama dengan sepuluh bulan dan enam hari setelah Idul Fitri 
menyempurnakan menjadi setahun.” (HR. An-Nasa'i). Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Disebutkan 
pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam riwayatnya, 


ap BUAS en paka abi aa alang MEN jha Olanh Ara aa 

dina 
“Puasa di bulan Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan, dan puasa 
enam hari di bulan Syawal senilai dengan puasa dua bulan, jadi lengkaplah 


puasa setahun.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 249 


Pahala Puasa Hari Arafah 


447. Dari Abu Oatadah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari 
Arafah, maka beliau bersabda, 


- - 0 - “g ”.- 
ASLI Kol an AS 
“Puasa pada hari itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan 


setahun yang akan datang.” (HR. Muslim dan Tirmidzi) 


Tetapi dalam riwayat Tirmidzi lafazhnya adalah, 
Asi oa 3 Ca 3 & de 2 SA Tya (3 Ce 
API 
“Puasa di hari Arafah, aku berharap pahalanya dari Allah berupa 


dihapuskannya dosa setahun yang akan datang dan setahun yang lalu 
dengan puasa itu.” Hadits shahih 


448. Dari Sahl bin Sa'adi radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Or 73 0 290 ne 


PA ia 3 ab Dp F3 Kop 


“Barangsiapa berpuasa hari Arafah, niscaya akan dihapus dosanya dua 
tahun berturut-turut.” (HR. Abu Ya'la) Dengan perawi-perawi dari hadits 
Shahih. Hadits shahih 


449. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma tentang 
puasa hari Arafah, maka dia berkata, 


ore or A P s ON... 30 ye Pra 
opa pejan Vsi Ig SEA Io Ip HP 


250 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Dahulu ketika Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam masih bersama 
kami, kami menganggapnya senilai dengan puasa dua tahun.” (HR. Ath- 
Thabrani) Sanadnya hasan. Hadits hasan 


450. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- 
TA ATAU 


bana Cox Net ee. Ep Ate LE AI S 0 
JAS SAS lo Ujang dilas Alay Aa Ana JA DP aj ale Uya 

an 
“Barangsiapa berpuasa di hari Arafah, niscaya akan diampunkan dosanya 
setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Barangsiapa berpuasa 


Asyura, maka akan diampuni dosanya setahun.” (HR. Ath-Thabrani) 
Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Pahala Puasa Muharram 


451. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

Kan AI Ag SMAN Toalg Aman al 295 DA Ii Mah Fail 
JAN io 

“Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah, 


yaitu Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat wajib adalah shalat 
malam.” (HR. Muslim) 


452. Dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 251 


AS alan Jas, JIN Sd AN Kena Ad Ang 3 Yes Of 


35-31 30209 - Kn kia oil 2 aa 
2 Pe SS SIN DI 43 Ulas) 


“Sesungguhnya semulia-mulia shalat setelah shalat wajib adalah shalat 
pada tengah malam, dan semulia-mulia puasa setelah Ramadhan adalah 
puasa di bulan Muharram.” (HR. An-Nasa'1). Hadits shahih 


Pahala Puasa Asyura 


453. Dari Abu Oatadah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau 
bersabda, 


“Puasa pada hari itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu.” (HR. 
Muslim) 


454. Dari Abu Oatadah radhiyallahu “anhu, dia pernah ditanya tentang 
puasa Asyura, maka dia berkata, 
Ao, MN s0. ea aa ore 3 P £ Na na - 


OK) 0 KEUSA VI G3 YG) (33 Naa Y) eUYI Je 
“Aku tidak tahu bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah 
berpuasa dalam sehari, yang benar-benar beliau cari keutamaannya 
melainkan puasa pada hari ini (Asyura) dan tidak pula beliau pernah 


berpuasa dalam sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadhan.” (HR. 
Muslim) 


252 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Puasa Bulan Sya'ban dan Keutamaan Malam 
Pertengahan dari Bulan Tersebut 


455. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, “Ya 
Rasulullah, mengapa aku tidak melihat engkau lebih banyak berpuasa pada 
bulan-bulan lain selain Sya'ban?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


403 No. - - . 0. Jo- 0. wo. 


Mba APN 
Men ana aa aa Un en 


“Pada bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu antara bulan Rajab dan 
Ramadhan. Pada bulan itu diangkatlah seluruh amal-amal kepada Rabb 
semesta alam, maka aku senang jika saat amalanku diangkat, aku sedang 
berpuasa.” (HR. An-Nasa'i). Hadits shahih 


456. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasalam, beliau bersabda, 


BPA Ny dal dam ik 23 D6 Ia Kali al IS li 

yaa 51 
“Allah Ta'ala akan hadir kepada seluruh hamba-Nya pada malam 
pertengahan bulan Sya'ban, dan Dia akan mengampuni seluruh hamba-Nya 
kecuali orang musyrik dan bertengkar (pendengki).” (HR. Ath-Thabrani dan 
Ibnu Hibban). Hadits hasan 


457. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan lafazh beliau dari hadits 
Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu “anhu. Hadits hasan 


458. Dari Katsir bin Murrah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 253 





0 £ 03, ? 2, Pa Lea Un X, 0. 

5. 3 ea NI PIN JAN Jap PS Ying O IA Ia KS 
- 

“Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan mengampuni seluruh 

penduduk bumi kecuali orang musyrik dan orang yang bertengkar 

(pendengki).” (HR. Al Baihagi) Al Baihagi berkata, “Hadits ini jayyid, 

namun mursal.” Hadits hasan 


Pahala Puasa Biydh (Putih) 


459. Dari Abdul Malik bin Gatadah bin Malhan, dari ayahnya radhiyallahu 
'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari-hari putih (tanggal 13, 14, 
dan 15 dari setiap bulan).” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AI tg s ya 


“Puasa pada hari-hari itu sama seperti puasa satu masa.” (HR. Abu Daud 
dan An-Nasa'i). Hadits shahih 


Tetapi redaksi dari An-Nasa'i adalah, 


05 . 3 2 0 3 o ps .. 2 . |” 
MEI Ao LA IA) AA SSI Wi ok TAU OS 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam memerintahkan berpuasa pada 
tiga hari putih, dan bersabda bahwa puasa pada hari-hari itu senilai dengan 
puasa sebulan.” 


460. Dari Jarir radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasalam, 
beliau bersabda, 


Te aa ng aa, 
- 


LN dong 


IE 


2 aa ati 


& 


LN Aa IS Ip nia 


AA 


DE go 


254 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


P4 
2.9 


BE 2g Dpt BIG Sa 


“Puasa tiga hari dari setiap bulan senilai dengan puasa satu masa, yaitu 
pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas.” (HR. An-Nasa'i) 
Sanadnya shahih. Hadits shahih 


Pahala Puasa Tiga hari Setiap Bulan 


461. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AS AAN Fyo Aa IS Oa (LN ee 


“Puasa tiga hari dalam setiap bulan sama dengan sepanjang masa.” (HR. 
Al Bukahri-Muslim) 


462. Dari Abu Oatadah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
9 o@ 3 AA Bi PP NN ba dn MG II 
US AA pl Ik Oka) dl OLia279 eh JS ya pel UN 
“Puasa tiga hari pada setiap bulan dan Ramadhan ke Ramadhan 
berikutnya, senilai dengan puasa sepanjang masa.” (HR. Muslim) 


463. Dari Ourrah bin Iyas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 
- 0 Es 63 4 2 PP Pad z 5 
2 Uasl3 Aall al ke JS Kn) ui &Yu au 


“Puasa tiga hari pada setiap bulan senilai dengan puasa sepanjang zaman 
dan senilai dengan memberi buka puasa dalam rentang waktu tersebut.” 
(HR. Ahmad, Al Bazzar, dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 255 





464. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Gettai AN J3 AA ea Sis Tj SN Aa Sip Ko 
ai 8 pia Aa ei "ng A5 aa K3 5) Png S oTE 


“Barangsiapa berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, maka itu senilai 
dengan puasa sepanjang zaman, karena itu turun ayat yang menguatkan hal 
tersebut “Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 
sepuluh kali lipat' (Os. Al An'aam (6): 160) satu hari senilai dengan sepuluh 
hari puasa.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


465. Dari Amru bin Syurahbil, dari seorang sahabat Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, dia mengatakan bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam pernah 
ditanya tentang seorang yang berpuasa sepanjang masa, lalu beliau bersabda, 


“JG Kilas AG Kai -JG s3 AG HI “ai 3 ai 2 
o ds. Et Tag 2 
ne Hae Gala 3 Kap US VI -JG $ 2 


py 


“Aku berharap ia tidak melakukannya.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana 
kalau dua pertiganya?” Beliau bersabda, “Masih terlalu banyak.” Para 
sahabat berkata, “Kalau setengahnya?” Beliau bersabda, “-Juga- masih 
banyak.” Beliau bersabda, “Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang 
dapat menghilangkan penyakit hati? yaitu, puasa tiga hari dalam setiap 
bulan.” (HR. An-Nasa'i). Hadits shahih 


467. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ata 3 ai na 13 tj UD) mall jet pe 


“Berpuasa pada bulan sabar (Ramadhan) dan berpuasa tiga hari dalam 
setiap bulan dapat melenyapkan penyakit hati.” (HR. Al Bazzar) Dengan 
para perawi hadits shahih. Hadits shahih 


256 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


468. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhuma, dia berkata, 
Sar JAN AAN 2G ang le Di So Ji AF up Pa 
2 2) ci pay la An Ia dh Tneg JBS cela UG 
die AN Ko Ir JS di In GE id 3 
AP ia He ih da 9 Data 


er 


(3 Ju pu pa Jas BI GEA jan 8 - sy 
P3 23 J6 rn sai, Uh Ho db un Jail Ga 
SI 5S ala WA) Up Jp UI ah IU 3 Aa Ja ta 
JG B3 | ya Jast Sa Pi ar ea ul P9 Sen 
Bab X Ju B3 Ia Ja Y ag ale dn Jo Jan 


3 ... Pe ag 8 0. 3... 
Je) JG Ga FUN RS ls OT 09 MG AN) Para 
SE dal Ip MAA da ala dn Jo da 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dikabari-dengan ucapan 
(Abdullah)- yaitu, “Sungguh aku akan shalat sepanjang malam, dan akan 
berpuasa sepanjang hari selama hidupku”. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Benarkah engkau yang mengatakan itu?' Aku 
berkata, “Ya, aku telah mengatakannya wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabada, “Sesungguhnya engkau tidak akan 
mampu melakukannya, maka berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan dan 
shalatlah di malam hari, serta berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan, 
karena sesungguhnya satu kebaikan itu senilai dengan sepuluh kali kebaikan 
tersebut, sehingga sama dengan puasa sepanjang masa.” Maka aku berkata, 
“Sungguh aku mampu melakukan lebih dari itu!” Beliau shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 'Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari'. Aku 
berkata, “Sungguh aku mampu melakukan lebih dari hal itu”. Beliau 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 'Berpuasalah sehari dan berbukalah 


x 


& 
—. 


- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 257 





sehari, itulah puasa Daud dan puasa itu adalah sebaik-baiknya puasa'. Aku 
berkata, “Aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu'. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada lagi yang lebih baik dari 
ini”. Abdullah bin Amru berkata, “Sungguh, andaikan aku menuruti tiga 
nasihat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallm, maka hal tersebut lebih aku 
senangi dari pada keluarga dan hartaku'.” (HR. Imam Bukhari-Muslim) 


Disebutkan dalam riwayat Muslim, dia (Abdullah bin Amru) berkata, 
“Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


DV Ba du JG AAN Ann kura 35 OnaPan 


- 


AA ro da UK ai na Ju aa e 


“Aku mendengar bahwa engkau shalat AN Pa malam dan Nana 
sepanjang hari (siang)'. Dia berkata, “Ya Rasulullah, tidaklah yang aku 
inginkan dari hal tersebut kecuali kebaikan”. Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidak boleh berpuasa sepanjang masa, tetapi aku akan 
memberitahukanmu sebuah puasa yang nilainya sama dengan puasa 
sepanjang masa, yaitu puasa tiga hari dalam setiap bulan'.” 


Pahala Puasa Hari senin dan Kamis 


468. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, beliau bersabda, 


“Amal-amal perbuatan akan dilaporkan kaan Allah pada hari Senin dan 
Kamis, maka aku senang jika di laporkan amal-amalku sedang aku dalam 
keadaan berpuasa.” (HR. Tirmidzi) Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan.” 
Hadits shahih 


pt 


469. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya engkau berpuasa hingga seakan-akan engkau tidak berbuka, 


258 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


dan engkau berbuka hingga seakan-akan engkau tidak berpuasa, kecuali 
pada dua hari, jika engkau mendapatinya maka engkau berpuasa, namun jika 
tidak maka engkau tidak berpuasa.” Rasulullah bertanya, “Puasa apa yang 
engkau maksudkan?” Aku berkata, “Puasa senin dan kamis.” Beliau 
bersabda, 


» 9 023 Te Pen MU PENA - 2 -. na Nan 5 
Pa Bana SEKEN Rae bu Ol 

Ho Ul dak 
“Pada hari itulah seluruh amal seorang hamba akan diperlihatkan kepada 
Allah. Oleh karena itu, aku suka jika amalan-amalanku diperlihatkan saat 


aku sedang berpuasa.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i) Di dalam sanadnya 
terdapat dua perawi yang tidak disebutkan namanya. Hadits hasan 


470. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


man - Pa a- 38 PA NA ah Oa eta An 3.03 
CA DS Ja SPAN PAK Oman al IS JUNI Gp 
', - | 2 Ore Io. 9 "AA 2. 2 4 2 3 sus £ 9 2. 
Aa Al Ya) A5 HS TA YES MU BY SA II 
a 5 Tn. 5 2 (era Sa 2 -. 
bulan, PL ya LS Fi) Jus 
“Seluruh amal perbuatan akan diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. 
Maka Allah Ta'ala akan mengampuni pada hari itu setiap orang yang tidak 
mempersekutukan Allah dengan sesuatupun kecuali orang yang sedang 


bermusuhan dengan saudaranya, maka Allah berkata, “Tinggalkanlah kedua 
orang ini hingga keduanya berbaikan'.” (HR. Muslim) 


Dalam riwayat lain, 

Ira Pa TAN LUNA PE ca PTUN HN coli TEE SNN HN en 
Sia Naat JS ea asah Ag AG LAS Ia) YES AL 
PN Na a- 0. Ig ef PEN Ian ad 0... Io - io 5 
balasan GP gada Ig Jl Unllanan GP gada Ig Pl nllanan He 


“Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah 
setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatupun, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 259 





kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakanlah, 
“Tunggulah keduanya hingga mereka berdamai, tunggulah keduanya hingga 
mereka berdamai, tunggulah keduanya hingga berdamai'.” (HR. Muslim 
dan Ibnu Majah) Sanadnya shahih. 


Tetapi dalam riwayat Ibnu Majah redaksi adalah: “Sesungguhnya Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka di 
tanyakanlah kepada beliau tentang hal tersebut, maka beliau bersabda, 


0 4 3 9. - 
Hg PPN lh JI ga AN AR ml SBY! 6 PES 
Lallatai & Ung23 
“Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap 


muslim, kecuali dua orang yang sedang bertengkar, Allah berfirman, 
Biarkanlah mereka berdua hingga keduanya berdamai.” Hadits shahih 


471. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


“Amalan-amalan akan Tea Ba setiap hari Senin dan Kamis. 
Barangsiapa meminta ampunan, maka ia akan diampuni dan barangsiapa 
bertaubat maka akan diterima taubatnya. Adapun orang-orang yang hasad, 
maka ia akan kembali dengan hasadnya hingga mereka bertaubat.” (HR. 
Ath-Thabrani) Sananya jayyid (bagus). Hadits shahih 


Pahala Sehari Berpuasa dan Sehari Berbuka 


472. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepadanya, 


260 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Us Be BALI Op Jas S6 JIN Ai, 3G | ba OT gak 
Idi aa an Ul na Dp da ae 


UE ga IG 253 AA Ao MI GT LS A3 
PENA ag sa Ae JA Gg la SEN Aa 336 Fo Has 
Kar IL dal 


“Ada berita sampai padaku bahwa engkau berpuasa sepanjang siang dan 
shalat sepanjang malam. Janganlah engkau lakukan hal itu, karena 
sesungguhnya jasad, kedua mata, dan istrimu juga mempunyai hak atasmu. 
Berpuasalah dan berbukalah, berpuasalah setiap bulan sebanyak tiga hari, 
karena hal tersebut sama dengan puasa sepanjang masa.” Aku berkata, “Ya 
Rasululullah. Sesungguhnya aku masih memiliki kekuatan!” Beliau 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Kalau demikian, puasa Daudlah 
engkau, puasa sehari dan berbuka sehari” -Tetapi pada saat ia telah tua- dia 
berkata, “Mengapa dulu aku tidak menerima keringanan Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam.” 


Dalam riwayat lain: Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


#0. 9 #0. 0d ore 2. 20. 
Lag sa, bag —? PU Jaa NYA ale 545 (re 3 (xo y 
“Tidak dibenarkan berpuasa lebih dari puasa Daud, yaitu berpuasa 


sepanjang zaman, puasalah sehari dan berbukalah sehari.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


Disebutkan dalam riwayat Muslim, “Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


£ 


Ld ip SB. ea ira 
BM po ide Wb ia ST Ia Near Na oa 


£ 


tukenipea LIL B5 Iya ST Gal se! Ie PAN aKOIf Ai 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 261 





Ga Ji Ahad IG SUS Ia AT Sae Ade na 

Va lada 3 Lagi ayang OS dl Ale 5S Hyo Al Lis 
“Berpuasalah sehari, maka bagimu pahala pada hari yang tersisa'. Dia 
berkata, “Aku mampu berpuasa lebih dari itu!” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 'Berpuasalah dua hari, dan bagimu pahala pada hari — 
hari yang tersisa'. Dia berkata, “Sesungguhnya aku mampu lebih dari itu!” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 'Kalau begitu, 
berpuasalah tiga hari dan bagimu pahala pada hari-hari yang tersisa'. Dia 
berkata, “Sesungguhnya aku lebih mampu dari itu!” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Berpuasa empat hari dan bagimu pahala pada 
hari-hari yang tersisa'. Dia berkata, “Sesungguhnya aku lebih mampu dari 
itu!? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Kalau begitu 
berpuasalah dengan semulia-mulianya puasa di sisi Allah, yaitu puasanya 


2... 


Nabi Daud 'alaihissalam, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari'. 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


“3 or- Pd . - - . 2 Pra - #0. 9 ?£ #.. 9 
AI ade 515 aa ya pluali Jusi pYy Lg jas) Lay — 
Fe Data o- Pad 3 2 Aa an A3 C3 en eg P4 4 Tania 
Yang Ale dk AI Spa JG WS La Jadi Gol Ga 

BUS Iya Jas 
“Maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah 
semulia-mulianya puasa, yaitu puasa Nabi Daud “alaihissalam.” Kemudian 
aku berkata, “Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari 


itu!” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada puasa 
yang lebih afdhal dari pada puasa Daud.” Muttafagun “alaihi 


473. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


4 Ta” 3... “3 aa Urang Pe & H - 8. 
AB PMN AA WEI Ae 533 pl Al di Pa 


£ An R3 3.21 2 


5 PER Peata Nanap On Oa -., S Ae 
Kas OS Kania gp Al pin JAN Sita FG OS 595 IN 


262 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





2-0. 3 sa Pd #0. 
Lag Jasa ag 
“Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, dan shalat 
yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud: beliau tidur 
setengah malam dan shalat pada sepertiganya, kemudian beliau tidur —lagi- 


pada seperenamnya, sebagaimana beliau puasa sehari dan berbuka sehari.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 263 


IX BAB TENTANG HAJI 


Allah Ta'ala berfirman, “Mengerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah.” (Os. Aali “Imraan(3): 97) 


Firman-Nya, 


“Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 
berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.” (Os. Al Bagarah (2): 125) 


474. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
138 s0 ng 0 9 co... 04 AND Pe tecor 0 
dal OI ag AP La TP dedi Aj EA pb Ga Uya 
“Barangsiapa berhaji, kemudian ia tidak berkata-kata kotor dan tidak 


berlaku fasik, maka dosa-dosanya akan dihapuskan seperti hari ia 
dilahirkan oleh ibunya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


475. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam pernah ditanya, “Amal apakah yang paling mulia?” Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


SEA AN Jtn HI IE SL Ja d3 dh DA 


“ Jo 8. 


IPL "JG SSL 
“Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Lalu ditanya, kemudian apa lagi?” 
Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Jihad di jalan Allah.” 
Kemudian ditanya, “Lalu apa lagi?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Haji mabrur (yang diterima).” (HR. Bukhari-Muslim) 


264 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


476. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Ya Aa DA HI Nan w 5 tas jali SI APA 
ml 


“Umrah ke umrah berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, 
dan haji yang mabrur, tiada balasannya kecuali surga.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


477. Dari Ibnu Syumamah, dia mengatakan bahwa kami telah hadir saat 
Umar bin Al Ash di ambang ajalnya. Pada saat itu beliau menangis dan 
berkata, “Tatkala Allah menjadikan Islam di dalam hatiku, aku datang 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, 
bentangkanlah tangan kananmu agar aku berbaiat (mengikat sumpah) 
kepadamu' maka beliau membentangkan tangannya. Namun aku kembali 
menarik tanganku, sehingga beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 
“Ada apa denganmu wahai Amru?' Ia berkata, “Aku ingin mengadakan 
persyaratan!' Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Apa 
syaratmu?' Ia berkata, “Aku ingin agar Allah mengampuniku”. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


on n - 02 L-0 Hana 2 aan ta - 0-0 22, 0 P3 
Uks OS La pa 3nd ON) AL OS pagg AMLYI Ol AE UI 

A3 OS La pagi FN | of, 
Tidakkah engkau tahu wahai Amru, bahwa Islam akan menghapuskan 
kesalahan-kesalahan sebelum seseorang masuk Islam, dan bahwa hijrah 
akan mengahpuskan kesalahan-kesalahan sebelum hijrah, demikian pula 
haji dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya'.” (HR. Ibnu 


Khuzaimah) Diriwayatkan pula oleh Muslim dengan lafazh yang lebih 
panjang. Hadits shahih 


478. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 265 


8. 


H3 IE YP3 GUY UEA SI X2 JULI Jasi 


Ma Lo. 


PB Pc 


“Semulia-mulia amalan di sisi Allah adalah iman yang bersih dan mantap, 
kemudian perang tanpa menyembunyikan harta rampasan perang, serta haji 
mabrur.” Abu Hurairah berkata, “Haji yang benar (mabrur) akan 
menghapuskan kesalahan-kesalahan setahun.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits 
shahih 


479. Dari Ma'iz radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau pernah ditanya, “Amal apakah yang paling baik?” Beliau shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


alas Ca es JUNI At Jas Tn na e: ga da SL 
“Beriman kepada Allah, kemudian haji mabrur akan Ta an seluruh 


amalan yang lain, sebagaimana jauhnya jarak antara timur dan barat." 
(HR. Ahmad) Sanadnya jayyid (bagus). Hadits shahih 


- 


480. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


FS Ai us RAY Sia okas Lb ja, AN . " 

NN Lg As 2) ian Tail FN AN 3 
“Ikutkanlah antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghapuskan 
kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana ubupan (alat peniup besi) 
membersihkan kotoran (karat) besi, emas dan perak. Tidak ada balasan bagi 
haji yang baik dan benar melainkan surga.” (HR. Tirmidzi). Menurutnya 


hadits ini hasan. Demikian juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 
Hadits shahih 


266 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


481. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasalam, 
beliau bersabda, 


Ae Ying? ab ema aa aa RA Km OI ADA eh 
ri (abi "JB Tag lg TI) (imi Yel - ed apel ( 


IU 5, 


“Haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali surga.” Ditanyakan kepada 
beliau, “Bagaimanakah mencapainya?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Memberi makan dan berkata-kata yang baik.” (HR. Ahmad, 
Ath-Thabrani). Sanadnya hasan, juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim 
dengan lafazh yang ringkas, kemudian beliau berkata, “Isnadnya shahih.” 


Disebutkan pula dalam sebuah riwayat oleh Ahmad, 
"AP, 3 5 sd 5 .? Pn 
ANJI eLE3|) alaleli alab) 


“Memberi makan dan menyebarkan salam.” Hadits hasan 


482. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


2. 0.5 - AN. 


Aa Ya IN SY UAN AS CN AU 


#- 
£ 0. - naa o £ Lo. 


153 Up Ain YA 


Tidaklah seekor unta orang haji mengangkat seorang dan tidak 
menurunkannya melainkan Allah akan mencatat baginya (sang pemilik unta) 
dengan amalannya itu satu kebaikan atau menghapus darinya satu 
kesalahan, atau mengangkatnya satu derajat.” (HR. Al Baihagi dan Ibnu 
Hibban). Hadits hasan 


483. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Sae 3 Las SI 353 MEN HE 
“Orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah utusan (tamu) Allah. 


Allah memanggil mereka, maka mereka menjawab panggilan itu. Mereka 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 267 


meminta kepada Allah, maka Allah mengabulkan permintaan mereka.” (HR. 
Al Bazzar) Sanadnya jayyid (bagus). Hadits hasan 


484. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma, dia berkata, 

AN Ip CJ ph db Ab AM aa IR 25 
Ia Jp Ag daa 2 plg dls Ji JW See dll tas 
Io Mp IE Hi dl os MI UB ni 
PE SAK UE P1 TN PENA YP TNO meN BPA Sg Mara 


3 : £ - 
- - 


oa ar Uk osn B 3 da ab se an ii 
-- £ 2g 


Par, SAN, £S ea 2 — JG sat ta &z 
G3 Eos Hu ja Ui si, JBS pal 
eni aa Si BEI Je Boa ad LAS BI 2du 
TA BE WA IK Sp Hi pas PBL Ia 


... - 


ve 


Le mb Me D0 AA AT ea Bb AN KT TE NAS ea ABK KEKE PA 
JB Uang Kaho VI Op UI dah GA JI Ie 


z A3 La anna Wa Mane MU ip LAN 1 4 
AS BAE SG BAR DI pb JS ja gn ui sp 5 
Pon Tanatea ata NI Te BA AR Bag eh AT Leo 
Ga SE ag Ae ko CS JA Ab AS das 
Se UV 2d Bath di aa ee rt Gas Dj JL 


- 


“x 


" 


Rea 9 5 30 — 


.. 2 4 or. 9 Ie aa Aa Io o- 

Lag lea SPO alay Ta Ae Ily kg CPU 
a Pend Fa 23 - og” an CA Sr Mada - 9 PPN Ie te NG . ... 
BB Sah IA aki jp Uh tin, Bas aa 


268 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


PA 


op IE Eki JOS Aa DES jEdL UK sal, MI 
Ka MIS pa Ja Hn ol ip Ai Ge 
Anh II PA Ob aja 33, Na 
HI Dab AI Nat MpE SS gol SI Dat nas TA 
Y ka 5 5 Ge Jang SA Ja 306 AS Oh ar 
SI Ap AT da Bb Ap AN Pesan SN 


- 


| 


setor 0. e 

dal ON (as 03 un pp 
“Seorang laki-laki dari Anshar pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, ia berkata, “Ya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 
aku ingin menanyakan beberapa masalah!” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Duduklah dulu.” Kemudian datanglah seseorang dari 
Tsagif dan berkata, “Ya Rasulullah, aku mempunyai beberapa pertanyaan!” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, “Seorang dari Anshar telah 
mendahuluimu.” Laki-laki dari Anshar itu berkata, “Biarkanlah ia bertanya 
lebih dahulu, karena ia orang asing, dan orang asing mempunyai hak.” Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada orang dari Tsagif, “Jika 
engkau ingin, aku akan memberitahu kepadamu tentang masalah yang 
hendak engkau tanyakan atau jika engkau mau, engkau dapat 
menanyakannya secara langsung kemudian aku menjawabnya.” Laki-laki 
itu berkata, “Ya Rasulullah, jawablah -langsung- pertanyaanku!” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Engkau datang kepadaku hendak 
bertanya tentang ruku', sujud, shalat, dan puasa (bukankah demikian)?” 
Orang itu berkata, “Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, tidak meleset apa yang engkau katakan dari apa yang ada dalam 
hatiku.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Apabila engkau 
ruku', maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, 
kemudian  renggangkanlah  jari-jemarimu. Selanjutnya — tenanglah 
(tuma 'ninah) hingga seluruh tulang-tulang kembali menempati tempatnya. 
Apabila engkau sujud, maka letakkanlah dengan baik jidatmu dan janganlah 
engkau turun untuk sujud dan bangkit lagi dengan sangat cepat (tanpa 
thuma 'ninah). Shalatlah pada awal hari dan penghujungnya.” Orang itu 
berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana jika aku telah melaksanakan shalat di 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 269 





antara kedua penghujung hari itu?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Kalau demikian maka engkau telah melaksanakan shalat. Setelah 
itu berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan.” Setelah 
puas dengan jawaban beliau, bangkitlah orang tersebut, kemudian pergi. 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beranjak kepada laki-laki dari 
Anshar dan berkata, “Jika engkau ingin, aku akan memberitahu kepadamu 
masalah yang hendak engkau tanyakan, atau jika engkau mau maka engkau 
dapat menanyakannya secara langsung kemudian aku menjawabnya." Laki- 
laki dari Anshar itu berkata, “Ya Nabi Allah, jawablah —langsung- 
pertanyaanku.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Bukankah engkau ingin bertanya tentang balasan yang akan didapatkan 
oleh seorang yang melaksanakan haji ketika ia keluar dari rumahnya dan 
tatkala ia wuguf di padang Arafah? Demikian —pula- tentang balasan apa 
yang akan didapatkan oleh orang yang melempar jumrah, mencukur 
rambutnya, dan tatkala ia menyelesaikan akhir thawafnya di Baitullah?” 
Orang itu berkata, “Ya Nabi Allah, demi Dzat yang telah mengutusmu 
dengan membawa kebenaran, tidaklah meleset apa yang engkau katakan dari 
apa yang ada di dalam hatiku.” Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, “Balasan yang akan ia peroleh tatkala keluar dari 
rumahnya, bahwa tidaklah binatang tunggangannya mengayunkan satu 
langkahnya melainkan akan dicatat baginya dengan langkah tersebut satu 
kebaikan atau akan dihapus darinya dengan langkah tersebut satu 
kesalahan. Apabila ia wuguf di Arafah, maka Allah Ta'ala akan turun ke 
langit dunia dan berfirman, “Lihatlah hamba-hamba-Ku dalam keadaan 
lusuh dan dipenuhi debu, persaksikanlah! Sungguh Aku telah mengampuni 
dosa-dosa mereka, meskipun sebanyak titik-titik hujan dari langit dan 
sebanyak butiran-butiran pasir'. Apabila ia melempar jumrah, tidaklah 
seorang tahu balasan apa yang akan ia dapatkan hingga Allah 
mewafatkannya pada hari Kiamat. Kemudian apabila ia telah 
menyelesaikan akhir thawafnya di Baitullah, maka keluarlah (lepaslah) ia 
dari dosa-dosanya seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya.” (HR. Al 
Bazzaar dan Ibnu Hibban). Lafazh ini adalah lafazh Ibnu Hibban. Hadits 
hasan 


270 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Umrah 


485. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


LA US ES ajah ah 


“Umrah yang satu ke umrah berikutnya, terdapat pengampunan dosa di 
antara keduanya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


486. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


SSI US UAN GRAN OLS Ui SAN adl oa Nae 

AAN BA Ara 
“Ikutkanlah antara haji dan umrah, karena sungguh keduanya akan 
menghapus kemiskinan dan dosa sebagaimana ubupan (alat peniup besi) 


melenyapkan kotoran (karat) besi, emas, dan perak.” (HR. Tirmidzi, Ibnu 
Khuzaimah, dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


487. Diriwayatkan oleh Al Baihagi dengan sanad dari hadits Umar 
radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


JI Bon Mu He ob Obat AI, aa G3 Pa 
SN US UAN, jam OA, 


“Sertakanlah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya pengiringan 
keduanya akan memperpanjang umur, melenyapkan kemiskinan, serta 
melenyapkan dosa-dosa sebagaimana ubupan (alat peniup besi) 
melenyapkan karat.” Hadits hasan 


488. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 
alaihi wasalam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 271 





3 o S3 0 io ye s 5: Pn 5 - 9 Ke. 

5 pall (A 8 plg Kamal pena PG) 3 gor 
“Jihadnya orang tua, orang yang lemah, dan wanita adalah melaksanakan 
haji dan umrah.” (HR. An-Nasa'i) Sanadnya hasan. Hadits shahih 


489. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Lk, , Pa aa 2 3 05, P3 25 3 LA 3 5 3 . 
alay 2 por AL ai 18 Pg ci, ai Jam & Sal 

malash 
“Orang yang bertempur di jalan Allah, orang yang melaksanakan haji, dan 
orang yang melaksanakan umrah adalah tamu Allah: Allah memanggil 
mereka dan mereka menjawab panggilan itu, karena itu tatkala mereka 


meminta kepada-Nya, maka Allah mengabulkannya.” (HR. Ibnu Majah dan 
Ibnu Hibban) Hadits hasan 


Pahala Umrah di Bulan Ramadhan 


490. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Pn 8 9... 


Ig. Eta. 2 02 ee 
(ga Toman Aman Jilai Ulin) SS ag 


“Umrah di bulan Ramadhan bagaikan orang yang melaksanakan ibadah 
haji atau melaksanakan haji bersamaku.” (HR. Bukahri-Muslim) 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, tetapi 
dengan lafazh yang lebih panjang. Disebutkan dalam lafazh Abu Daud, 


SA Kei IA AB Adi Ah ala So di IA II 
ala Sita L Ggaie KJ Kel ale AI Ie Iya) 
: 5s. Hn Ba aan Teja madina IMB ee Sau ih 
JI PAN Jaa See D3 JB ON ll de mel 2 UJI 


272 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





5 PO dp Eo “ Pe aa mun Pa ta 2 LNG TN SD EF 
KAI le TAS ALAN OP JUS elu ale Al Ko AM Ja IL 
or F- £ - o - BA PA BA 3 or£ “5 2 Tini He 
Ale Hm La Gaie LNG Ula HA AL UP A5 
HJ AI an Gate BIS 2 ON MS Se et GA 


Of SANG BN Il HS ie LA Yah ul 


- 


GA eng de Id Ijin Ja Uma S5 da 


NON 


# 


s ye ea io Jus Lgi bei 38 3 Al Kas Hd | 


“Pada saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan haji, 
barkatalah seorang wanita kepada suaminya, “Berangkatkanlah aku haji 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam '. Suami wanita itu berkata, 
“Aku tidak mempunyai biaya untuk itu'. Sang wanita berkata, “Juallah 
untamu untuk keberangkatanku'. Sang suami berkata, “Unta itu akan 
kupersembahkan untuk jihad di jalan Allah?” Kemudian suami wanita itu 
pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Istriku 
mengucapkan salam kepadamu, dan sesungguhnya ia telah memintaku agar 
menghajikannya bersamamu. Kemudian aku katakan, “Aku tidak 
mempunyai biaya untuk menghajikanmu?. Istriku berkata, “Juallah untamu”. 
Selanjutnya aku katakan, “Unta itu akan aku persembahkan untuk jihad di 
jalan Allah?” Mendengar itu, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Seandainya engkau menghajikannya dengan menjual untamu, 
maka itu akan senilai dengan jihad di jalan Allah.” Laki-laki itu berkata, 
istriku memintaku untuk menanyakan kepadamu, “Amal apa yang senilai 
dengan haji bersamamu?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Sampaikan kepadanya, semoga salam, rahmat, dan berkah Allah tercurah 
atasnya, dan katakanlah kepadanya bahwa umrah di bulan Ramadhan sama 
dengan haji bersamaku.” 


491. Dari Ummu Ma'gal radhiyallahu 'anha, dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia 
dan sakit-sakitan, maka adakah amalan yang dapat mencukupiku dari ibadah 
haji.” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 273 





“Ibadah umrah di bulan Ramadhan sama dengan melaksanakan haji.” (HR. 
Abu Daud). Lafazh ini adalah lafazhnya (Abu Daud). Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, dan dia menilai hadits ini hasan. 
Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Hadits shahih 


492. Dari Abu Thalik radhiyallahu 'anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi 
shallallahu “alaihi wasalam, “Amalan apakah yang setara dengan haji 
bersamamu?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- “ 
Ulas) 3s 


“Umrah di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani). 
Sanadnya jayyid (bagus). Hadits shahih 


Pahala Melaksanakan Haji dan Umrah Kemudian Ia Meninggal 
Dunia 


Allah Ta'ala berfirman, “Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan 
maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian 
menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah 
tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Os. An-Nisaa (4): 100) 


493. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa tatkala 
seorang laki-laki wukuf bersama Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 
tiba-tiba ia terjatuh dari tunggangannya, hingga patah lehernya. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


IG LK Ie ee SEN ae BER Oren BAL Ia Bi Ie ae KA Ea 

0 alas 3 Y, dual, hg 3 Y, diy d OyiS yamg Lau O plang 
- . # . 5 - . 

? 08 3G 


Pa Ana 90. | & 
Lula dal On Inn Up 


274 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Mandikanlah ia dengan air dan bidara. Kemudian kafanilah ia dengan dua 
lembar kainnya. Janganlah engkau tutupi kepalanya dan jangan 
memberinya wewangian, karena sungguh ia akan dibangkitkan pada hari 
Kiamat dalam keadaan bertalbiah.” 


Disebutkan dalam riwayat lain, “Seorang laki-laki pernah bersama 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam, kemudian untanya menghempaskannya 
hingga lehernya patah, dan ia pun meninggal dalam keadaan berihram. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


3 0 

hkg lag Oka 

“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara.” (HR. Bukhari-Muslim) 

Disebutkan pula dalam riwayat Muslim, 

Opa 8 2 D3 4 se SES, DA Fani P3 2 2 PJ ag Pe ta 
Oly pik elag ogkenki Ol play ale AI ale Ali Iya) eapau 
2” z Dn nnat -.9 "Na An aa Tg 0. 2 ee. 
daa ah Ana) ex ea 06 aan -— J6 Aoa 142 Las 
“Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam memerintahkan mereka 
agar memandikannya dengan air dan daun bidara, dan supaya mereka 
membuka wajahnya- aku mengira beliau bersabda dan juga menyingkap 


kepalanya- karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan dan hari kiamat 
dalam keadaan bertalbiah.” 


Balasan Atas Biaya yang Dikeluarkan Untuk Melaksanakan Haji 
dan Umrah 


494. Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ee 


“Balasan atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan haji sebanding 
dengan biaya yang di keluarkan untuk jihad di jalan Allah, yaitu dengan 
tujuh ratus kali lipat.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan, juga oleh Ath- 
Thabrani dan Al Baihagi. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 775 


495. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad, dari Anas bin Malik 
radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


AA RT NN Moe AA Pena IN BA 
Lap ASI AI Jawa D RIS F $ KAI 
“Balasan atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji 


sebanding dengan balasan atas biaya yang dikeluarkan untuk perang di 
jalan Allah, satu dirham senilai dengan tujuh ratus dirham.” Hadits hasan 


496. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam berkata kepadanya tentang umrah yang ia laksanakan, 


.. - - z 8 - 8 
as, ht ya IA Ga DG) 


“Sesungguhnya engkau akan mendapat pahala sepadan dengan kepayahan 
dan besarnya biaya yang engkau keluarkan.” (HR. Al Hakim). Al Hakim 
berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim.” 
Hadits shahih 


497. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


8 - 


Is eat Lu 


“Tidaklah orang yang berhaji itu akan miskin.” (HR. Ath-Thabrani dan Al 
Bazzar). Sanadnya jayyid. Hadits hasan 


Pahala Bertalbiyah 


498. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasalam, beliau bersabda, 


276 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





—m 


aah pa pax oa Ig an PU Yah L 


2 


TX 


Oli diah 36 Ea Lay Un La Oa 22 Alai Aa 
“Tidak seorangpun bertalbiyah, kecuali seluruh makhluk di kanan dan 
kirinya, baik batu, pepohonan, maupun tanah -juga- akan turut bertalbiyah 
hingga seluruh makhluk bumi yang berada di sisi kanan dan kirinya —pun- 
akan turut dengannya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. 
Hadits shahih 


499. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ Yaa 01 3185. 4 genta 3 


AB Apa Iya DA YA ESA GB nia ab 
2.1 -g o ks 8: 
(AI JAS op leh 
“Jibril telah datang kepadaku dan berkata, 'Perintahkanlah sahabat- 
sahabatmu agar mengeraskan suara-suara mereka tatkala bertalbiyah, 
karena sesungguhnya talbiyah adalah syiarnya haji'.” (HR. Ibnu Majah, 


Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim, 
sanadnya shahih. Hadits shahih 


500. Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau 
menilai hadits ini shahih, juga oleh Ibnu Khuzaimah, dari hadits Khallad bin 
As-Saib, dari ayahnya. Hadits shahih 


501. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 
. an Maa Lia 5 Ban Merah Siaitana 
HA SI po J3 Fan NI A3 Jl Ge 
“Tidak seorangpun bertahlil (talbiyah) kecuali akan diberi kabar gembira.” 
Ditanyakan kepada Rasulullah, “Apakah diberi kabar gembira dengan 
surga?” Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Ya.” (HR. Ath- 
Thabrani) Sanadnya jayyid (bagus). Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 277 





502. Dari Abu bakar Ash-Shiddig radhiyallahu 'anhu, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling 
mulia? Beliau bersabda, 


38.38. 
NA 
“AI “ajju wa ats-tsajju (mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras dan 


menyebelih kurban).” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


Imam Wagi' Berkata, “Yang dimaksud dengan Al 'ajju adalah 
mengeraskan suara dengan talbiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan Ats- 
Isajju adalah: menyembelih unta (kurban). 


Pahala Thawaf dan Menyentuh Dua Rukun 


503. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


Pa WAE 


“Thawaf di sekitar Baitullah adalah shalat, tetapi kalian boleh berbicara 
saat itu. Tetapi barangsiapa berbicara pada saat thawaf, maka janganlah ia 
berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu 
Hibban). Hadits shahih 


504. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, dia pernah mendengar ayahnya 
berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, “Mengapa aku tidak 
melihatmu menyentuh Ka'bah kecuali pada dua sisi (rukun) saja, yaitu Hajar 
Aswad dan Rukun Yamani?” Maka Ibnu Umar berkata, “Tidaklah aku 
melakukannya kecuali karena aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


278 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





TP Dah 


Naa EA D 


Sesungguhnya menyentuh keduanya dapat menghapuskan kesalahan- 
kesalahan '.” 


Ibnu Umar berkata, “Aku juga mendengar beliau bersabda, 
2 dna OS aan eng da AN SA 


'Barangsiapa thawaf tujuh kali putaran kemudian shalat dua rakaat, maka 
ia bagaikan seorang yang telah membebaskan seorang budak'.” 


Dia berkata, “Aku juga aan Ga beliau bersabda, 


.. 89. 


Hn Ia ap Aa jas 


“Dan tidaklah seorang mengangkat kakinya dan tidaklah ia meletakkannya, 
melainkan akan dicatat baginya sepuluh kebaikan dan akan dihapuskan 
darinya sepuluh kesalahan dan ia akan diangkat sebanyak sepuluh 
tingkatan.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi). 


Tetapi lafazh Tirmidzi adalah: Beliau -Ibnu Umar- berkata, 
“Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
Ba 


Sesungguhnya mengusap kedua rukun tersebut akan PN senen 
kesalahan'. Aku juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah ia 
mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya melainkan Allah akan 
menghapus satu kesalahan darinya dan mencatat satu kebaikan untuknya'.” 
(HR. Ibnu Khuzaimah) 


Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tetapi dengan lafazh, 
“Tidaklah aku melakukannya melainkan karena aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Mengusap kedua rukun 
tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan'. Kemudian aku juga telah 
mendengar beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 279 


an AI ac YI C3 Kan 1 ag Las Ri 2 aa “Su uya 
# F3 2 . £ 0 - 2 e F5 . £ .. - . 7 o- . 
en ea na ee 

A3) GAS OS 
“Barangsiapa thawaf di Baitullah, tidaklah ia angkat satu kakinya dan 
meletakkan yang lainnya, kecuali Allah akan mencatat satu kebaikan 
untuknya, menghapuskan satu kesalahan darinya, dan menaikkannya satu 
derajat'. Aku juga mendengar beliau bersabda, “Barangsiapa thawaf tujuh 


kali putaran, maka ia bagaikan membebaskan seorang budak'.” (HR. Ibnu 
Hibban) Sama dengan hadits Ibnu Khuzaimah. Hadits shahih 


505. Dari Abdul'ah bin Umar radhiyallahu “anhuma, dia berkata, “Aku telah 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


5) Ga Sy) d3 AA BLH 


“Barangsiapa thawaf di Baitullah dan shalat dua rakaat, maka ia bagaikan 
seseorang yang membebaskan budak'.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu 
Khuzaimah) Hadits shahih 


506. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari ayahnya, mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

2 sg ai aa Ae ) on Aur 0. 

gang 153 Jang D3 YK Cut eh Gb 1 

“Barangsiapa thawaf tujuh kali putaran dengan tidak berlaku yang sia-sia, 


maka ia bagaikan membebaskan satu orang budak.” (HR. Ath-Thabrani) 
Sanadnya jayyid (bagus). Hadits hasan 


507. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda tentang Hajar Aswad, 


280 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


2.9. Ld » . . - . 0 . - PN 0. td an ra 2. “ 
Kes G3 OLI) Uaga Inang OK WA ap Ab ana AN, 
'- ”ng” - Ti 


“Demi Allah, sungguh Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat. Ia 
mempunyai dua buah mata yang dengannya ia melihat, mempunyai lidah 
yang dengannya ia berucap, bersaksi atas orang-orang yang menyentuhnya 
dengan kebenaran.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadits shahih 


508. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu '“anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Uks B3 ui, Sd Hp Ip Mean SN 
Ca 


“Hajar Aswad adalah salah satu batu permata putih di antara permata- 
permata surga. Batu itu menjadi hitam karena kesalahan-kesalahan orang- 
orang musyrik. Batu itu akan datang pada hari Kiamat seperti seorang saksi 
yang bersaksi atas orang-orang yang menyentuh dan menciumnya dari 
penduduk dunia.” (HR. Ibnu Khuzaimah) 


Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, dengan lafazh yang lebih ringkas, 
yaitu, 
Wlas A533 oat Ta CG ASI yah BI 2 3 asi IS 
al 
“Hajar Aswad adalah batu dari surga yang turun ke bumi dalam keadaan 
sangat putih seperti susu, kemudian batu itu menjadi hitam karena 
kesalahan-kesalahan anak cucu Adam.” Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
Shahih.” Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 281 








509. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda pada saat 
beliau menyandarkan punggungnya di Ka'bah, 


PN EA De MEN Sa asa 0 0... 0 ae BA tea 33 
DAY GEN 3 Lo Ur UPY 

'Ar-Ruknu dan Al Magaam adalah dua buah batu permata di antara 

permata-permata surga. Jika saja Allah tidak melenyapkan cahayanya, 


maka keduanya akan menerangi antara timur dan barat.” (HR. Tirmidzi, 
Ibnu Hibban, dan Al Baihagi). Hadits shahih 


Dalam salah satu riwayat Al Baihagi disebutkan: 
. 38 — Ba or a23 Sp BP 2 hd 
STA UUS IA LAU Y Fp ESA Ip MUI SS Ol 
YG TA 33 Le MAA Oh AG SI GC BLS Un 


. 
- 


Gek YI ima 
“Sesungguhnya Ar-Ruknu dan Al Magam berasal dari permata surga. Kalau 
saja batu itu tidak tersentuh oleh dosa-dosa anak cucu Adam, maka 


keduanya akan menerangi timur dan barat. Dan tidak seorang sakit —pun- 
menyentuh keduanya, melainkan ia akan sembuh.” 


Pahala Beramal Pada Sepuluh Hari Pertama di Bulan Dzulhijjah 


$10. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


AI ala ia Tah PM NA Dea YA Ai uu 
Y Ita V7 2JG Sal Yy A1 5G NJG Sah ol 
KAN Ae An ai TA YG 


282 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Hd 





“Tidak satupun hari dimana amal shalih pada hari-hari itu lebih dicintai 
oleh Allah melainkan pada sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah.” Para 
sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Ya, tidak juga jihad di 
jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya 
kemudian ia wafat, mengorbankan jiwa dan raganya.” (HR. Bukhari dan Al 
Baihagi) Hadits shahih 


Disebutkan pada salah satu riwayat Al Baihagi: 
PN Na oa Para . Pata Tahi s0 Eror. Y Lo LA Mne 3 
PN PES 3 Ag (3 ya pel Hasi Yg Al Ita SI Jab Le 
“Tidak satupun amal yang lebih mulia di sisi Allah dan tidak pula lebih 


besar pahalanya daripada amalan yang dikerjakan pada sepuluh hari 
pertama sebelum Idul Adha.” Hadits shahih 


Pahala Wuguf Saat Haji 


SIl. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasalam, beliau bersabda, 


- 3 - 3 8 - 1 -95 AG a £ 5 4 . 

se IN HA Jas el al we Jak ca Al ol 
TS " " " P3 ey, P) he 
Pa Ca 1333 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membanggakan orang-orang yang wuguf 
di Arafah kepada penduduk langit. Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah 


,... 


hamba-hamba-Ku itu, mereka datang dalam keadaan lusuh dan berdebu'. 
(HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Al Hakim berkata, “Shahih 
sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim.” Hadits shahih 


512. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dari hadits Abdullah bin Umar 
radhiyallahu 'anhuma, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 283 








- 3 353... PA Rai “TG Pa Eh Manan Gen 3 
SIS 2d a36 Jak 3 LAS ASUS AG Jr PI ol 
(ena II Gale 
“Sesungguhnya Allah akan membanggakan orang-orang yang wuguf di 
Arafah pada sore hari di hadapan para malaikat-Nya. Allah berkata, 


"Lihatlah hamba-hamba-Ku itu dalam keadaan lusuh dan berdebu.” Hadits 
shahih 


513. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


35 aa 0. 0 By, - 2 o- 2 33 “3 sa Ie OI ane - 
S9 BP ep ya JS oa Pb AN GL Ol Ia AT 3 aU 
- P4 PIN IN o 23 8. Pe 

Sea 513 L "Jis SU “ Ae 5 aa La su 

“Tidak seharipun dimana pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan 
hamba-Nya dari neraka kecuali pada hari Arafah. Pada hari itu Allah akan 
mendekat dan hadir, kemudian Ia akan membanggakan mereka (orang- 


orang yang wuguf) dan berkata, “Apa yang mereka inginkan?” (HR. 
Muslim) 


514. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri di Arafah pada saat 
matahari hampir terbenam. Beliau berkata, 


3 Ie S Ip Mali IR Ih 8 AI P, — IX u 
Ja Mp JAN ja Ja EA SI) LIS LA A5 le 
AN Lo) AS ai TE AU SLB AE Sial) SA aa 
San Ah SI Tia IE Piloe US Ia AI Jipo Gd Ap 

Cb AN 3 AMAN ab JUS AAN F3 dl 


“Wahai Bilal, suruhlah manusia untuk diam!” Maka berdirilah Bilal dan 
berkata, “Diamlah kalian”, kemudian manusia pun diam. Rasulullah 


284 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Wahai sekalian manusia, Jibril 
datang kepadaku menyampaikan salam dari Allah kepadaku dan berkata, 
Sesungguhnya Allah akan mengampuni, orang-orang yang berada di 
Arafah dan Masy'aril Haram dan akan menjamin keselamatan mereka'.” 
Maka Umar bin Al Khaththab berdiri dan berkata, “Ya Rasulullah, apakah 
hal tersebut khusus buat kami?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Janji Allah itu untuk kalian dan orang-orang yang menyusul 
kalian hingga hari Kiamat.” Maka Umar bin Al Khaththab berkata, 
“Sungguh banyak dan baik nikmat Allah.” (HR. Ibnu Al Mubarak). 
Sanadnya jayyid. Para perawinya adalah orang-orang kepercayaan. Hadits 
shahih 


Pahala Melempar Jumrah 


515. Dari Anas bin Malik, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasalam, beliau 
bersabda, 


aa Hb R5 BEN O pp aa SI Jae SAI Ta 
5 HA Ho D Ap PAN gp Scan gan SG 


2. 


—- 


o “9 | aa 


DE Sa SA alay Sa pita 


“Tatkala Ibrahim datang ke tempat manasik, datanglah syetan kepada 
beliau di tempat jumrah agabah, maka Nabi Ibrahim 'alaihissalam 
melemparinya sebanyak tujuh kali lemparan dengan batu-batu kecil, hingga 
ia terpojok ke bumi. Kemudian syetan itu datang lagi pada jumrah yang 
kedua, maka Nabi Ibrahim 'alaihissalam melemparinya lagi sebanyak tujuh 
kali lemparan hingga ia terbenam ke dalam bumi. Kemudian ia datang lagi 
pada jumrah ketiga, dan beliau pun kembali melemparinya sebanyak tujuh 
kali lemparan dengan batu-batu kecil. Itulah agama nenek kalian Ibrahim 
'alaihissalam, maka ikutilah!” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim). Al 
Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim.” 
Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 285 


Pahala Mencukur Rambut Hingga Habis 


516. Dari Ummu Al Hushain radhiyallahu 'anha, dia pernah mendengar 
Nabi shallallahu “alaihi wasalam bersabda, 


By HA Gaya, V6 masal S3 ES 


“Berdoa pada haji wada' untuk orang-orang yang mencukur habis 
rambutnya -sebanyak tiga kali- dan untuk orang-orang yang memendekkan 
rambutnya -sebanyak satu kali-.” (HR. Muslim) 


517. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda (berdoa), 


aa KAA Capai, AI Ip € AYU Indlael Saki ta 
il Gb Ju Gajaba lan j6 GA) 


“Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur an rambutnya.” 
Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, juga bagi orang-orang yang 
memendekkan rambutnya?” Beliau barsabda, “Ya Allah, ampunilah orang- 
orang yang mencukur (habis) rambutnya.” Para sahabat berkata, “Ya 
Rasulullah, dan bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya.” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ya Allah, ampunilah 
orang-orang yang mencukur (habis) rambutnya.” Para sahabat berkata, “Ya 
Rasulullah, juga bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya.” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Juga bagi orang-orang 
yang memendekkan rambutnya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Keutamaan bagi Orang-orang yang Minum Air Zamzam 


518. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


286 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





BER MN un teman Tim 

d D3 pp sa 
“Air zamzam akan memberi manfaat sesuai niat orang yang meminumnya.” 
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


519. Al Hasan bin Isa (budak Abdullah bin Al Mubarak), dia berkata, 
“Aku melihat Ibnu Al Mubarak datang ke zamzam dam meminum airnya 
kemudian menghadap ke Baitullah.” Kemudian ia berkata, “Ya Allah, 
sesungguhnya Abdullah bin Al Muammil mengabariku dari Abu Az-zubair, 
dari Jabir, bahwa Rasulullah shallallahu wasallam bersada, 


F) 


3. gt s0... . 
d wa ea se 
7 . 
“Air zam-zam, akan bermanfaat sesuai dengan niat yang meminumnya '.” 


Karena itu aku meminum air ini untuk menghilangkan hausku pada 
hari Kiamat.” 

Diriwayatkan pula oleh Al Baihagi dari Suwaid bin Sa'id, dia berkata, 
“Aku telah menyaksikan Ibnu Al Mubarak mendatangi zamzam dan berkata, 
“Ya Allah, sesungguhnya anak dari ayah hamba-hambaku (budak) 
mengabari kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, kemudian dia 
menyebutkan hadits di atas. Aku berkata, “Sanad hadits ini jayyid (bagus), 
tetapi sanad yang pertama lebih baik lagi.” Wallahu a'lam. Hadits hasan 


520. Dari Ibnu “Abbas radhiyallahu “anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ca Pe Ya CT 01 2000 2 Lot 0. Te - 30. 
id! sling all alab as ajah sie PN Ar) db ala p3 
“Sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air zamzam, karena padanya 


terdapat zat makanan dan obat bagi penyakit.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits 
Shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 287 


Pahala Tinggal di Al Madinah Al Munawarah 


521. Dari Sa'ad radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


5, #2 aa Tp TEBU NO KUN Magi Da an 
3 PLT o 30 seo. -3 0... 
LS Ny OP P3 

LAN Ap Kaga  Uais 
“Kota Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Tidak 
seorangpun yang meninggalkannya karena tidak senang dengan kota 
tersebut, melainkan Allah akan menggantinya dengan orang yang lebih baik 
darinya sebagai penghuni kota tersebut. Dan tidak seorangpun tetap tinggal 
di kota itu dengan segala cobaan dan kesempitan hidup, melainkan aku akan 
menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat.” 
(HR. Muslim) 


522. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


00... 


. Tan at. 8-5 - 5 - Penari Di Mena” #1 Bl 
ae Ta 
“Tidak seorangpun dari umatku yang bersabar akan kerasnya dan cobaan 


hidup di Madinah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi 
baginya pada hari Kiamat.” (HR. Muslim) 


523. Dari Aflah (budak dari Ayyub Al Anshari), dia pernah melewati 
Yazid bin Tsabit dan Abu Ayyub sedangkan mereka sedang duduk di masjid 
Al Janaiz, maka berkatalah salah seorang dari keduanya, “Apakah engkau 
mengingat sebuah hadits Rasulullah yang beliau pernah ucapkan di masjid 
ini?” Salah seorang dari mereka berkata, “Ya, hadits tentang kota Madinah. 
Aku mendengar beliau bersabda tentang adanya suatu masa yang dibukalah 


288 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





celah-celah bumi pada saat itu, maka keluarlah beberapa orang lelaki yang 
akan melewati saudara-saudara mereka yang sedang melaksanakan haji atau 
umrah. Mereka berkata, “Apakah yang menyebabkanmu betah di tempat ini 
bersama dengan kerasnya hidup dan banyaknya kelaparan?” Rasulullah 
bersabda, 

P 2 Pang 20 Pan 


Ap 3 SEA S5 aah — Oa d3 Asu, Lalis 


kas Ya yag Bun MN Je 


“Maka iapun pergi dan duduk —hingga ia mengatakannya berkali-kali- 
namun sesungguhnya kota Madinah ini lebih baik bagi mereka. Tidaklah 
seseorang tinggal di dalamnya dan bersabar dengan kerasnya cobaan hidup 
padanya hingga ia meninggal, melainkan aku akan menjadi saksi atau 
pemberi syafaat baginya.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya shahih. Hadits 
hasan 


524. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


“Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah dua kali lipat dari 
keberkahan yang Engkau jadikan di Makkah.” (HR. Bukhari-Muslim) 


525. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

- o .. z sa ala La 3, Tan 5 2 
Haa uh, Sl Ka SY Ne Mas) Oawa Aa 5 RAT) 


3 0. 


Ho UG ol Sa JI aya er Oya Ss 

SEA pn ayah GG Jia aa 
“Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim, hamba dan kekasih-Mu telah meminta 
kepada-Mu keberkahan bagi penduduk Makkah. Dan aku, Muhammad, 


hamba dan utusan-Mu, meminta kepada-Mu keberkahan bagi penduduk 
Madinah di dalam takaran mereka sebagaimana keberkahan yang telah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 289 





Engkau berikan kepada penduduk Makkah, dan jadiknlah keberkahan itu 
sebanyak dua kali lipat.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya hasan. Hadits 
hasan 


Pahala Meninggal di Madinah atau Makkah 


Telah di sebutkan pada hadits yang lalu hadits Aflah, yang redaksinya, 
2. 0d. 5. “ !. Te . 


SS oh Sean GI Ie Sian na 


ga . ... 


“Tidak seorangpun yang tetap tinggal dan sabar Bana Bas 
cobaan hidup di Madinah hingga ia meninggal, melainkan pada hari Kiamat 
aku (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) akan menjadi saksi dan 
pemberi syafaat baginya.” Hadits shahih 


526. Dari Al Umaitah (seorang wanita dari Bani Laits) radhiyallahu 
'anha, bahwa ia pernah mendengar Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Pa ban Sea 
ALA KUN 


“Barangsiapa di antara kalian sanggup tidak meninggal kecuali di kota 
Madinah, maka baiklah kiranya jika ia meninggal di kota tersebut. Karena 
sesungguhnya barangsiapa meninggal di kota itu, maka ia akan diberi 
syafaat dan dipersaksikan.” (HR. Ibnu Hibban dan Al Baihagi). 


Disebutkan pula dalam salah satu riwayat Al Baihagi: wanita itu 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


290 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


SS akh Da YA HA ah DI ol af Ka HE 3 


#90 — 0 £ F9 


ega laa 


Barangsiapa sanggup meninggal di kota Madinah, maka hendaklah ia 
meninggal di kota tersebut, karena barangsiapa meninggal di Madinah, 
maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya.” Hadits shahih 


527. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah 
Shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


8... 


Dp ad aa tara 


PARA sanggup PANEN di Madinah, hendaklah ia ena di 
sana, karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang-orang 
yang meninggal di Madinah.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban) 
Hadits shahih 


528. Dari seorang wanita (yatim) dari Tsagif (yang pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam), bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihiu wasallam bersabda, 


3... :s Pari - - PS 25 - PA - an: 2 aan Pd 
ad SS aan LL Saad Kena Al LD yan Ol Sh laila : 
Lg. 50» aa $0 


au) 3. laa Di ana 


“Barangsiapa di antara kalian dapat meninggal di Madinah, maka 
hendaknya ia meninggal di sana. Barangsiapa meninggal di Madinah, maka 
aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari Kiamat.” 
(HR. Ath-Thabrani) Sanadnya hasan. Hadits shahih 


529. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


de 3 - £ 0 


SE Sen NN Je daa 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 201 


“Tidak seorangpun memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan 
mengembalikan ruhku hingga aku menjawab salamnya. ” (HR. Ahmad dan 
Abu Daud). Hadits hasan 


292 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


X BAB TENTANG JIHAD 


Pahala Meminta Mati Syahid Kepada Allah dengan Permintaan 
yang Ikhlash 


$30. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

o 2... o : ud 2... 8 .. 

Kai 3 eslasi bole 2g Tab 22 

“Barangsiapa yang meminta syahid dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, 


niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya meskipun ia tidak 
meninggal dalam pertempuran.” (HR. Muslim) 


531. Dari Sahl bin Hanif radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi, wasallam bersabda, 


AP LA Op SIAGA Jae AN AE Gila BG dh IL 35 


daa 
“Barangsiapa meminta syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, 
niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat para syuhada, meskipun ia 
meninggal di atas pembaringannya.” (HR. Muslim) 


532. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, bahwa dia pernah 
Ta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


sa ama -— Bas aa 


“Barangsiapa jera sesaat di jalan Allah, wajiblah pasa surga. Dan 
barangsiapa meminta syahid atas dirinya kemudian ia wafat atau terbunuh, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 293 


maka sesungguhnya baginya pahala orang yang mati syahid.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilainya shahih, diriwayatkan juga oleh 
An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Hakim dan dia (Al Hakim) berkata, “Hadits 
ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim.” Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, tetapi dengan lafazh: 
Te . . " . sc -. H To 3 . z- -G PA Kan P3 9 7. 
JEDA Op aneh PA AN olesi Calon SAI AMI Jl 2) 


.. . 


“Dan barangsiapa meminta syahid dengan ikhlas, niscaya Allah akan 
memberinya pahala syahid, meskipun ia meninggal di atas 
pembaringannya.” (HR. Al Hakim). Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih 
sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim.” Hadits shahih 


Pahala Berinfak untuk Jihad di Jalan Allah 


Allah Ta'ala berfirman, “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.” 
(Os. Al Bagarah (2): 261). 

Allah Berfirman, 

“Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak 
pula yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi 
mereka (amal shalih pula), karena Allah akan memberi balasan kepada 


mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan.” (Os. At-Taubah (9): 121) 


533. Dari Khuraim bin Fatik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


294 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Hb UU aa TS AN Ja Ta Kan sa ja 


“Barangsiapa yang Naa harta untuk jihad di jalan Allah, maka ia 
akan diganjar tujuh ratus kali lipat (dari apa yang ia infakkan).” (HR. 
Tirmidzi). Tirmidzi menilainya hasan, demikian pula oleh An-Nasa'i, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim, Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih.” Hadits 
hasan 


534. Dari Abu Mas'ud Al Anshari radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dengan membawa seekor unta yang telah di beri tanda. Ia berkata, “Ya 
Rasulullah, unta ini aku infakkan untuk jihad di jalan Allah.” Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, , 


Kadas GIS SU u BAL pe TAG G3 Na SI 
“Pada hari Kiamat engkau akan Bea tujuh ratus ekor unta yang 
seluruhnya telah di beri tanda.” (HR. Muslim) 


Pahala Menyiapkan Perlengkapan Orang yang Akan Bertempur 
atau Menanggung Keluarga yang Ditinggalkan oleh Orang 
Tersebut 


535. Dari Zaid bin Khald Al Juhani radhiyallahu “anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


GEA Anal GA 1 GA jan WE AR 


2... 


“Barangsiapa menyiapkan perlengkapan orang yang akan berjihad di jalan 
Allah, maka ia —pun- dinilai seperti orang yang berjihad. Dan barangsiapa 
menanggung keluarga seorang yang berjihad sepeninggalnya, maka iapun 
dinilai sebagai orang yang berjihad.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, tetapi dengan 
lafazh: 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 295 


JOS Ab Jua BE jar ay 
LS sja 


“Barangsiapa menyiapkan perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah 
atau menanggung keluarganya sepeninggal orang tersebut, maka akan 
dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang berjihad itu, tanpa 
mengurangi sedikitpun pahala orang yang berjihad tersebut.” Hadits 
shahih 


536. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Bani Lahyan, agar 
seseorang dari dua orang di antara mereka pergi (keluar) untuk berjihad. 
Kemudian beliau berkata kepada panglimanya, 


o 230 .. San 3 5 Pe “3 
CAS AT Ii Ab JL dal 3 Ha Ula SI 


“Siapa saja di antara kalian menanggung keluarga seorang yang pergi 
berjihad, maka ia akan mendapat balasan yang sama dengan orang yang 
pergi berjihad itu.” (HR. Muslim) 


537. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


o s 8 PAN CAN. an Sg 3 2 . 4 Fu “8- 0. 
dal UE BLS 5 apa JA AN Jane UE ip 
02? ar 07 Ke Lk 0. 

aa Jan Al Al de GAN pu 

“Barangsiapa menyiapkan perlengkapan orang yang akan bertempur di 
jalan Allah, maka baginya pahala seperti orang tersebut. Dan barangsiapa 
menanggung keluarga sang mujahid ketika ia pergi berjihad, maka baginya 


seperti pahala sang mujahid tersebut.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 
shahih. Hadits shahih 


296 -——- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Keutamaan Berpagi-pagi (Bersegera) Menuju Medan Perang 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan mereka tiada menafkahkan suatu 
nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar dan tidak melintasi suatu 
lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula), karena Allah 
akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Os. At-Taubah (9): 121) 


538. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


s 


a ii o- PAN Med - or Para 3 - no. . » RA . 
tan me MO Aap ak Aa 
2 - & so. Pa, PI 2, 0D 9. .. PL - nol 5 “5 
AN Jas 19 Hall pg Real Ugals Lag LI aya HP Kel Ga 
MA KN AN 3 


“Berjaga-jaga sehari dalam pertempuran di jalan Allah lebih baik dari 
dunia dan seisinya: tempat cambuk salah seorang dari kalian yang terdapat 
di perisainya juga lebih baik dari dunia dan isinya. Demikian juga 
perjalanan yang ia tempuh di pagi hari dalam rangka jihad di jalan Allah 
dan perjalanan yang ia tempuh di sore hari menuju medan perang, lebih 
baik dari dunia serta seisinya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


539. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PP LG G3 Up BAN aa SES jan Tai 
Aa UG AI Ga 3 ab ik sa ba ia SA 
Kahar Una Ge Ja Ah eta aah gal La ika ot 3 

Li LAU Ga 3 Leah Jina AE) BI, 
“Sungguh perjalanan yang ditempuh di pagi hari menuju medan jihad atau 
perjalanan di sore hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 297 


pula tempat panah salah seorang dari kalian atau tempat cambuknya yang 
terdapat pada tamengnya, lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. 
Jika seorang wanita penduduk surga memunculkan dirinya kepada 
penduduk bumi, maka akan bercahayalah antara langit dan bumi, dan akan 
penuhlah keduanya dengan harum semerbak. Sungguh! Kerudung wanita 
penghuni surga —saja- lebih baik dari bumi dan segala isinya.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


540. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


A3 da SLR aa PA AA Lalai 
3 23 Kah Pad bai Ia Ja Ya aa G Unta) 4 


Ws PA ade USER al Kh 
“Allah menjamin seseorang yang keluar berjihad di jalan-Nya, tiada yang 
mengeluarkannya kecuali keinginan untuk berjihad di jalan-Ku, perasaan 
iman dan percaya kepada Rasul-Ku, orang tersebut akan terjamin, bahwa 
Aku akan memasukkannya ke dalam surga atau akan Aku kembalikan ia ke 
rumahnya dengan membawa hasil: berupa pahala atau harta rampasan 
perang.” (HR. Bukhari-Muslim) 


541. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam menjamin kita dengan lima perkara, 


ana Sep Jah PA IE Ula AS Ipa FA) Ja Uya 
bt NAGARI BPK AMA 


2 010 Je 


Ha AS Ang AS ga 033 Saji Mio 


“Barangsiapa mengerjakan salah satu dari lima perkara tersebut, maka ia 
akan berada dalam jaminan Allah. lima perkara itu adalah: menjenguk 
orang sakit, atau keluar mengiringi jenazah, keluar berperang di jalan 
Allah, orang yang pergi menemui imam (pemimpin) hendak menolong dan 
membelanya, dan orang yang duduk di rumahnya: ia memberi keselamatan 


208 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





dan orang lainpun selamat dari kejahatannya.” (HR. Ahmad, Al Bazzar, 
Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Pahala Berjalan Kaki Ketika Bertempur di Jalan Allah 


542. Dari Abu Al Misbah Al Migrai, dia mengatakan bahwa tatkala kami 
sedang berjalan di negeri Romawi pada sebuah kelompok yang di dalamnya 
terdapat Malik bin Abdullah Al Khatsa'ami, kala itu Malik melewati Jabir 
bin Abdullah yang sedang menuntun budaknya, maka Malik berkata 
kepadanya, “Wahai hamba Allah, tunggangilah!” Jabir berkata, “Aku 
memperbaiki kendaraanku dan aku tidak ingin meminta tolong kepada 
kaumku, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, 


J3 IE MI AI Jaa S MN DIA ya 


“Barangsiapa melangkahkan kedua kakinya dijalan Allah, niscaya Allah 


,.” 


akan mengharamkannya dari api neraka'. 


Kemudian Malik pun terus berjalan, hingga ketika Malik telah jauh, 
lalu Malik berteriak, “Wahai Abu Abdillah, tunggangilah! Sungguh Allah 
telah menjadikan tunggangan untukmu.” Jabir berkata, “Aku memperbaiki 
kendaraanku dan tidak ingin meminta tolong kepada kaumku, karena aku 
mendengar Rasulullah bersabda, 


3 Ta Pad 3-G- 2 - “43 Pan () BA - 


“Barangsiapa melangkahkan kedua kakinya dijalan Allah, niscaya Allah 
akan mengharamkannya dari api neraka'.” (HR. Ibnu Hibban dan Abu 
Ya'la). Hadits shahih 


$43. Dari Abdurrahman bin Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 


bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


s5 Bel 2 - # o- 1225 0 s2 - 
JB AS AN Jam PAP UN DAU 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 299 


“Tidaklah akan disentuh oleh api neraka dua kaki seorang hamba yang 
menapakkan kedua kakinya tatkala berperang di jalan Allah.” (HR. 
Bukhzri) 


Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, tetapi dengan lafazh, 
3 Ta Ie aah Ne 0 P. ah eeLo GA 2 
JSI AS Ab an Lagi AI Jaan 1 OLS Pl ga 


“Barangsiapa menapakkan kedua kakinya di jalan Allah, maka haramlah 
keduanya dari api neraka.” Hadits shahih 


544. Diriwayatkan pula dengan sanad dari Amru bin Oais Al Kindi 
radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


AB IE on Ft AI Kaja AbIh aa s MAN DA ja 


“Barangsiapa menapakkan kedua kakinya di jalan Allah, niscaya Allah akan 
mengharamkan seluruh tubuhnya dari api neraka.” Hadits hasan 


545. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ce 0.., MA A8 Le AK 

s4 03 ny 3 0 2 nba Ten S - Damn Ia 5 

IA el SPA pit Obeng AMI Jawa 1d JUS mateng 
“Tidaklah akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut 
kepada Allah, hingga susu perahan kembali ke putingnya. Dan tidak akan 
bercampur debu jihad dijalan Allah dengan asap neraka di dalam hidung 
seorang muslim untuk selamanya.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilainya 
shahih. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Al Hakim. Menurut Al 
Hakim, sanadnya shahih. Hadits shahih 


300 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Berjihad Di Jalan Allah Kemudian Ia Meninggal 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan sungguh kalau kamu gugur dijalan 
Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik 
(bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.” (Os. Aali “Imraan 
(3): 157) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke 
tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Os. An-Nisaa (4): 
100) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan orang-orang yang berhijrah dijalan Allah, kemudian mereka 
dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka 
rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik 
pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam 
suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Os. Al Hajj (22): 58-59) 


546. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 

Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

Taka Alala GAN YR AR Y dah 3 MM LA JAS 
e To 0 E£0 Ha ana” 0 Fa L co.0£E..m" KA En 
Kasi Gel ya JE Uang Ah JI Anang IN Am be Ob SUS 


2. 2... . 


“Allah Ta'ala telah menjamin orang yang berjihad dijalan-Nya, tiada yang 
mengeluarkan ia dari rumahnya kecuali keinginan untuk jihad di jalan Allah 
dan yakin dengan kalimat-kalimat-Nya, maka Allah akan memasukkan 
orang tersebut ke dalam surga atau akan Ia kembalikan orang itu ke 
rumahnya, dengan pahala yang ia raih atau dengan harta rampasan perang 
yang ia dapatkan.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 301 





547. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Yp ES YAN UU BI AA JAS AI Jln Ha Ja 


Em Ale AN 383 YA Gl ae Ia AA Kn 5 Ule 


“Permisalan seorang mujahid dijalan Allah seperti orang yang shalat dan 
berpuasa. Ia terus melaksanakan shalat dan mengerjakan puasa hingga 
Allah mengembalikannya kepada keluarganya dengan membawa hasil 
rampasan perang atau pahala, atau Allah mewafatkannya dan 
memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


548. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 

2 mai . an A5 Be anna . Pa Bp t LT Ban 

HPA Jae Sup Sg 0 NPE SB AE O pala La 
Na 3. 03 0.1 2g bg Sa Ke 5 aa “D san “ 1 

Lai dm) L - Pai NG “dd hal SA laga ol Ju (hap 


. 5 - 5 . 3 ... 
HPA Jasa HDL Uh lah jp Jam Ga PJU 
A1 be BA Dera Boga Par naa BP MA 
Ne Ag Mona 
“Siapakah yang kalian anggap sebagai orang-orang yang syahid di antara 
kalian?” Mereka berkata, “Ya Rasulullah, barangsiapa terbunuh dalam 
perang dijalan Allah, maka dia itulah syahid.” Rasulullah bersabda, “Kalau 
demikian, maka orang-orang syahid dari umatku sungguh sedikit!” Para 
sahabat bertanya, “Kalau begitu, siapa lagi ya Rasulullah?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa terbunuh dalam jihad 
di jalan Allah, maka dia itu syahid: barangsiapa yang wafat dijalan Allah, 
maka dia itu syahid, barangsiapa meninggal karena penyakit kusta (tha'un), 
maka ia pun tergolong syahid.” (HR. Bukhari-Muslim) 


549. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


302 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Barangsiapa keluar berjihad dijalan Allah kemudian ia meninggal, atau 
terbunuh, atau dihempaskan oleh kuda atau untanya, atau disengat oleh 
binatang berbisa, atau ia meninggal di atas pembaringannya, maka ia 
adalah syahid, dan baginya surga.” (HR.Abu Daud). Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


550. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau meriwayatkan firman Allah Ta'ala, 


daa HAN SI daa Gd Tikalina GP cola La are 
ra FN ia tp PP ne aer Per NP 0 £ 
Al SAE kia Ol Kam Ye ya oi Uu Sab Oh Akan Ol 


“Siapa saja hamba dari hamba-hamba-Ku yang keluar berjihad dijalan-Ku 
hanya untuk mencari ridha-Ku, niscaya Aku akan jamin untuk-Nyaj jika Aku 
mengembalikannya, maka ia akan Aku kembalikan dengan membawa pahala 
atau harta rampasan perang, dan jika Aku mengambilnya, niscaya Aku akan 
mengampuni kesalahan-kesalahannya.” (HR. An-Nasa'i) Hadits shahih 


551. Dari Subrah bin Al Fakih radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


C3 ap San Hai JL ILY ap Su Y an Ou Ol 
BS JA, AR Je 2nd daja TN AB sana ST 
ro. ..ye 2 


Bear IE aa saja an Gema 
AN ana aa mr sa S3 Jas Jas jus JUS, Pel 


“ 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -— 3093 








dn da is DE 5 Jaa al diadili Is 
Ka Ai of J3 al Se Un OS Ja Lah Aa Ae of 


“Sesungguhnya syetan itu akan duduk menghalangi anak cucu Adam untuk 
memeluk Islam, syetan berkata, “Apakah engkau akan memeluk Islam dan 
meninggalkan agamamu serta agama nenek moyangmu?” namun ia 
membangkang ajakan syetan, ia masuk Islam, maka diampunilah ia. 
Kemudian syetan —pun- duduk menghalangi anak Adam untuk berhijrah. 
Syetan berkata, “Relakah engkau berhijrah, meninggalkan kampung 
halaman dan tanah kelahiranmu?” Kemudian syetan —juga- duduk 
menghalangi anak Adam untuk berjihad. Syetan berkata, "Mengapa engkau 
berjihad, sedangkan jihad itu akan mengorbankan jiwa dan hartamu, para 
istrimu akan dinikahi dan hartapun akan diraih oleh orang selain engkau?” 
Namun ia mendurhakai syetan dan tetap —saja- berjihad.” Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Maka barangsiapa mengerjakan 
seluruh apa yang disebutkan tadi, sungguh menjadi hak Allah-lah untuk 
memasukkannya ke dalam surga. Demikian juga jika binatang 
tunggangannya menghempaskannya, maka sungguh menjadi hak Allah 
untuk memasukkannya ke dalam surga.” (An-Nasa'i dan Ibnu Hibban). 
Hadits shahih 


Pahala Berjuang di Atas Laut 


552. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari hadits Abu Ad-Darda', dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dengan lafazh yang ringkas), beliau 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


... . See Rap 8. 4 0. 0, Ka Naa & ke Taat 
Pee PA aa Pn PA 
Me gay pe 


2 .. 


“Sebuah pertempuran di laut senilai dengan sepuluh pertempuran yang 
terjadi di darat. Orang yang terkena mabuk laut (saat berlayar dalam 
pertempuran) bagaikan orang yang berlumuran darah dalam jihad dijalan 
Allah.” Hadits hasan 


304 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








553. Dari Ummi Haram radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


25 - AI BNP 3 s £ na ag 9 0.2 ' .? 
TN yang ditimpa mabuk laut hingga ia muntah, akan mendapat pahala 
seperti orang yang syahid, sedangkan orang yang tenggelam akan mendapat 


pahala seperti pahala dua orang yang mati syahid.” (HR. Abu Daud). 
Hadits shahih 


554. Dari Anas radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah masuk menemui Ummu Haram binti Malhan (dulu Ummu 
Haram adalah istri Ubadah binti Ash-Shamit). Tatkala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuinya, iapun memberi beliau 
makan, kemudian ia duduk membersihkan rambut beliau, hingga Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam tertidur. Namun beberapa saat kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terbangun dan tertawa. Maka 
Ummu Haram bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai 
Rasulullah?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


JP PAP Au JG J3 6 | Hoa 
Ie Jan PAN Ie Sab PB Wa OA jala 
Ig 33 (eta dag oa #3 dh In 6 rela YG. ad 
Iga | US Wi ya nan pn bana Pb an 
AJE LS dpn g BA AN JG Ld 
HA: JB « Cabin Alang Ol ON 3: nu Iya 5 ls IG Ari 

aa Ga 
“(Aku melihat dalam mimpiku) beberapa orang dari umatku keluar berjihad 
dijalan Allah. Mereka berlayar di tengah laut sebagai raja-raja yang 


bersemayam di atas singgasana-singgasana mereka atau seperti para raja 
yang bersemayam di atas singgasana-singgasana mereka.” Ummu Haram 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 305 


berkata, “Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar ia menjadikanku 
termasuk golongan mereka.” Maka Rasulullah mendoakannya. Kemudian 
beliau kembali membaringkan kepalanya hingga beliau tertidur, kemudian 
terbangun dan kembali tertawa. Ummu Haram berkata, “Apa yang 
menyebabkanmu tertawa wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “(Aku 
melihat dalam mimpiku) beberapa orang dari umatku keluar berjihad 
dijalan Allah.” Seperti perkataan beliau di awal hadits. Ummu Haram 
berkata, “Maka aku berkata, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah 
semoga Dia menjadikanku termasuk dalam golongan mereka!” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Engkau adalah termasuk dalam 
golongan orang-orang yang pertama dari mereka'.” Maka pada zaman 
Khalifah Mu'awiyah, Ummu Maryam —pun- berlayar di tengah lautan, dan 
pada saat akan keluar menuju darat, dia terhempas dari hewan 
tunggangannya hingga ia pun wafat. (HR. Bukhari dan Muslim) 


Pahala Bersiaga di Saat Perang di Jalan Allah 


555. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


aa 5 Pang P2 0 .. Vo. 4 - a TAG . 
SEA ya Oya Cam ay HI ya pP AI Jam Apa blh 
“Penjagaan sehari yang dilakukan dalam rangka jihad dijalan Allah lebih 
baik dari seribu hari pada hari-hari yang lain.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi 
menilainya hasan. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al 


Hakim. Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari. 
Hadits shahih 


556. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


No 


- or .. PL . £ . . . : 2. 
“Penjagaan sehari yang dilakukan dalam rangka jihad dijalan Allah, lebih 
baik dari dunia dan seisinya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


306 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


S$5$7. Dari Salman radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
£ yg 2 Ro Ter Oo sp 7. 
daa Ale pr DL Op Ah Lb elo ya PE UG ap bel 
: Pa 2 3 2, 2 Pa . £ Do 7 2 
ola oat 33 as Sp alang Os SA 
"Penjagaan yang dilakukan sehari semalam pada saat jihad dijalan Allah 
lebih baik dari puasa sebulan dan shalat-shalat malam yang dilakukan pada 
bulan tersebut. Apabila ia meninggal —pada saat itu- maka akan mengalir 
terus pahala dari amalannya itu, demikian pula rezekinya, sehingga 
amanlah ia dari adzab kubur.” (HR. Muslim) 


558. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasalam, beliau bersabda, 


yo .. 2 . 
P3 ga na Ke la, 
“Penjagaan sebulan pada saat jihad dijalan Allah lebih baik daripada 


puasa yang dilakukan sepanjang masa.” (HR. Ath-Thabrani). Hadits 
shahih 


Pahala Meninggal Saat Melakukan Penjagaan Ketika Jihad di 
Jalan Allah 


Telah disebutkan terdahulu hadits Salman yang berbunyi, 


ta “ 2 No. rare 0. 5 " 
dab Ale SR DL Oh Mala Ab plao aa Ab rp bl, 
' - 2 si an 2, | - 7 1 . P3 : 0. - ya sa 

old uya, dj dal S3 alang SS 

“Penjagaan yang dilakukan sehari semalam pada saat jihad dijalan Allah 
lebih baik dari puasa sebulan dan shalat-shalat malam yang dilakukan pada 
bulan tersebut. Apabila ia meninggal pada saat itu, maka akan mengalirlah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -— 307 





terus pahala dari amalannya itu, demikian juga rezekinya, sehingga 
amanlah ia dari adzab kubur.” (HR. Muslim) 


559. Dari Al Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wassallam bersabda, 


SB LG WAN DI | ka up daki Ja IS 
aa 3 by da gan dad 


“Setiap amalan akan putus ganjarannya dari pelakunya kecuali orang yang 
melakukan penjagaan saat jihad di jalan Allah. Sesungguhnya amalan 
tersebut akan terus menyuburkan pahala dari amalan orang yang 
melakukannya, serta akan mengalirkan terus rezekinya hingga hari 
Kiamat.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


560. Dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wassallam bersabda, 


3 3 - 85 

SEA Jt HA DU AN NY ARA aa Bu on JS 
- a12 , 

Pa AI 5 Pa #5 . 5, » . 

AE Ip PA AG ep SUS 

“Setiap orang yang meninggal akan ditutup amalannya, kecuali seorang 

yang melakukan penjagaan pada saat jihad di jalan Allah: akan 

disuburkanlah pahala dari amalan yang ia lakukan hingga hari Kiamat, 

sehingga amanlah ia dari adzab kubur.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi). 


Tirmidzi menilainya shahih, juga oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, menurut 
Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 


561. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
shallallahu "alaihi wassallam, beliau bersabda, 


e . €1 o- 4 PNP NG - .... o- - o no- 2, ek 
2 an de an ena 


308 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Jaa Al dl SP) 2 Sia Sa AN ea 


- G Ao 


Pe S 


"Penjagaan sebulan yang dilakukan pada saat jihad di jalan Allah lebih 
baik dari puasa sepanjang zaman. Barangsiapa meninggal pada saat 
melakukan penjagaan di jalan Allah, niscaya ia akan aman dari goncangan 
menakutkan yang besar (hari Kiamat), dan akan mengalirlah terus 
rezekinya dan angin dari surga akan terus menyejukkannya, serta akan 
diganjarlah ia dengan pahala orang yang berjaga hingga Allah 
membangkitkannya.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid (bagus). Hadits 
shahih 


562. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda, 


»... 5 
OS ali Sean Ie ea AD Jet Sala DL uya 
3 

- P -— .... -0. Soo 3 p 8 9. FE 20. 

con al ne ex Al) Aing 9 DE Ga Gal Si) ale sa IS 
kei Yi & m1 

"Barangsiapa meninggal saat sedang berjaga dalam jihad di jalan Allah, 

niscaya akan dialirkanlah terus rezekinya, dan akan amanlah ia dari fitnah 

kubur, kemudian Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam 


keadaan aman dari goncangan menakutkan yang besar.” (HR. Ibnu Majah) 
Sanadnya shahih. Hadits shahih. 


Demikian pula oleh Ath-Thabrani, tetapi dengan lafazh yang lebih 
panjang, di antaranya, 


ae Ga La (3 Se AS MUI Jaga 


T ? P0 20 02 3 8. Je - “0 
w pa ol at SAN d Kg SP Gates TIRI Gp BI 
Me La 


- - 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 309 








“Orang yang berjaga bilamana ia meninggal saat sedang berjaga: akan 
dicatatlah baginya pahala amalannya itu hingga hari Kiamat, dan akan 
dialirtanlah terus rezekinya, serta akan dinikahkan dengan tujuh puluh 
bidadari. Kemudian akan dikatakan kepadanya, “Berhentilah, dan berilah 
syafaat'. Demikianlah, hingga ia selesai dari perhitungan.” 


563. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wassallam bersabda, 


ai A Jata d AP Da Un YA AS kan aa ip 
ban SI, G3 5 dia ab 23 kn an US aa Je 
Ia an ke ak ala 1 
an aa ai SS ipa DAN pak aa Hap 


Pb Y 


“Merupakan sebaik-baik usaha manusia yang akan dibalas kelak adalah: 
orang yang senantiasa memegang tali kekang kudanya saat jihad di jalan 
Allah. Setiap kali ia mendengar suara yang mencurigakan dari musuh, ia 
segera meloncat ke punggung kudanya dan bergegas ke tempat tersebut 
demi meraih syahid. Demikian pula orang yang memliki harta rampasan 
perang. Ia beruzlah (mengisolasi diri dari fitnah yang merebak) di puncak 
bukit atau lembah lalu ia tetap konsisten melaksanakan shalat, membayar 
zakat, dan beribadah kepada Allah hingga ajal menjemputnya. Tidaklah ia 
berinteraksi dengan manusia kecuali dalam kebaikan.” (HR. Muslim) 


Pahala berjaga Dalam Situasi Perang 


Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah sepatutnya bagi penduduk 
Madinah dan orang- orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, 
tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) 
bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. 
Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan 


310 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat 
yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan 
suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan 
yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia- 
nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (Os. At-Taubah (9): 120) 


564. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


238 -. 


SPA AG ad Ta Ip IG pp OMA oa 
AI Ja 


“Dua buah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka untuk selamanya 

yaitu, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang 
berjaga sepanjang malam di saat jihad di jalan Allah'.” (HR. Tirmidzi). 
Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan.” Hadits shahih 


565. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


() ne os. Y 9 NE in 0 Pad o- s £ 3 Pa dna 2 Pan. Lad 
UI ak aa ara BIA IS NN Up Y 

al aras Oya 
“Dua buah mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka untuk selamanya 
yaitu, mata yang berjaga sepanjang malam saat jihad di jalan Allah dan 
mata yang menangis karena takut kepada Allah.” (HR. Abu Ya'la). 
Sanadnya jayyid (bagus). Hadits shahih 


566. Dari Abu Raihanah radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar 

Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
1 g 23 Kg s2. 9 0 05 0 ..7 o- 3 5 p, 223 
SEE mp AI RAS ya 3 gp (dp JUN Cena 
pa an ot 0 2.3 2” “ul 3 - . 0. a- 
AS SP egg SEE ane JB PN Jaman PL pa £ 


v 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 311 








“Diharamkan neraka atas mata yang menangis karena takut kepada Allah, 
diharamkan neraka atas mata yang terjaga sepanjang malam —berjaga- 
jaga- pada saat jihad di jalan Allah. Diharamkan pula atas neraka, mata 
yang ketiga...” Namun Muhammad bin Syumair (perawi hadits) tidak 
mendengarkannya —mata siapa yang ketiga itu- (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, 
dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


567. Dari Sahl bin Al Hanzhaliyah radhiyallahu 'anhu, mereka pernah 
mengadakan perjalanan panjang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada hari Hunain hingga tibalah waktu shalat Zhuhur. Pada saat 
itu datanglah seorang prajurit kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dan berkata, 


BBG NS Ja ab So Saat oa all AM AN JG 
5 pg 3. 9 3 at Parad Iga 9 PEN en t 
GP BAE WAE) maki) ba MAT IKI db Ojj 
Pa . 3 - . 2... 3 . 2 . . 3 PA 
(GE India Kaak Bls 2I9 aing Ala AN Io Iga an 
Ba eng INA AP AN aa 2 Hap 
KPI MP AN IE ALAN UAS GA db 3 Ao 
AN de Jb ema IG LS LS JG NAN J2) Ga 
2... 9 ng on 3 5 8 Je BO 8 on 2, 
Jia Hey Ala AU oo AMI Jay SJ alay Ale AI ole 

Tn NG SU -..9 en Ya “ .f Png aa an an) Ta 
Cena C3 AMI SUS LA VE YG MEI GO AHA Nia 


Li. 


HA dead td ag ad GR EL ja 
Aa ya Hai alah Ale AN oa Jian Jatah Dial 
EA SA dya JB AG A50 ai SN 
SN AW G3 Eh ee Doh Iran da 


- 
- 


312 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








akang Ale AN Io J3 JA et AIA ih Se 9 


Sr 


ds ai If oa D3 Uas AN Laba LSI 


0 e 5 


- - 2. .. 3 o o 2» . 39 a, 4 3 5 

9 than YI Y "Jb Sal 5 Ja elang ale MI elo WI Nag 
S8 en As 1 de ON eko Sy 3 JI Cb 
sasa ps9 If ae 


“Wahai Rasulullah, sungguh aku telah mengawasi situasi di depan kita, 
hingga aku sampai dan melihat situasi pada gunung ini dan gunung ini. 
Ketika itu, aku sampai di Hawazaan tanpa sepengetahuan mereka. Aku 
menyaksikan kendaraan-kendaraan mereka. Harta dan wanita-wanita mereka 
berkumpul di Hunain.” Mendengar itu, Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
tersenyum dan berkata, “Itulah harta rampasan perang yang besok insya 
Allah akan diraih oleh kaum muslimin.” Kemudian beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, “Siapakah yang akan menjaga dan mengamati situasi 
malam ini?” Anas bin Abu Murtsid Al Ghanawi berkata, “Aku wahai 
Rasulullah!” Beliau shallallahu “alaihi wasalam berkata, “Kalau begitu 
pergilah.” Kemudian ia pergi mengambil kudanya dan menungganginya, 
lantas menghadap Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Maka Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya, “Pergilah ke lembah ini 
pada bagian yang paling tinggi dan jangan sampai kamu tertidur malam 
ini.” Ketika hari telah Subuh, keluarlah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menuju tempat shalat, kemudian beliau shalat dua rakaat dan 
berkata, “Apakah kalian telah melihat prajurit utusan kita?” Para sahabat 
berkata, “Kami belum melihatnya, ya Rasulullah.” Selanjutnya, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumandangkan 
igamat, lantas beliau —pun- shalat dengan melihat ke lembah tersebut, hingga 
tatkala beliau telah selesai, beliau berkata, “Bergembiralah, karena prajurit 
utusan kita telah datang.” Maka kamipun memperhatikan dengan seksama 
dari balik pepohonan di lembah tersebut -dan benarlah- ia telah datang dan ia 
langsung menghampiri Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, lalu berkata, 
“Aku telah pergi ke tempat yang Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
perintahkan kepadaku. Pada saat Subuh datang, akupun kembali 
memperhatikan dua lembah itu, namun aku tidak melihat seorangpun di 
sana.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata, “Apakah engkau 
turun di malam hari dari tempatmu?” Ia berkata, “Tidak, melainkan untuk 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 313 


shalat dan membuang hajat.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Sungguh wajiblah surga untukmu, dan setelah saat ini tidaklah 
ada dosa dari apa yang kamu lakukan.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa'1). 
Hadits shahih 


568. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Tea ... ..? 0.2. “ - sin Tor 2 Lan bar oa. 
AI 
“Maukan kalian aku kabarkan tentang suatu malam yang lebih baik dari 
malam Lailatul Oadar? Orang yang berjaga-jaga di sebuah tempat yang 
berbahaya, mungkin ia tidak kembali menemui keluarganya.” (HR. Al 


Hakim). Al Hakim berkata, “Shahih sesuai syarat Imam Bukhari.” Hadits 
shahih 


Pahala atas Perasaan Takut (yang Menghantui) Saat Jihad Di 
Jalan Allah 


569. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata, “Aku mendengar 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, i 
td 2 s- 3 3 - 2 aa: Pp . 3 2. La AA 3 
IE AN 23 VI NI Jaa SAR em eh H3 bla Lu 
Ful 


“Tidak sedikitpun bercampur perasaan cemas dalam hati seorang muslim 
ketika sedang berjihad, kecuali Allah akan mengharamkan neraka atasnya.” 
(HR. Ahmad). Sanadnya jayyid (bagus). Hadits shahih 


570. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari seorang laki-laki, dari Thawus, 
dari Ummu Malik Al Bahziyyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang fitnah, dan beliau 


314 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


PA 


menyatakannya telah dekat. Aku berkata, “Ya Rasulullah, siapakah sebaik- 
baik manusia pada saat itu?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


So 3 20 - 
Ku ap ap is NA Pj an ash Ha 3 
3 

x Sing pa 
“Seorang pengembala yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan 
beribadah kepada Rabb-Nya, dan orang yang menarik kekang kudanya: ia 
menakut-nakuti musuh dan merekapun menakut-nakutinya.” Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini gharib dari sisi periwayatannya.” Diriwayatkan pula 
oleh Laits bin Abu Sulaim dari Thawus dari Ummu Malik. Hadits hasan 


Pahala Mempersiapkan Kuda Perang dan Menafkahi Pemeliha- 
raannya 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka 
kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat 
untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh 
Allah dan musuhmu.” (Os. Al Anfaal (8): 60) 


571. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam beliau bersabda, 


BA Ia ah ob PI ON NN A 6 Jd 
ay Jt de, (33 & Gi Ohg daa 
ka ab Jar di Ja ar Sa Uh SN 
Gaal FI vip Aa 3 au Y, bay SI G5 
HAL Dingp un bye da Hp 
SS INC 315 SS, He PI 3 CA WI 


Tar 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 315 





£ So To - Kena ANN an. Dur ot m0 Paan Tas 
K3 Mena 3 Wb del Y, LES Ga) LG SI TS 


Ge 3 Ot Ie bner Sa DN CS IL ae 3 


P3 ar Pad aa 3 » 20 Pan | Ao 20 o PAI 0. Te -A - 
- - - - - P3 - 

See Ae 
P3 - 


“Kuda ada tiga macam, kuda yang akan membawa dosa bagi pemiliknya, 
kuda yang akan menjadi tameng bagi pemiliknya, dan kuda yang akan 
menyebabkan pahala bagi pemiliknya. Kuda yang akan menyebabkan dosa 
bagi pemiliknya adalah kuda yang ditambatkan seseorang dengan maksud 
riya atau sombong, atau dipersiapkan untuk memerangi kaum muslimin, 
maka kuda ini akan membawa dosa bagi pemiliknya. Kuda yang akan 
menjadi tameng bagi pemiliknya adalah kuda yang ditambatkan seseorang 
untuk digunakan dijalan Allah, kemudian ia tidak melupakan hak Allah yang 
terdapat pada kuda tersebut, maka kuda yang ini akan menjadi tameng bagi 
pemiliknya. Sedangkan kuda yang akan menyebabkan pahala bagi 
pemiliknya adalah kuda yang ditambatkan seseorang di lapangan atau 
ladang gembalaan yang luas untuk digunakan oleh kaum muslimin dalam 
jihad dijalan Allah. Jadi tidaklah kuda itu memakan sesuatupun dari 
lapangan atau ladang itu melainkan akan dicatatlah baginya kebaikan- 
kebaikan sebanyak apa yang ia makan. Akan dicatat juga baginya kebaikan- 
kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Tidaklah kuda tersebut terlepas 
dari talinya dan ia lari, melainkan akan Allah catat baginya setiap langkah 
kuda tersebut, sebagai kebaikan buatnya. Dan tidaklah pemiliknya lewat 
pada sebuah sungai, lantas kudanya minum dari sungai tersebut tanpa 
perintah dari pemiliknya, melainkan Allah akan mencatat kebaikan baginya 
dari setiap yang ia minum.” (HR. Bukhari-Muslim). 


Disebutkan pula dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, 
SEN Tahap AI Jl Bia ale PAN 2 UG 
EP aa bra PE AA WAS NI Us Lea 


- 


g 


£ 


2 & . 40 ag An Dena annan BA NS o, Pa Kau 
B3 LA PA ia 9 Cl US Aa Lelo 


f 


ts? 


316 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











To GE BAG Al Ola Hb KS yap 
Et sa 3 mo £ 30 aa 0 & ANA Met 
BPN SA Ta Ujar pH A3 IU LS 


"3. 1 Ta te Pera #0 3. 0 s3. 2 ur ot 20 
Ma 4 Lai badan su 3 sa ad 2 SA Lal, Aura WI 
2 s£ . 0. AL. . 8 A4 3 PEN Ka, - ot tar 3 00. s8 Pad 

. ? ed #0 Len sg. gs er. 

Hae Usia W13 OM Urin UU Yi, ale 


“Adapun kuda yang akan membawa pahala bagi pelakunya yaitu kuda yang 
ia siapkan untuk jihad dijalan Allah. Tidak sedikitpun yang hilang dari 
perutnya melainkan akan dicatat baginya dari tiap-tiap yang hilang tersebut 
satu kebaikan. Apabila kuda itu berlari, maka baginya pahala dari setiap 
langkah kuda tersebut. Apabila ia mendatangi sebuah lapangan yang luas, 
maka akan dicatat bagi pemiliknya -dari setiap yang dimakan oleh kuda 
tersebut- pahala. Apabila ia melewati sungai, maka baginya -dari setiap 
tetes air yang diminum oleh kuda tersebut- pahala, hingga pada 
kotorannyapun terdapat pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang akan 
menjadi tameng bagi pemiliknya, yaitu kuda yang ia ambil untuk 
keperluannya, dan tidaklah ia mencegahnya dari hak-haknya, baik dalam 
keadaan lapang maupun sempit. Adapun kuda yang akan menjadi dosa bagi 
pemiliknya yaitu, kuda yang dijadikan alat untuk menyombongkan diri oleh 
pemiliknya.” Hadits shahih 


572. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


8. .. aa 0 3 0 2. . 5.0 - . 1 Pa 2 5. . 

dya dab UB one p Unta, all Ulas) AMI Jaa GP LA a 

0. 0 et Oa INN & sa. aza 

Sa Ga MN Ta ana Magang 

“Barangsiapa mempersiapkan dan memelihara seekor kuda untuk 

digunakan dijalan Allah, seata-mata terdorong oleh rasa iman kepada 

Allah dan percaya dengan janji-Nya, maka sesungguhnya kenyangnya, 

hilangnya dahaga, buang hajat, dan kencingnya kuda tersebut akan tercatat 
pada timbangan kebaikan pemiliknya pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 317 





573. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bb uan aa NA te Jadi 
Ai AP GA Ob AN Jala d UEA Wale Gill, AN Ja 


. 
.. 0. . 


Aa Ular) Sa AN F3 asa 3 S0 SG BG GUE, 


not Pa Pata 5 PENA Tap 233 Pe nana Pa ..3 
Wp ab, Uog Wb) Upaah OP LA) bp) Aka 
9 » . 

KAA F3 Maja Out Gl 

“Pada kening kuda diikatkan kebaikan untuk selamanya hingga hari 
Kiamat. Maka barangsiapa menambatkannya sebagai persiapan tatkala 
jihad dijalan Allah dan menginfakkan hartanya untuk merawat kuda 
tersebut: maka tiadalah kenyangnya, lenyapnya dahaga, kotoran, serta 
kencing dari kuda itu, melainkan hal itu merupakan kemenangan baginya 
yang tercatat dalam timbangan kebaikannya pada hari Kiamat. Namun, bagi 
orang yang menambatkannya karena ria, sum'ah, dan perasaan sombong, 
maka tiadalah kenyang, lenyapnya dahaga, kotoran, serta kencing dari kuda 
itu, melainkan hal itu merupakan kesengsaraan baginya yang akan dicatat 


dalam timbanganya pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad). Sanadnya jayyid. 
Hadits hasan 


574. Dari seorang laki-laki -dari kaum Anshar- radhiyallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu “alaihi wasalam, beliau bersabda, 


sa aro mo Lan TPL 2 SAB IN aw Ma NN sean 
ag o3 pel data Jong 2 AI Ja Jen alan ap IN Ja 
10 3x C3 2x P3 Oto Icha 212 M0 ET. s0 £ 3x. wo 
Sig Ea Gal) JI Ale GR Up SA Ale Sa B3 Gel 
. . o 0-09 PN - SN - . Pad 2 ae aa 22 
Ab ola Ol AI Oya INA OS ot emas aed Gap Ya AA) 


Je 


“Kuda ada tiga macam: kuda yang dipersiapkan dan dipelihara oleh 
seseorang untuk dipergunakan di jalan Allah: maka harga, tumpangannya, 
serta peminjamannya bernilai pahala bagi pemiliknya. Yang kedua adalah 


318 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











kuda yang dijadikan alat untuk bermaksiat, maka harga dan tunggangannya 
adalah haram. Yang ketiga adalah kuda yang dipersiapkan untuk dimakan, 
maka semoga kuda tersebut dapat menjadi penolak kefakiran Insya Allah.” 
(HR. Ahmad). Dengan perawi-perawi hadits shahih. Hadits shahih 


S$75. Dari Urwah bin Abu Al Ja'ad radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AI P3 Ih PU SA Kei 35 sa Ni 


“Pada jidat-jidat kuda telah diikat kebaikan, pahala, dan ghanimah hingga 
hari Kiamat.” (HR. Bukhari-Muslim) 


576. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- 3 4. pnya? NA - Pa. Pa 2 25 3. 
Ulee Sial! jang Huta t» Sd Na vega 0d yhna Jd 
Hara HSE 


“Kebaikan telah terikat pada jidat-jidat kuda hingga hari Kiamat. Dan 
perumpamaan orang yang berinfak untuk biaya pemeliharaannya sama 
seperti al mutakaffif dengan sedekah.” (HR. Ath-Thabrani dan Abu Ya'la). 
Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dengan lafazh yang lebih ringkas, 
dan dalam riwayat tersebut terdapat tambahan lafazh, “maka aku bertanya 
kepada Ma'mar, “Apakah yang dimaksud dengan al mutakaffif dengan 
sedekah?” Dia (Ma'mar) berkata, “Yaitu orang yang memberi sedekah 
dengan telapak tangannya.” 


$77. Dari Abu Kabsyah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 319 








- o - - San s2? 2 Pan LE ae Da2 8 
Ula GE ega OP Ualaiy LSI Kesel ABS giaa JSI 
AWIP oa Je IIS 
“Telah diikatkan kebaikan pada jidat-jidat kuda itu. Pemiliknya adalah 
orang-orang yang akan tertolong dan orang yang menginfakkannya 
bagaikan orang yang mengulurkan tangannya untuk bersedekah.” (UR. 
Ath-Thabrani, Ibnu hibban dan Al Hakim). Al Hakim berkata, “Sanadnya 
shahih.” Hadits shahih 


578. Dari Sahl bin Al Hanzhaliyah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

0 - . Png AK o Z, 2 

Ueaaih Y BAU one San IS JSI Je GA 

“Orang yang membiayai perawatan seekor kuda yang dipersiapkan untuk 

digunakan berjuang dijalan Allah, diumpamakan seperti orang yang 


mengulurkan tangannya ketika bersedekah, dan ia tidak pernah 
menariknya.” (HR. Abu Daud). Hadits shahih 


Pahala Memanah Dalam Jihad Di Jalan Allah 


579. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu "anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tatkala beliau 
berkhutbah di atas mimbar, beliau bersabda, 


06 pa Bai '. —E ( ai Karin Kai 3? 0 e "-» Lor 8 £ 
Ca aga OLI ea AA Ol VI Ga ALE e Iyas) 
ji s 1 " - ..50 Pad . 
AP ga LV 
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi'. (Os. Al Anfaal (8): 60) Ketahuilah, bahwa yang dimaksud 
dengan kekuatan adalah memanah. Ketahuilah, bahwa yang dimaksud 


dengan kekuatan adalah memanah, dan ketahuilah bahwa yang dimaksud 
dengan kekuatan adalah memanah.” (HR. Muslim) 


320 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


580. Dari Ka'ab bin Murrah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- s3 S0 50 aer : Fa Ea -. Ya Ii o- sa Le 0 
- 0... 0 3 aa 0. or -8$ SE 2 -G 2. Pa 
set s 

ale ass ia adl 
'Barangsiapa berhasil mengenai musuh dengan satu anak panah, niscaya 
Allah akan mengangkatnya satu derajat". Abdul Rahman bin An-Nahham 
berkata, “Apakah yang dimaksud dengan derajat itu wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “Ketahuilah, derajat itu bukan derajat yang biasa, tetapi 


Jarak antara dua derajat itu jarak adalah sejauh perjalanan seratus tahun'. 
(HR. An-Nasa'1 dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


581. Dari Mi'dan bin Abu Thalhah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 
“Kami pernah mengepung Ath-Thaif bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka aku mendengar beliau bersabda, 


Pad 
. 


Pa Naa PAP NN Sea HN ? - & 0 0. 
DI PP Don ara 


“Barangsiapa berhasil menancapkan anak panahnya (di tubuh musuh) pada 
saat jihad di jalan Allah, maka baginya satu derajat di dalam surga'. Maka 
pada saat itu aku berhasil membidikkan enam belas buah anak panah —ke 
tubuh musuh-.” (HR. Ibnu Hibban dan An-Nasa'i). Hadits shahih 


582. Dari Amru bin Abasah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


REI 3 AB AN Jain meta di Uja 


“Barangsiapa berhasil -membidik musuh- dengan sebuah anak panah, maka 
baginya satu derajat di dalam surga'.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 321 




















Maka pada hari itu, aku berhasil membidikkan busurku sebanyak 
enam belas —ke tubuh musuh-.' Hadits shahih 


583. Dari Amru bin Abusah, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
B- 4 .. 


Jab de aa Jala aka HP 


“Barangsiapa membidikkan satu anak panah kepada musuh saat jihad di 
jalan Allah, maka ia bagaikan orang yang membebaskan budak'.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilainya shahih. 


Diriwayatkan pula oleh Al Hakim, dia berkata, “Shahih sesuai syarat 
Imam Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan.” Hadits 
shahih 


584. Dari Ka'ab bin Murrah radhiyallahu 'anhu, di berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


33 GEN LAS IS Jaa da HO 


“Barangsiapa membidikkan sebuah anak panahnya kepada musuh, maka ia 
bagaikan orang yang membebaskan budak'.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits 
shahih 


585. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, bahwa dia pernah 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


2. 0 .. 0.0 $ Oo. 


MI aA F5 KP AS MY JI LE 
Jebat Ip Iya 3 5 Ja OS Lte ME Jala Gd em 


“Barangsiapa mempunyai rambut putih sedangkan ia beragama Islam, 
maka baginya cahaya pada hari Kiamat. Barangsiapa membidikkan sebuah 
anak panah di jalan Allah: baik ia mengenai sasaran atau tidak, maka ia 


8 AI Musnad (4/113). 


322 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


bagaikan orang yang membebaskan salah seorang anak Ismail 
alaihissalam.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


586. Dari Amru bin Abasah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ah eag AA G3 SS ILY GE MS ayah 
- 00 .. are 213 Ha Sa ank saga Ra 3 - Ba Oo. 
Bp 2 Sat mp 2 2g nan 
pakan "AAS JUS Oya old IS Aina A3) 
'Barangsiapa yang memiliki rambut putih sedang ia beragama Islam, 
niscaya baginya cahaya pada hari Kiamat. Barangsiapa membidikkan anak 
panah saat jihad di jalan Allah, baik mengenai musuh maupun tidak, maka 
ia bagaikan seorang yang membebaskan budak. Dan barangsiapa 
membebaskan seorang budak muslim, niscaya ia akan menjadi tamengnya 
dari api neraka, satu anggota tubuh adalah tameng bagi satu anggota 
tubuh'.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah) Hadits shahih 


Tetapi Ibnu Majah meriwayatkannya dengan singkat dan ringkas, 


- 4 2 20 P4 P4 Ps Pa an 
at 9 .$£ of 08. . £ 3-0. 01. o- 22 0... 
Ao Saad Up! jl Kol kaga Ale pa LA) YAI 
£ GA 
“Barangsiapa yang membidikkan anak panah, baik mengenai sasaran 


maupun tidak, maka pahalanya seperti orang yang membebaskan budak.” 
(HR. Al Hakim). Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih.” 


587. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


“Barangsiapa membidikkan anak panah dalam jihad di jalan Allah, maka ia 


akan mendapat cahaya pada hari Kiamat.” (HR. Al Bazzar). Sanadnya 
hasan. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 323 


Pahala Puasa dan Mengerjakan Amal Shalih Lainnya Saat 
Berjihad di Jalan Allah 


588. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu "anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


sa. 3 3 -— 


Up Oa JI 


“Tidak seorang hambapun yang berpuasa sehari sedangkan ia tengah 
berjihad di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya pada 
hari itu dari api neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


589. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PA s5 & Ieaa Ben oa Keba Ba - . PU A KAT NU 0 
Mi MB 3 any Me Jay PU Jam Hg ale ya 

Up Oo pall 
“Barangsiapa berpuasa sehari saat sedang berjihad di jalan Allah, niscaya 
akan Allah jauhkan wajahnya dari api neraka pada hari itu sejauh tujuh 


puluh tahun perjalanan.” (HR. An-Nasa'i). Sanadnya hasan. Diriwayatkan 
juga oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits shahih 


590. Dari Amru bin Abasah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


an £ s5 NN ARP Pai - P ore 0. 

CL ALA Fa JUS Ain Say Al Jala Up po ya 

“Barangsiapa berpuasa sehari saat ia tengah berjihad di jalan Allah, 

niscaya neraka akan menjauh darinya sepanjang perjalanan setahun.” (HR. 

Ath-Thabrani). Dengan sanad yang tidak mengapa (laba sa bihi). Hadits 
shahih 


324 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


591. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda 


oa AS Wat OLI ig AAU Jam AMI Jari d Lap Ale Ga 
PNG ea 


“Barangsiapa berpuasa di jalan Allah (ketika ia berjihad), maka Allah akan 
menjadikan antara dia dan neraka sebuah parit yang jaraknya antara langit 
dan bumi.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh 
Tirmidzi dari jalur periwayatan Al Wahid bin Jamil dari Al Gasim. Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini gharib.” 


Pahala Berjihad di Jalan Allah 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan di antara manusia ada orang yang 
mengorbankan dirinya karena keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun 
kepada hamba-hamba-Nya.” (Os. Al Bagarah (2): 207) 


Firman Allah, 


“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 
sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia 
amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Os. 
Al Bagarah (2): 216) 

Firman Allah Ta'ala, 

“Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau 


memperoleh kemenangan, maka akan Kami beri kepadanya pahala yang 
besar.” (Os. An-Nisaa' (4): 74) 

Firman Allah, 

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut 
berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad 
di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang- 


orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang 
duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 325 


pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 
atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Yaitu beberapa derajat 
dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha 
Pengampunan lagi Maha Penyayang.” (Os. An-Nisaa' (4): 95-96) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di 
sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan 
mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, 
keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang 
kekal. Mereka kekul didalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi 
Allah pahala yang besar.” (Os. At-Taubah (9): 20-22) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah 
menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Our'an. 
Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah, Maka 
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah 
kemenangan yang besar.” (Os. At-Taubah (9): 111) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu- 
ragu berjihad dengan harta jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah 
orang-orang yang benar.” (Os. Al Hujuraat (49): 15) 


Firman-Nya, 


“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di 
jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 
bangunan yang tersusun kokoh.” (Os. Ash-Shaff (61): 4). 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? Yaitu 
kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya berjihad di jalan Allah dengan 
harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu 
mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan 


326 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


(memasukkan kamu) ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai- 
sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 
“Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain 
yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat 
waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 
beriman.” (Os. Ash-Shaff (61): 10-13) 


592. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam ditanya, “Amal apakah yang paling 
baik?” Beliau bersabda, 

#2 1 ANN SE oa TA TI TE K2 APA Aa ra Ha 
BB AI Jar Dad 2JB SSL 5 13 gag ah OLI 


«30 8. 


IPL "JB Ps 


“Iman kepada Allah dan rasul-Nya.” Lalu ditanyakan lagi, “Kemudian 
apa?” Beliau bersabda, “Kemudian jihad di jalan Allah.” Ditanyakan lagi, 
“Kemudian apa?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Kemudian haji yang mabrur.” (HR. Bukhari-Muslim) 


593. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah 
amal apakah yang paling baik?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


AI Ja 3 ea IL SSI 


“Iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari-Muslim) 


594. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam keluar menemui mereka, sedangkan mereka 
tengah duduk berkumpul. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


an Ra Ge ia TP ab ia MA ap 5 oo oo PE 
Jet Joey IBAN Igo Ui NE NA AI Pa SA VI 

- ntar Kan Ane Ao e ah ia da 2 23 ! 2 3 
33 PIN AB AS BIA Jan HAM ol JA Ga 25 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 3217 


. 


5. LD 0cg 2, os ot £ Sign Na LT 
day bi la LA ag SAI 3 al JI, dag 2S 
dan Va Jl dl 2JE cal 


“Maukah kamu kutunjukkan tentang sebaik-baik manusia?” Para sahabat 
berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Yaitu seorang laki-laki yang keluar dengan kudanya dalam 
perang di jalan Allah hingga ia wafat atau dibunuh. Maukah engkau 
kuberitahu orang-orang yang menduduki posisi berikutnya?” Kami berkata, 
“Ya, wahai Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam.” Beliau bersabda, 
“Seorang laki-laki yang menyendiri pada suatu lembah. Ia dirikan shalat, 
membayar zakat, dan melepaskan diri dari segala kejahatan manusia. 
Maukah kutunjukkan seburuk-buruk manusia?” Kami berkata, “Ya, wahai 
Rasulullah!” Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Yaitu orang 
yang meminta kepada Allah, namun tidak mau memberi.” (HR. Tirmidzi). 
Tirmidzi menilainya hasan. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah. Hadits hasan 


595. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Siapakah manusia yang paling utama?” Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Rm 01 Jaa aa na raman si - 3 Pang .2 34 24 
daa Jb IG » Nb ds di ujan 9 Ju, ma ckas. Yaa 

LA EN PE Ma ka 
“Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah 
Ta'ala.” Orang itu berkata, “Kemudian siapa?” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Seorang mukmin yang menetap pada salah satu 
lembah. Ia menyembah Allah dan menjauhkan dari orang-orang dengan 
segala kejahatannya.” (HR. Bukhari, Muslim dan Al Hakim) 


Tetapi riwayat Al Hakim redaksi adalah: dia ditanya, “Mukmin 
manakah yang paling sempurna keimanannya?” Beliau shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


Jb asas Ja ga 


328 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Yaitu orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya.” Hadits shahih 


596. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


eng IE YP US YINI IE dh Es JL as 


NA Loc 


2 B5 cat 


“Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah: iman yang tidak diiringi dengan 
keraguan, perang tanpa disertai tindakan melampaui batas, dan haji yang 
mabrur.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits hasan 


597. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Tya VA Ja $ Gaal Ii Gis su Gg y 


0 £,.. OL - o-- -3 


PN slam US yA 


“Sesungguhnya di surga terdapat seratus tingkatan yang telah disiapkan 
Allah untuk para mujahidin di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan sama 
seperti jarak antara langit dan bumi.” (HR. Bukhari) 


598. Dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu, bahwa Rsulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


KA ap - 2. 


Kami AE Ng ES ang Uas SY : au | PIN 


Cx 


N 


- 


C. ka 


NI la SE cai Ia) U JA Gis JUS aa 


4 To. -0 


HS 3 Te Ls AE j3 Hu Aa AI sah 
AN Jaa SN LB Sah IA G PA JB PNG LI 


“Barangsiapa ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai Rasul-Nya, maka wajiblah 
baginya surga.” Mendengar itu, Abu Sa'id heran dan berkata, “Ulangilah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 329 





wahai Rsulullah!” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
mengulanginya, kemudian bersabda, “Dan satu lagi amalan, dengannya 
Allah akan mengangkat seorang hamba seratus derajat di dalam surga. 
Jarak antara tiap dua derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi.” 
Abu Sa'id berkata, “Apakah amalan itu wahai Rasulullah?” Beliau 
bersabda, “Jihad di jalan Allah.” (HR. Muslim) 


599, Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad dari Abu Umamah 
radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


mi at Al oa 


“Puncak tertinggi dari Islam adalah jihad di jalan Allah.” Hadits hasan 


600. Dari Abdullah bin Habsyi Al Khats'ami radhiyallahu 'anhu, Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam pernah ditanya, “Amal apakah yang paling 
mulia?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Sa DJ Ki JUAN Gl JA Gi ae db le Ah 0 of 


LIE Kasta Lb aja dog 2 aga & JNE Sr ai 
SO ja JI AL du € Kasi sa 3G ko 15 


o Pa 


Sl sb Ja Jah SN PN AT & Kasi 5 Png 
ah JER GS Jb tank lag SAN Aa LA J6 Fail 


33... 


Oa yr aga 213 BA “JG 


“Imam yang tidak disertai dengan keraguan, jihad yang tidak dibarengi 
dengan khianat terhadap harta rampasan perang (ghulul), serta haji yang 
mabrur.” Lalu ditanyakan, “Sedekah apakah yang paling mulia?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sedekah dari orang-orang yang 
juga membutuhkan.” Kemudian ditanyakan lagi, “Hijrah apakah yang paling 
utama?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Yaitu orang 
yang berhijrah dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah.” Lalu ditanyakan, 
“Jihad apakah yang paling utama?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 


330 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


bersabda, “Yaitu jihad Orang yang memerangi kaum musyrikin dengan jiwa 
dan hartanya.” Lalu ditanyakan, “Kematian yang bagaimanakah yang paling 
mulia?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yaitu kematian 
orang yang berlumuran darahnya dan hewan tungganganya tewas.” (HR. 
Abu Daud dan An-Nasaa'i). Hadits shahih 


601. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Oa EA BIS All Jasa Sad! Ob AMI Jawa Tenda 

AN Aa Sai) BIG Ani Kill lp 
“Berjihadlah di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah 
adalah salah satu pintu-pintu surga. Dengannya Allah Ta'ala akan 
menyelamatkan seseorang dari takut dan cemas.” (HR. Ahmad). Sanadnya 


Jayyid, juga oleh Al Hakim, dia berkata, “Sanad hadits ini shahih.” Hadits 
shahih 


602. Dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ah d Tan AA) Ig BA — asal SI 3D 
BA Gal ya DA Dad pa Up Kah dan op sa aa 
Tg AE Ian H3 EN ah dh Jar 
Una AN ap Ola pb pa US ya opa 


da NAN Beban GR IA ig 
— yan ol el Lb yag 


£ 
LI 


Aku penanggung (menjanjikan) bagi orang yang beriman kepadaku, 
memeluk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di sekitar surga dan 
sebuah rumah di tengah surga. Aku juga penanggung orang yang beriman 
kepadaku, berislam dan berjihad di jalan Allah, dengan sebuah rumah di 
sekitar surga, sebuah rumah di tengah surga, dan sebuah rumah di atas 
surga. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka tidaklah ia meninggalkan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 331 





satupun pintu kebaikan melainkan ia telah melakukannya sebagaimana 
iapun telah terbebas dari segala kesalahan, ia (aman) tatkala meninggal, di 
mana saja ia meninggal.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


603. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


to to 


Sa BAGAI NY AL PB BA 
TAS ja 


“Berhaji bagi orang yang belum melaksanakannya lebih baik dari sepuluh 
pertempuran. Dan satu pertempuran dijalan Allah bagi orang yang telah 
berhaji lebih baik dari sepuluh kali orang yang haji.” (HR. Ath-Thabrani). 
Sanadnya hasan. Hadits hasan 


604. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa ada 
yang bertanya “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang dapat mengimbangi 
La di jalan Allah?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


8. 


Nm Ja mn ten Yaa 2 Pura Em 


2. 


Pa up 


Ma Ona Pat Area IA 


” 


“Kalian tidak akan dapat mengimbanginya.” Kemudian para sahabat 
mengulangi pertanyaannya dua atau tiga kali. Setiap mereka bertanya, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Kalian tidak akan 
mampu mengimbanginya.” Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah seperti 
orang yang puasa dan shalat dengan melantunkan ayat-ayat Allah, ia tidak 
berhenti dari shalat dan puasanya hingga sang mujahid itu pulang dari 
medan perang.” (HR. Bukhari-Muslim). Redaksi ini adalah lafazh Muslim. 


Disebutkan pula pada redaksi Imam Bukhari: Seorang laki-laki pernah 
berkata, “Ya Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amal yang menyamai 
jihad?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Aku tidak 
menemukannya. ” Kemudian beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


332 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pa 


Kai ARV aoi Dina JAN Ol Lana CS IS malai JA 
KAS AI OA OB ob Yg 
“Apakah engkau sanggup jika sang mujahid telah keluar ke medan perang, 


engkau masuk ke dalam masjid lantas shalat dan puasa terus menerus?” 
Laki-laki itu berkata, “Siapa yang mampu melakukannya?” 


Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 
2... PA 9 a o 2 
ES Alta SK Ujar SEL AG AAN Jasa $ Aalemadi Ja 
ana SUN BE AE AE 


“Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah —dan Allah mengetahui 
siapa saja yang benar-benar berjihad dijalan Allah- seperti orang yang 
berpuasa, shalat, khusyu ' ruku', dan sujud.” Hadits shahih 


605. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


- 0. a aTor ia Ie 1 Pri ae ad - . PA ari Pin 
ag na AA, 9 jg ME ES AI Jaa $ Jalu Ja 

Pi Oo Pad 

at 
“Perumpamaan seorang mujahid dijalan Allah, seperti orang yang 
berpuasa di siang hari dan shalat di malam harinya. Ia melakukan hal 
tersebut hingga Allah mengembalikan sang mujahid tersebut dari medan 


Jihad.” (HR. Ahmad). Para perawinya terdiri dari para perawi yang shahih. 
Hadits shahih 


606. Dari Abu Bakar bin Abu Musa Al Asy'ari, dia mengatakan bahwa 
aku mendengar ayahku berkata di hadapan para musuh, “Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

Bi Ae RN aa Pee PON Dn aa Ge Ing PN ee 
Uda Lang D5 Jar) lh yel IMS TS Kemdl CNN | 


- 


ui 
2 2g dh se nnag, Natan a Ae de aa dan pi Te 


- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 333 











5 £ Teng 20 DAN ea -. AN en an Bae 
TAS Sa Ke Ti JW ala Il RP Jb 33 


Ore 


Hi Pa bini pa Jet sea an 


Sesungguhnya pintu-pintu surga terletak di bawah naungan pedang- 
pedang'.” Maka berdirilah seorang laki-laki yang lusuh penampilannya, lalu 
berkata, “Benarkah engkau mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam mengatakan hal itu?” Ia berkata, “Ya.” Maka laki-laki itupun 
kembali kepada para sahabatnya, kemudian berkata, “Aku mengucapkan 
salam kepada kalian.” Kemudian ia mencabut pedangnya dari sarungnya dan 
melemparkan sarung pedang tersebut. Selanjutnya iapun berjalan menuju 
musuh dengan menghunuskan padangnya, dan ia bertempur hingga ia 
terbunuh. (HR. Muslim) 


607. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat menuju 
Badar, agar mereka dapat mendahului kaum musyrikin menuju tempat itu. 
Setelah mereka tiba, datanglah kaum musyrikin. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


0 Ao 3 


SN PAS JG LAN BN Yep ab A Pa 
JL AI 2JB KP SAI G3 ya Bid Kai 
Kan Joan v ed Seda 3 Dip 
- JG Aa 2 OA of Mag y 1) Jan Gr, Y -JG Ta 
DJ 5 Ata JA Dad at Ya at ee aa ya 2 
Ba ata ab Aa An 

BN gn 3 SA NG 


“Bergegaslah menuju surga yang luasnya selebar langit dan bumi.” Umair 
bin Al Hamam berkata, “Ya Rasulullah, surga yang luasnya selebar langit 
dan bumi?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Ya.” Umair 
berkata, “Bakhin, bakhin! (bagus, bagus!!)” Rasulullah shallallahu “alaihi 


ai 


La. 


334 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


wasallam bersabda, “Mengapa engkau berkata, “Bakhin, bakhin?” Ia - 
Umair- berkata, “Tidak lain maksudku wahai Rasulullah, kecuali berharap 
agar aku termasuk golongan orang-orang yang mendapatkannya.” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Sungguh engkau termasuk dalam 
golongan mereka. ” Kemudian iapun mengeluarkan beberapa biji kurma dari 
keranjang dan memakan sebagiannya, lalu ia berkata, “Aku tidak 
mendambakan hidup hingga dapat menghabiskan sisa kurma ini, 
sesungguhnya (di hadapanku) kehidupan yang panjang.” Kemudian ia 
melempar sisa kurmanya dan berperang menghadapi musuh, hingga — 
kemudian- beliau wafat sebagai syahid —semoga Allah meridhai beliau-. 
(HR. Muslim) 


608. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


IBbok an, LO. ST 3 P. an Aa Ar Ar an en Kere aa 3 
any gl Lan Ol ab Ep dira G Salaal 2 Jang ja MI JA 
2 LE 0 £ 230 - 220. - ha - Kai 
kami gl pel Ataoe dinar, Ol Aom 


“Allah Ta'ala berfirman, “Seseorang yang berjihad di jalan-Ku, ia berada 
dalam tanggungan-Ku. Jika Aku mengambilnya, akan Aku wariskan surga 
kepadanya. Dan jika Aku mengembalikannya, maka Aku akan 
mengembalikannya dengan membawa pahala atau ghanimah (harta 
rampasan perang)'” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini shahih.” 
Hadits shahih 


609. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasalam, beliau bersabda, 


Eat DS Cara We Ag AN IE Unta DAN Ina HA LA 
IPS Sah di IE Eat Sp Pama Jie Ah da Ja 
CAS Ag Tn 3 Oli Ta Jb Cab IS 2 el de 

dh dn tao 5 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 335 


“Barangsiapa berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menjaminnya. 
Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka ia berada dalam jaminan Allah. 
Barangsiapa berangkat menuju masjid pada pagi atau sore hari, maka ia 
berada dalam jaminan Allah. Barangsiapa menolong dan mengagungkan 
imam (pemimpin), maka ia berada dalam jaminan Allah, dan barangsiapa 
duduk di rumahnya dan tidak membicarakan aib orang lain (ghibah), maka 
ia —pun- berada dalam jaminan Allah.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu 
Hibban). Hadits hasan 


Pahala Berdiri dalam Barisan Pertempuran di Jalan Allah 


Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan 
mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Os. Ash-Shaff (61): 
5) 


610. Dari Imran bin Hushain radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda, 


baka Je Sila Ia MI Kis Je pn SE Ara 


Pan 


“(Tempat) berdirinya seseorang didalam barisan ketika jihad di jalan Allah 
lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah yang dilakukan oleh seseorang 
selama enam puluh tahun.” (HR. Al Hakim). Al Hakim berkata, “Hadits ini 
shahih sesuai syarat Bukhari.” Hadits shahih 


611. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang laki-laki -sahabat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah 
lewat pada sebuah lembah yang terdapat mata air tawar yang mengagumkan. 
Maka ia berkata, “Andaikan aku menyendiri dari manusia dan tinggal di 
lembah ini. Tetapi aku tidak akan melakukannya hingga aku meminta izin 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam.” Kemudian ia menyatakan 


336 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





keinginannya itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ba Sd Dl ia Fil Jala ad Sa Aa op SY 


Jala HA Sd Slaty ang NP L 


Sea SU Gp Jab IU 


“Jangan engkau lakukan! ANA SA tempat salah seorang dari kalian 
dalam barisan jihad di jalan Allah lebih baik baginya daripada shalat yang 
ia lakukan di rumahnya selama tujuh puluh tahun. Apakah kalian tidak 
senang, tatkala Allah mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke surga? 
Bertempurlah di jalan Allah! Barangsiapa bertempur di jalan Allah di 
antara unta-unta (sesaat), maka wajiblah baginya surga.” (HR. Tirmidzi). 
Tirmidzi menilainya hasan. Diriwayatkan pula oleh Al Hakim, dia berkata, 
“Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. ” Hadits hasan 


CX 


612. Dari Mujahid, dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia pernah 
berada di daerah perbatasan (bersiap siaga), kemudian mereka dikejutkan 
oleh sesuatu hingga mereka bergegas menuju daerah pantai. Kemudian 
dikatakan, “Tidak ada apa-apa.” Mendengar itu, para sahabat kembali, tetapi 
Abu Hurairah tetap berdiri di tempatnya. Maka seseorang berkata, “Apa 
yang menyebabkanmu berdiri di tempat itu wahai Abu Hurairah?” Dia (Abu 
Hurairah) berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Berdiri sesaat di dalam perang di jalan Allah lebih baik Penak berdiri 


melaksanakan shalat pada malam Lailatul Oadr di sisi Hajar Aswad.” (HR. 
Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 337 





Pahala Berdoa Saat Bertemu Barisan Musuh 


Allah Ta'ala berfirman, “Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan 
tentaranya, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa, “Ya tuhan kami, 
tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan 
tolonglah kami terhadap orang-orang kafir'. Maka mereka (tentara Thalut) 
mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah.” (Os. Al Bagarah (2): 250- 
251) 


Allah berfirman, “Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan 
kami ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih- 
lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir'. Karena itu Allah memberikan kepada 
mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Os. Aali “Imraan (3): 147- 
148) 


613. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- 0 


as 10133 (9 de J3 35 Ll Land! — 2 Kg otslu 


“Dua saat (waktu) yang akan terbuka pada keduanya pintu-pintu langit, dan 
sedikit sekali doa seseorang tertolak di kedua waktu itu, yaitu, tatkala 
dikumandangkan adzan dan tatkala seseorang berada dalam barisan jihad 
di jalan Allah.” (HR. Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban). 
Hadits shahih 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
Lao GA Ate CA KATA 05 La dB OS y os 


- . 


#5 0. 0-4 
Liu Z TAN 


338 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Dua waktu yang tidak akan ditolak doa seseorang” atau beliau berkata, 
“Tidak akan ditolak doa seseorang pada keduanya, yaitu doa saat adzan 
dan tatkala perang sedang berkecamuk. ” Hadits shahih 


Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, 
Al Jas dal 35 IKAN A3 Gi Rp33 23 da 23Y EPL 


“Dua waktu —di mana- tidak akan ditolak doa seseorang, yaitu saat shalat 
akan dilaksanakan dan tatkala seseorang berada dalam barisan jihad di 
jalan Allah.” Hadits shahih 


Pahala bagi yang Terluka Dalam Jihad Di Jalan Allah 


614. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


LS Pa Ta SAY P3 LM IA Ka Gp 
c2 


Abah jan Co An ea Ja dai SB di 
TN AP Ip Tani 


“Tidak ada sesuatupun yang lebih dicintai Allah dari dua tetesan dan dua 
buah tanda, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan 
darah yang dialirkan saat jihad di jalan Allah. Dua buah tanda yang 
dimaksud adalah, tanda (bekas) jihad di jalan Allah dan tanda (bekas) 
melaksanakan suatu kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah.” (HR. 
Tirmidzi) Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan.” Hadits hasan 


615. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


2 Du. 


TA ae Se VER He GP Ai 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 339 


Anni Pd Te Oh bata TE ln Vena 


8.33 


AA Pe ab Ad 3 JUL Sat aa ad K3 


AI Gn ea TE FA Ya jt HAK ta ag 


.... 


Ie aa ad YP aa aa Ie GA Ul kn 3 0 EP 


Daan 


at YAA Ja 3 IPA po OS DU rada 
sa yi opal Ga al Omi Ya 
PI SA SBB dh Jasa HA A Oa can Asa ni 


(3 yA 


“Allah akan menjadi penanggung bagi orang-orang yang keluar dijalan- 
Nya, tiada yang mengeluarkannya kecuali keinginan berjihad dijalan-Nya 
dan iman kepada-Nya, serta percaya kepada Rasul-Nya. Dia akan 
menjamin, bahwa Ia akan memasukkannya ke dalam surga atau 
mengembalikannya ke rumah dengan membawa hasil, baik berupa pahala 
atau harta rampasan perang. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, tidak seorang pun terluka dalam perang di jalan Allah 
melainkan ia akan datang pada hari Kiamat seperti hari ia terluka. Warna 
lukanya seperti warna darah dan baunya seperti bau misik. Demi Dzat yang 
Jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, seandainya aku tidak khawatir akan 
memberatkan kaum muslimin, maka aku tidak akan pernah duduk di 
belakang pasukan yang tengah bertempur di jalan Allah. Namun karena aku 
tidak ingin memberatkan kaumku yang tidak ikut berperang karena udzur, 
maka aku lakukan hal itu. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, sungguh aku ingin jika aku bertempur di jalan Allah, kemudian 
aku meninggal, kemudian aku ikut bertempur lagi dan akupun meninggal, 
kemudian aku ikut bertempur lagi hingga aku meninggal.” (HR. Muslim) 


616. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


340 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





SI Ga Ag ata Gp 2s Y) Ah Ja da ip 
Ulun bay BN (3 OP 


“Tidak seorangpun terluka dalam jihad di jalan Allah melainkan pada hari 
Kiamat ia akan datang dengan luka yang mengalirkan darah. Warna 
lukanya berwarna darah, namun baunya bau minyak misik.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


Dalam riwayat lain disebutkan, 

Gen sa S2 a33 je la 3, 8 5 -0 o- 84 

Adi ah YR BA KD ya se dr 
BI DE BAG 33 oo ES 


“Setiap luka yang terjadi saat jihad di jalan Allah, maka pada hari Kiamat 
ia akan datang dalam keadaan luka di mana ia tertusuk dan mengalirkan 
darah. Warna luka itu seperti warna darah dan baunya seperti bau Minyak 
misik.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


617. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0. 


PENS o 
AT meat Can BAN S Ser “1, Kav Hub Pura KI Tai 
AE AS DA ON dag Pl 
“Barangsiapa terluka saat jihad di jalan Allah, maka ia akan datang pada 
hari Kiamat -dalam keadaan terluka- dengan bau seperti bau minyak misik 
dan warnanya seperti warna az-za'faran. Pada orang itu terdapat tanda 
sebagai seorang syahid. Dan barangsiapa meminta dengan ikhlas kepada 
Allah agar meninggal sebagai syahid, niscaya Allah akan memberinya 
pahala orang yang syahid meskipun ia meninggal di atas pembaringannya.” 


(HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih 
sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 341 


618. Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


503 — 3 0 -—- 3.8 To 90 Lea ban - PE TT Haa 
Ear CP g Ell AI ay Ip BU Ilp AI Jam $ JG uya 
LAS KAS UI F3 en BPSK AN jl 


Ha AIA TA ae Bun na TN EOT 
Aa hay Wap WAN OP BJ 


“Barangsiapa dari kaum muslimin yang -terbunuh- saat berperang di jalan 
Allah di antara unta-unta (meskipun sesaat), maka wajib baginya surga. 
Barangsiapa terluka atau tertusuk oleh senjata, maka sesungguhnya ia akan 
datang pada hari Kiamat sebagaimana ketika ia mengucurkan darah yang 
sangat banyak: warnanya seperti za'faran dan baunya seperti bau minyak 
misik.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi). An-Nasa'i dan Ibnu Majah menilai 
hadits ini shahih. Hadits shahih 


Telah disebutkan sebelumnya dari hadits Abu Ad-Darda' dengan 
redaksi, 


90. sr 3 “. ara H - 5 " - - PJ Oo .. 
pap OA ibu ID AU aa Sal TP 9 
- so. o 2 Na LN. 00 daa - ser Pa ri 
Kg dng Cemal 3 Ita Uasuya oljasl Oo Jaa Up cinta 
' : | | “dag 5 - Pa Tee Dean 3 L ng 

saga ab ale UNGU us Ul, Sai 
“Barangsiapa terluka saat perang di jalan Allah, maka ia akan diberi tanda 
sebagai seorang syahid, ia mempunyai cahaya pada hari Kiamat. Warna 
luka itu seperti warna za'faran sedangkan baunya seperti bau parfum. 
Warna-warna itu akan memperkenalkan dia sebagai seorang syahid, 


sedangkan beberapa orang lain berkata: si fulan memiliki tanda syahid.” 
Hadits shahih 


342 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Membunuh Orang Kafir Saat Jihad 


619. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
£ 5 2 A3 “ ” -. . s7 
| NI 3 58 BS el Y 
“Tidaklah akan berkumpul antara orang kafir dengan orang yang 
membunuhnya di dalam neraka untuk selamanya.” (HR. Muslim) 


Diriwayatkan pula oleh Al Hakim dengan sanad sesuai syarat Muslim, 
yang redaksinya adalah, 


2 2 Ba BN an AAA 3 Pa Oa mat 
Serai Yp D9EG Sala NAS JB ala JI 3 Ola Y 


PA 
£ Bee 


mn ana Naat ot pe aan Naa aa ai 
33 Dai 
IG ola 


“Dua hal yang tidak akan berkumpul pada hari Kiamat, di mana salah 
satunya akan memberi mudharat kepada yang lainnya, yaitu seorang muslim 
yang membunuh orang kafir, kemudian ia (orang muslim tersebut) 
senantiasa komitmen dengan agamanya. Demikian pula tidak akan 
berkumpul dalam perut (tubuh) seorang hamba yang berdebu saat perang di 
jalan Allah dengan asap api Jahanam. Dan tidak pula akan berkumpul 
dalam hati seorang hamba antara iman dan kebakhilan.” Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i seperti hadits ini, tetapi beliau 
berkata, “Antara iman dan hasad.” Hadits shahih 


Pahala Mati Syahid dalam Pertempuran 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap 
orang-orang yang gugur dijalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 343 


(sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.” (Os. Al 
Bagarah (2): 154) 


Firman Allah, 


“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat 
rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang 
diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang- 
orang yang masih tinggal dibelakang yang belum menyusul mereka, bahwa 
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih 
hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari 
Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
beriman.” (Os. Aali “Imraan (3): 169-171) 


Allah berfirman, 


“Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung 
halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang 
dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan 
pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai 
di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya-lah 
pahala yang baik.” (Os. Aali “Imraan (3): 195) 

Firman-Nya, 

“Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan 
menyia-nyiakan amal mereka —Allah akan memberi pimpinan kepada 
mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke 


dalam surga yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka.” (Os. 
Muhammad (47): 4-6) 


620. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


P3 
8-0 £ 


pa ANIS PAEIB SAI 9 atas GI ale, AL EN, 
" aga "2 rd .. Ga Da men pa ena 
SIAGA JAS JAN ai Lal YG Ugia Gn Jas JL J Jis 

“Malam ini aku telah melihat (mimpi) bahwa dua orang laki-laki 


mendatangiku. Keduanya naik bersamaku ke atas sebuah pohon dan 
memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang sangat bagus dan istimewa, 


344 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


yang belum pernah aku lihat rumah seindah rumah itu. Kemudian kedua 


laki-laki itu berkata, “Rumah ini, diperuntukkan kepada para syuhada'. 
(HR. Bukhari) 


621. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa seorang laki- 
laki berkata, “Ya Rasulullah, jihad apakah yang paling mulia?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ 


BS Sg BSN Gay Ol 
“Yaitu tatkala disembelih kudamu dan ditumpahkan (dialirkan) darahmu.” 
(HR. Ibnu Hibban) 


622. Dari Rasyid bin Sa'ad, dari seorang laki-laki di antara sahabat Nabi 
shallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki pernah berkata, “Ya 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, apakah penyebabnya seluruh orang 
mukmin akan tertimpa fitnah (fitnah kubur) di dalam kubur-kubur mereka 
kecuali orang yang mati syahid?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 


bersabda, 
z - 3 - 2 
3 day IE Se IA AS 


“Cukuplah sabetan pedang di atas kepalanya menjadi fitnahnya.” (HR. An- 
Nasa '1) Hadits shahih 


623. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


KA Ga SA Lang CSV) JI Ga Ing Lang C 


“Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya terbunuh kecuali 
seperti rasa orang yang digigit —kutu- (disengat).” (HR. An-Nasa'i, Ibnu 
Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan 
Shahih. Hadits hasan 


624. Dari Anas radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 345 





aa an 


- 


f 


Le 
2 nb a- 0. Tak bip ara BEE aa 3G 3, J0,” 0 -, 
End lp ag Jika Gong Ul at AP Agil pb s3 

za SI 
“Tidak seorangpun yang masuk ke dalam surga ingin kembali ke dunia 
padahal di dalamnya ia telah memiliki segala kenikmatan dunia kecuali 
orang yang syahid. Sesungguhnya ia mendambakan, jika saja dapat kembali 


ke dunia dan terbunuh hingga sepuluh kali, karena apa yang ia saksikan 
dari kemuliaan —yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid-.” 


Dalam riwayat lain disebutkan: 
2olgadl Fuad oa Sp 


“Karena apa yang ia saksikan dari keutamaan orang yang mati syahid.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


625. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, di mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- — 2.9 - ia 2 2. PA Dea SAN 0 £ 6 3 0 
HS Gl Gl ud AI Jyih KAN Ap KI Jl La Ja Sp 
Ae Dansa Ta : 3 Rae Ie RE ana Sa en 3 Pata 
Idyad cataig Ja Idgka ja DS daaa SA Sh 


3 £ 
nd 


02 - - sa At Pa F. Bang ? 4 29 £ a Pa TE 
SA pain di 


“Pada hari Kiamat akan dihadirkan seorang penghuni surga, maka Allah 
Ta'ala berkata kepadanya, “Wahai anak Adam, bagaimana engkau 
mendapatkan rumahmu (di surga)?" Ia berkata, “Ya Rabb, sungguh itu 
adalah sebaik-baik rumah'. Allah berfirman, “Mintalah dan sebutkan 
keinginanmu!' Hamba itu berkata, Jika aku boleh meminta dan 
berkeinginan, aku minta kepada-Mu agar engkau mengembalikanku ke 
dunia, hingga aku terbunuh —kembali- di jalan-Mu sampai sepuluh kali'. 
Yang demikian itu timbul karena apa yang ia saksikan dari keutamaan 


346 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








seorang yang syahid.” (HR. An-Nasa'I-Al Hakim) Menurut Al Hakim 
hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


626. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Saba In ga oa LIS sah 2 A5 padi SN, 
kata2 

BE jab 

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh aku 

ingin berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, kemudian aku 


berperang lagi dan aku terbunuh, kemudian aku berperang lagi dan aku 
kembali terbunuh.” (HR. Bukhari-Muslim) 


627. Dari Abu Oatadah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam pernah berdiri di tengah para sahabat dengan 
mengatakan sesungguhnya jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah 
adalah sebaik-baik amalan. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah jika aku terbunuh ketika jihad di jalan Allah, 
maka dosa-dosa aku akan terhapus?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


- 
Or 


JB Kaka Jah BA Tibo Ap AI Jala dia Oa 
aneka Naren Aang Ie Ko Ip 
D lag TEA Ki Ip IE GAS SI AN Jt 


MI ale Jo DI BIAN Ny YP Jah BA ato Ch, 
WI Jd Jb 


“Ya, jika engkau terbunuh dalam perang di jalan Allah, sedangkan engkau 
sabar, mengharap pahala, maju, dan tidak melarikan diri.” Kemudian 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda lagi, “Apa yang engkau 
katakan?” Ia berkata, “Apakah jika aku terbunuh dalam jihad di jalan Allah 
maka kesalahan-kesalahanku akan terhapus?” Rasulullah shallallahu “alaihi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 347 


wasallam bersabda, “Ya, jika engkau terbunuh ketika perang di jalan Allah, 
sedangkan engkau sabar, mengharap pahala, maju dan tidak melarikan diri, 
kecuali utang, karena sesungguhnya Jibril menyampaikan hal ini 
kepadaku.” (HR. Muslim) 


628. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


GNI 33 JS 2 - Tahu 


“Orang yang syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali utang.” (UR. 
Muslim) 


629. Dari Al Barra' bin Azib radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang laki-laki memakai baju besi pernah datang menemui Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, lalu berkata, “Ya Rasulullah, apakah aku 
berperang —dahulu- atau masuk Islam -terlebih dahulu-?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- 5 a B3 Maa Ia aa Bae wa ana 
Ae AI lo AN Jay Id J3 JAS 5 alah CE 3 ml 
j j BA Tn 5 

Pa Mt aa 
“Masuk Islamlah terlebih dahulu kemudian berjihadlah.” Maka iapun 
masuk Islam, kemudian berjihad hingga ia terbunuh. Rasulullah shallallahu 


alaihi wasallam bersabda, “Orang itu melakukan amal yang sedikit, tetap 
ia akan diganjar dengan balasan yang banyak.” (HR. Bukhari) 


630. Dari Syaddad bin Al Hadi radhiyallahu “anhu, bahwa seorang laki- 
laki Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, lalu 
beriman serta mengikutinya. Kemudian ia berkata, “Bolehkah aku hijrah 
bersamamu?” Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam mewasiatkan 
dengannya kepada beberapa orang sahabatnya. Tatkala terjadi perang, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam berhasil meraih kemenangan dan mendapat 
harta rampasan perang. Kemudian beliau membagi harta tersebut, dan juga 
membagikannya kepada orang Arab Badui tersebut. Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam mengamanahkan bagian Arab Badui itu kepada para 


348 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


sahabat agar mereka menyampaikannya, karena ia ditugasi menjaga bagian 
belakang pasukan. Maka ketika orang Badui itu datang, para sahabat 
menyerahkan pembagian itu kepadanya. Ia berkata, 


dlm BAG Al Ale AN AI UN KLS LS JG Sa 
Bb P3 3 IE NA CJ lh ea KA 
deh Wu ata aus PEYO eNNN AAA 


2g 9. 


Denai WN GA JB ab jt ohh ia —aia 


AA Ji LA li Sh Ja yi Sa 
Ga: ag la Ji Gd al ot Ra Bs jai 
Se KEP dina DI Tan JB 4x AJE yh 
La Oa ai NA Gg de Lia GA ai 


2d 
LN 2. 


Ang Jai Ula 3 PARA ap MA IS AN HO La 
BIS Ie Iga Ui 


“Apa ini?” Para sahabat berkata, “Bagianmu, yang Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berikan kepadamu.” Lantas ia -—pun- mengambilnya dan 
membawanya kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Apa 
ini wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Bagianmu.” Arab Badui itu berkata, “Bukan karena ini aku mengikutimu, 
tetapi aku ingin terpanah di bagian sini —ia memberi isyarat ke bagian 
lehernya- hingga aku mati dan masuk surga.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Jika engkau benar, maka Allah akan mengabulkan- 
nya.” Kemudian mereka (para sahabat) tinggal beberapa lama, hingga pada 
suatu ketika mereka kembali bertempur menghadapi musuh. Selesai 
pertempuran, dihadirkan jasad Arab Badui itu kepada Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, dan ia terkena panah pada bagian yang dahulu ia 
isyaratkan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Benarkah dia?” 
Para sahabat berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Ia telah berikrar dengan benar, maka Allah-pun mengabulkan 
keinginannya." Selanjutnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meng- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 349 


kafaninya dengan jubah milik beliau. Ia mengedepankannya dan mendoakan 
jenazahnya. Dan di antara doa beliau untuk Arab Badui itu adalah: “Ya 
Allah, inilah hamba-Mu. Ia telah keluar berhijrah di jalan-Mu hingga ia 
terbunuh sebagai syahid. Aku bersaksi atas hal tersebut.” (HR. An-Nasa'1) 
Hadits shahih 


631. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
pamanku (Anas bin An-Nadhr) tidak hadir dalam perang Badar. Lalu ia 
berkata, 


Pan Iga DS GP A3 IE Ji 58 Hb Jp) U 
AKN, at Ag OS 3 Tn KAN II Ss ad JB 
banda ii Ap Ea al 3 gal) “JG Ojak 


03 Ina Aa GA BP : SY Ao CU ih, 


da Ia an do JAN Ui Ba ya L Jas Us Sa 
4 Uap DJ EA TA Jap UC Ga hn YG al 
2 A3 - en Sah TA S3) Lala 


- 
“aa 2 


Er Ju sita YA Ge asa ab aja 
Jt bata ny WAT dj ah IP IU oh en 
29 at Sd (ae Al Ialals L iko 


“Ya Rasulullah, aku tidak hadir pada perang pertama melawan kaum 
musyrikin. Jika saja Allah berkenan untuk mempertemukan lagi dengan 
perang melawan kaum musyrikin, maka Allah akan menyaksikan apa yang 
akan aku lakukan.” Maka tatkala terjadi perang Uhud dan kaum muslimin 
telah terdesak, ia berkata, “Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu 
terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka (para sahabat), dan aku 
berlepas diri dari apa yang telah dikerjakan oleh mereka (kaum 
musyrikin).” Kemudian ia —pun- maju menghadapi musuh. Saat itu Sa'ad 
bin Muadz menghadangnya, tetapi ia berkata, “Ya Sa'ad bin Mu'adz, surga! 


350 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Demi Allah, aku mencium baunya di balik Uhud.” Sa'ad berkata, “Setelah 
itu aku tidak tahu lagi apa yang ia lakukan wahai Rasulullah.” Anas berkata, 
“Usai perang, kami mendapatinya dengan luka tusukan pedang sebanyak 
delapan puluh tiga tusukan, atau luka akibat tusukan tombak dan bidikan 
panah. Kami mendapatinya telah terbunuh dan kaum musyrikin telah 
mencincangnya, sehingga tidak seorangpun yang mengenalinya, kecuali 
saudara perempuannya dari tanda yang terdapat di jari-jarinya.” Anas 
berkata, “Dahulu kami yakin bahwa kepadanyalah dan kepada orang-orang 
yang semisalnya dari kaum mukminin.” Allah Ta'ala berfirman, “Di antara 
orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada Allah.” (Os. Al Ahzaab (33): 23) (HR. Bukhari- 
Muslim) 


632. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


bg PAS BI HS se Gl 3 jaan Sh 
Met Se Ap PA ara 


“Aku melihat Ja'far bin Abu Thalib, seperti malaikat, terbang di surga ke 
mana saja yang ia kehendaki dengan menggunakan dua buah sayapnya. 
Kakinya berlumurkan darah.” Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan 
sanad yang hasan. 


Ibnu Abbas berkata, “Ketika perang Mu'tah berlangsung Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Haritsah untuk 
memegang bendera, beliau berkata, “Jika Zaid terbunuh, maka ia digantikan 
oleh Ja'far. Jika Ja'far terbunuh, maka ia digantikan oleh Ibnu Ruwahah”. 
Maka Zaid radhiyallahu 'anhu —pun- mengambil bendera itu hingga beliau 
terbunuh. Setelah itu, Ja'far mengambil bendera tersebut dengan tangan 
kanannya, maka ditebaslah tangan kanannya. Kemudian ia memindahkan- 
nya ke tangan kiri beliau, tetapi tangan kiri beliaupun ditebas, hingga 
wafatlah beliau sebagai seorang syahid. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu 
'anhuma berkata, “Tatkala perang telah berakhir, kami -pun- mencari Ja'far 
dan kami menemukannya termasuk orang-orang yang telah tewas. Kami 
melihat bagian depan tubuhnya dipenuhi oleh tidak kurang dari sembilan 
puluh tiga tusukan tombak maupun panah. Oleh karena itu, Allah 
menjadikannya sebagai salah seorang yang tetap hidup dan diberi rezeki di 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 351 


sisi-Nya seperti para syahid yang lain. Allah -pun- menambahkan karunia- 
Nya kepada beliau, tatkala Dia berkenan mengganti kedua tangan beliau 
dengan dua buah sayap. Beliau terbang dengan kedua sayap tersebut ke 
mana saja beliau ingin, dan beliau menyantap apa saja yang beliau inginkan 
dari buah-buahan di dalam surga”. Oleh karena itu, beliau di juluki At- 
thayyar (orang yang terbang). Demikian pula Abdullah bin Umar, tatkala 
beliau memberi salam kepadanya (di kuburnya), beliau berkata, 
“Keselamatan semoga terlimpah kepadamu wahai yang memiliki dua buah 


, » 


sayap”. 


633. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Saba ASN AA Selai BI DI GG WN Uh 


- 


“Selamat untukmu wahai Abdullah, ayahmu —saat ini- terbang bersama 
para malaikat di langit.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits 
hasan 


Catatan penting: 


Lafadz “selamat untukmu wahai Abdullah” (hani'an laka ya Abdallah) 
adalah redaksi yang lemah sumber periwayatannya. Yang shahih hanya 
redaksi terbang (thayran) 


634. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
ayahku didatangkan kepada Nabi shallallahu “alaihi wasalam, di mana 
jasadnya telah dicincang. Kemudian jasadnya diletakkan di hadapan 
Rasulullah. Ketika aku ingin menyingkap kain yang menutupi wajahnya, 
kaumku mencegahku. Seketika itu, terdengarlah suara teriakan wanita yang 
menangis. Dikatakan, “Ia adalah anak perempuan Amru atau saudara 
perempuannya.” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Gem Me SU oi 5 KE SE 


“Mengapa engkau menangis sedangkan para malaikat tengah menaunginya 
dengan sayap-sayapnya?” (HR. Bukhari dan Muslim) Hadits shahih 


352 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





—— lh 





Beo 


635. Dari Jabir bin Abdullah, di mengatakan bahwa tatkala Abdullah — 
ayahnya- terbunuh pada perang Uhud, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


Aa J3 Gal Ke AI IR G3 WK BG IU U 
SIG But CU BA ST JB A55) YG 3, all 
Si aa Mia Us Ai AS benda Maag bug li 
del Je At sae Ja dat LI Di Wiap ba 
en ee 


B9 


20 Aa Pa 2. Sa da Tntakan 1G - 0 4 Lor 01 2 
GI KA Yg) BY oa IG JB OP YEN 5 
- £ PPT s 3 2 3 
2! (Uya ab Jaw Gg Tks 


“Wahai Jabir, maukah kamu aku kabari tentang apa yang telah Allah 
katakan kepada ayahmu?” Aku menjawab, “Ya.” Beliau shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidak seorangpun yang berbicara dengan Allah 
melainkan dari balik hijab, namun Allah berbicara dengan ayahmu secara 
langsung. Allah berkata, “Mintalah sesuatu, niscaya Aku akan 
memberikannya padamu! ' Ya berkata, “Ya Rabb, hidupkanlah aku, sehingga 
aku dapat kembali berperang di jalan-Mu'. Allah Ta'ala berfirman, 
Sungguh telah berlalu ketetapan-Ku: Orang-orang yang telah kami 
binasakan itu tiada kembali kepada mereka'. (@s. Yaasin (36): 31). 
Abdullah berkata, “Ya Rabb, -kalau begitu- sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang yang kutinggalkan”. Maka Allah Ta'ala berfirman, 
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu 
mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan 
rezeki'.” (Os. Aali “Imraan (3): 169). (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai 
hadits ini hasan, juga oleh Ibnu Majah dan Al Hakim. Menurut Al Hakim 
sanadnya shahih. Hadits shahih 


636. Dari Anas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Ummu Ar-Rabi” binti Al 
Barra? (ibunya Haritsah bin Suragah) datang kepada Nabi shallallahu “alaihi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 353 





wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, kabarilah aku tentang Haritsah — 
beliau adalah salah seorang yang terbunuh dalam perang Badar-: jika ia 
berada di dalam surga, maka aku akan bersabar. Tetapi jika tidak, maka aku 
akan berusaha menangisinya. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


ea Pa KR Tee man Tom ak 
SE Ge DI IG ON H3 Ol GB FU 


“Wahai Ummu Haritsah, sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat, dan 
sesungguhnya anakmu saat ini berada pada surga firdaus yang tertinggi.” 
(HR. Bukhari) 


637. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa beberapa 
orang telah datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam meminta agar 
beliau mengutus kepada mereka beberapa orang yang akan mengajari 
mereka Al Our'an dan Sunnah. Maka Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
mengutus tujuh puluh orang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka (tujuh 
puluh orang itu) dinamakan A/ Ourra'. Di antara mereka ada pamanku, 
bernama Haram. Ketujuh puluh orang itu adalah orang-orang yang 
senantiasa membaca Al Our'an, di malam hari mereka saling belajar dan 
mempelajarinya, dan di siang hari mereka datang ke masjid dengan 
membawa air, mereka keluar mencari kayu bakar dan mereka jual untuk 
membeli makanan buat ahlus-shuffah dan orang-orang miskin. Maka Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam mengutus ketujuh puluh orang tersebut kepada 
mereka. Namun sebelum ketujuh puluh orang itu sampai di tujuan, mereka 
mencegat ketujuh puluh orang tersebut dan membunuh mereka. Maka 
ketujuh puluh orang itu berkata, “Ya Allah, sampaikanlah tentang kami 
kepada Nabi kami. Kami telah berjumpa dengan-Mu, kami telah ridha 
kepada-Mu dan —semoga- Engkaupun ridha kepada kami.” Perawi hadits ini 
berkata, “Kemudian seseorang dari mereka mendatangi Haram dan 
menikamnya dari belakang dengan tombak hingga tembuslah tombak 
tersebut. Maka berkatalah Haram, “Demi Allah, aku telah mendapatkan 
kemenangan?.” Pada saat itu, Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh, dan sesungguhnya 
mereka berkata, 


(3 Pa 
Bo Be oE DA 


EP Tan BS Una BE Is UT ES Us ali aa 


354 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ya Allah, sampaikanlah tentang kami kepada Nabi kami. Kami telah 
berjumpa dengan-Mu, kami telah ridha kepada-Mu, dan Engkaupun telah 
ridha kepada kami'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


638. Dari Masrug, dia berkata, “Kami bertanya kepada Abdullah bin 
Mas'ud tentang pengertian dari ayat, Janganlah kamu mengira bahwa 
orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di 
sisi Tuhan-Nya dengan mendapatkan rezeki”. (Os. Aali “Imraan (3): 169). 
Maka dia berkata, “Adapun tentang pengertian ayat tersebut, sungguh kami 
telah menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam, lalu 
beliau bersabda, 


Ha Oa 8.92 0. Pang 2 Par On. h. ar “9 023 0 
2... $ 


"Ja AWB A3 2 au oJastah Sl sai aa # K 


Io20 2 3 9 9 


ng La k. 2,0. s £ 2.0 San denga 
#9 buas or 0s o£ s8 5. bea 3 - Ma OA Haa 
Oon SA OP AL AB COLA SMU pa WI JS 


ho no 2 co sa, 2 £ bi aa aa 
SB balai GE at LI Ly aj 2 


2 Mn AN en sek Beng Li 5. - 
SP Aa ae Ot ai Ubur ML 


'Ruh-ruh mereka berada dalam lambung burung khudar (hijau). Burung itu 
mempunyai tempat persinggahan yang tergantung di Arsy Allah. Burung 
tersebut terbang dari surga ke mana saja ia ingin, kemudian ia akan singgah 
di tempat persinggahannya itu. Pada saat itu, Rabb mereka akan menengok 
mereka dan berfirman, “Apakah kalian ingin sesuatu?” Mereka menjawab, 
“Apa lagi yang kami inginkan, sedangkan kami telah terbang ke mana saja 
yang kami inginkan di dalam surga?” Maka Allah-pun mengulangi tawaran- 
Nya hingga tiga kali. Tatkala mereka menyadari bahwa mereka tidak akan 
ditinggalkan kecuali harus meminta, maka merekapun berkata, “Ya Rabb, 
kami ingin agar Engkau mengembalikan ruh-ruh kami kepada jasad-jasad 
kami hingga kami kembali terbunuh di Jalan-Mu.” Maka tatkala Allah tidak 
lagi melihat —adanya- kebutuhan mereka —yang lain- Allah —pun- 
meninggalkan mereka'.” (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 355 


TA nan 





639. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


5 Pat PE AS Ye GT jab GAN o 


- 


“Sesungguhnya arwah para syuhada berada dalam lambung-lambung 
burung Khudhar yang berada di bagian atas buah atau pohon di dalam 
surga.” (HR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini shahih. Hadits shahih 


640. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


BA jab IS 3 Heni An yan bh ega TI 


ne evan 
nd TN 23 ae Sa Gea Sa Sa Batan ana Sa 03 
ab ya NE Hata) 3) HS ab Iyalory Laba AI 
KE LUAR IS BIP SI gu 


Pd 
P2 1 2. 


PAN yg aer 2 UI IIS AI Is 
S3 (BAP Ja US Ga SAS Yi JS 


“Tatkala saudara-saudara kalian terbunuh, Allah jadikan ruh-ruh mereka 
berada di dalam tubuh burung Khudhar. Burung tersebut minum dari 
sungai-sungai surga, makan dari buah-buahannya, dan singgah pada 
persinggahannya yang terbuat dari emas, tergantung dalam naungan Arsy. 
Tatkala mereka telah merasakan enaknya makanan dan minuman mereka, 
maka mereka berkata, “Siapakah yang akan menyampaikan tentang keadaan 
kami kepada saudara-saudara kami, yaitu bahwa kami hidup dan terus 
diberi rezeki. Yang demikian itu agar mereka tidak meremehkan arti jihad 
dan tidak menghindar dari peperangan. Maka Allah Ta'ala berfirman, 
“Akulah yang akan menyampaikannya '. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan 
ayat-Nya, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di 
jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat 
rezeki'.” (Os. Aali “Imraan (3): 169) (HR. Abu Daud dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


2 
1 3 an 0 


L Ul 


356 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





641. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam besabda, 


£ 


P3 
Ina 0 | 0. c.29 can. 


Na aa aa Tana San baca 
a19 — Telan PR Hb tan abhi Nata Ina 5 arah 05 WEB 
Ta ASIN BEAN JA A3 Bl ap el ea 


a20 


S3 Gap BL Gale UAS ale WE Hae 
“Allah Ta'ala kagum kepada orang yang berperang di jalan Allah, 
kemudian sahabat-sahabatnya kalah dan ia pun mengetahui kewajibannya, 
maka iapun kembali turun ke medan perang hingga mengalir darahnya 
(terbunuh dalam pertempuran). Allah Ta'ala berfirman kepada para 
malaikat-Nya, Lihatlah hamba-Ku ini, ia kembali perang karena 
mengharap dan rindu terhadap balasan dari sisi-Ku hingga mengalirkan 
darah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


642. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Pa Ba 8 01- 8 90-20, - 2 PN an - Pa ya "a SN 
Bj Hb apa el han Z8 9 Konll Sl 9 Sob IS lag 
Be IR Ba G 
“Para syuhada akan berada di pinggiran sungai pada sebuah pintu surga di 
dalam kubah berwarna hijau. Rezki mereka akan terus mengalir dari surga 
pada pagi dan petang hari.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim) 
Menurut Al Hakim hadist ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits hasan 


643. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
o- of & - o- PA Tes M0 5, 
aan JAN ya Inna D aiiba Aga 


Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada tujuh puluh 
orang dari keluarganya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 357 





644. Diriwayatkan oleh Ahmad dangan sanad yang hasan, dari Ubadah 
bin Ash-Shamit radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasalam, 
beliau bersabda, 


2 3 


Sah es ia Ii SIAK Ol Jan ga dh Sie Sop O) 


33 o Sa 3 PPA an 


ba aa) MAP ya DAY KE ya SA 


to 


ap Lead JII aU ul Laga 2) GA Gp 
San y con AA tp $ 2 2 ang 23an La vg Bea 


es) ui ye poto 
“Sesungguhnya bagi seorang syahid telah disiapkan tujuh perkara, yaitu: 
dosanya akan diampuni mulai dari tetes darahnya yang pertama, ia akan 
melihat tempatnya di surga, ia akan dihiasi dengan perhiasan iman, ia akan 
dilindungi dari adzab kubur, ia akan aman dari fitnah hari Kiamat: akan 
dikenakan mahkota dari permata di atas kepalanya, setiap permata lebih 
baik dari dunia dan seisinyas ia akan diberi tujuh puluh dua bidadari 
sebagai istrinya, serta akan dikabulkan syafaatnya terhadap tujuh puluh 
orang kerabatnya.” Hadits shahih 


645. Dari Al Migdam bin Ma'di Karib radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


9 
- Ie ae 


ga Bana 5) Oa Ji SE AA Ilas i A Sie aga 
Sr LS Aa Ah aa ALE Ia 3 AS 


y 2323 La Tana x PS Ain an ep au 1 


ANN UP Pen egta "a o- 


ne OA aa PE inoat 


Pena 


“Allah Ta'ala telah menyiapkan enam perkara bagi seorang syahid, yaitu: 
Allah akan mengampuninya pada tetes darahnya yang pertama, ia akan 
menyaksikan tempatnya di surga, ia akan dilindungi dari adzab kubur, ia 
akan aman dari fitnah hari Kiamat, akan diletakkan mahkota dari permata 
di atas kepalanya, di mana setiap permata lebih baik dari dunia dan 


358 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





seisinya, ia akan dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari: dan akan 
diterima syafaatnya terhadap tujuh puluh orang kerabatnya.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits 
shahih 


datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki hitam, berbau badan 
tidak sedap, berwajah jelek, dan miskin. Jika aku berperang di jalan Allah 
hingga aku terbunuh, maka di manakah aku?” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, “Di dalam surga.” Maka ia pun berperang hingga 
terbunuh. Mengetahui kematiannya, Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
mendatanginya, dan bersabda, 


OA aro 5 ee 


“Sungguh Allah telah memutihkan wajahmu, mengharumkan tubuhmu, dan 
memberimu harta yang banyak.” 


Kemudian beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda (menceritakan 
yang sedang dialami oleh orang ini atau yang lainnya), 


ON Sop SS AI JA aa eng Hi 

GI. 9000 

5 YR) 

“Sungguh aku telah menyaksikan istrinya dari bidadari sedang menarik 

Jubahnya yang terbuat dari wool, masuk di antara bajunya.” (HR. Al 

Hakim). Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.” 
Hadits shahih 


646. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, seorang laki-laki hitam pernah 
Menurut kami (Ad-Dimyathi): nama sahabat yang mendatangi 

Rasulullah itu adalah Ju'al, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafizh 

Abu Musa Al Asfahani di dalam Ash-Shahabah tatkala menuliskan hadits 

Ibnu Umar yang semisal dengan hadits ini, dan lafazh hadits itu adalah: 
seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasalam, lalu 
berkata, “Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika aku ikut berperang 
bersamamu hingga aku terbunuh, apakah Allah akan memasukkanku ke 
dalam surga dan tidak menghinaku?” Rasulullah shallallahu “alaihi 


wasallam bersabda, “Ya.” Laki-laki itu berkata, “Bagaimana hal itu terjadi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 359 








sedangkan aku adalah orang yang mempunyai bau badan tidak sedap, hitam 
dan terhina?” Kemudian ia pergi berperang hingga wafat dalam keadaan 
syahid. Tatkala itu, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam melewati 
jenazahnya dan bersabda, “Sekaranglah waktunya. Allah telah menjadi- 
kanmu harum ya Ju'al, dan memutihkan wajahmu.” 


647. Dari Ibnu Umar radhiyallahu '“anhuma, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah lewat pada sebuah rumah milik seorang Arab 
Badui. Ketika itu beliau bersama sahabat-sahabatnya hendak menuju medan 
pertempuran. Maka ketika mereka lewat, orang tersebut bertanya, “Siapakah 
kaum itu?” Dikatakan kepadanya, “Mereka itu Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersama para sahabatnya hendak menuju medan jihad.” Ia berkata, 
“Adakah bagian dari dunia ini yang akan mereka dapatkan?” Dikatakan 
kepadanya, “Ya, mereka akan mendapatkan ghanimah yang akan dibagikan 
kepada kaum muslimin.” Setelah itu, ia pun segera menarik untanya dan 
berjalan bersama rombongan Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Ta 
berusaha mendekat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa untanya, tetapi para sahabat menghalanginya. Maka Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


aa? na 0G - papa naa 0 5 03 - 
Him! SI pa Oya ASI On nii SANG SAM 13 


“Biarkanlah orang Najd itu. Sungguh demi Dzat yang jiwaku berada dalam 
genggaman-Nya! ia itu akan termasuk golongan raja-raja surga.” 


Tidak lama setelah itu, rombongan tersebut bertemu dengan musuh 
dan memulai pertempuran, maka laki-laki itu -—pun- meninggal sebagai 
syahid. Berita ini (kematian laki-laki tersebut) kemudian disampaikan 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga beliau datang 
(menengok jenazahnya). Beliau duduk di samping kepala orang tersebut 
dengan wajah yang gembira dan menebar senyum, kemudian beliau 
shallallahu “alaihi wasallam —tiba-tiba- berpaling darinya. Maka kami 
berkata, “Ya Rasulullah, tadi kami melihatmu gembira dan tertawa tetapi 
mengapa engkau tiba-tiba berpaling?” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


360 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


e 2 


na RS ya laa Sg Ju Pj Sta nah Ka al 
SV aa LPS 14 21 Ip 2 gala! 23 2 ea d1 Je 


amal) Ag 
“Adapun apa yang kalian saksikan dari kegembiraanku, yaitu aku 
menyaksikan kemulian ruhnya di sisi Allah. Adapun berpalingnya aku 
darinya disebabkan karena aku melihat istrinya dari bidadari, tengah duduk 
di samping kepalanya.” (HR. Al Baihagi). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


648. Dari Nu'aim bin Hammar radhiyallahu 'anhu, seorang laki-laki 
pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, “Yang 
manakah di antara syuhada yang paling mulia?” Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


an aa al 3 Ga Ju Kasi ng “st 
Ta aah Si ad aa abs Udi Ea 
Kia Lan STAN pa Ih Ulat Bh 


“Yaitu orang yang tatkala berada dalam barisan perang dengan musuh, 
maka mereka tidak memalingkan wajah-wajah mereka (lari) hingga mereka 
terbunuh. Merekalah yang akan menempati kamar-kamar lertinggi dari 
surga, dan Allah akan tertawa kepada mereka. Dan apabila Allah telah 
tertawa kepada hamba di dunia ini, maka tiadalah hisab baginya.” (HR. 
Ahmad dan Abu Ya'la). Sanadnya jayyid (bagus) dari keduanya. Hadits 
hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 361 








XI BAB MEMBACA AL OUR AN 


Pahala Mempelajari, Mengajarkan, Membaca atau Mendengar 
Al Our'an 


Allah Ta'ala berfirman, “Orang-orang yang telah kami berikan Al 
Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, 
mereka itu beriman kepadanya” (Os. Al Bagarah (2): 121) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan apabila kamu membaca Al Our'an niscaya kami adakan antara 
kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu 
dinding yang tertutup” (Os. Al Israa (17): 45) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan kami turunkan dari Al Our 'an suatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Os. Al Israa (17): 82) 


Allah Ta 'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah 
menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada 
mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri. Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab 
(Al Our'an) itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang 
sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha 
Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. Kemudian kitab itu, Kami wariskan 
kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di 
antara mereka ada yang menganiyaya diri mereka sendiri dan di antara 
mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih 
dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah 
karunia yang amat besar. (Bagi mereka) surga “Adn, mereka masuk ke 
dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dan gelang-gelang dari 


362 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ma TEMAN MENATA MS ENAM 2 4 


emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. 
Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan 
duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat 
yang kekal (surga) dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah 
dan tiada pula merasa lesu.” (Os. Faathir (35): 29-35) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al 
Our'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar 
karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian 
menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah 
petunjuk Allah, dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. 
Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun 
pemberi petunjuk baginya.” (Os. Az-Zumar (39): 32) 


649. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam bersabda, 


# Oo, PN GUN Br : Gn Po 
RAY Lais LA Ay GL ob OT II 
“Bacalah Al Our'an, karena sesungguhnya Al Our'an akan datang pada 
hari Kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa 
membacanya.” (HR. Muslim) 


650. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu "anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
J3 ro 2. 


& 4 Sis yan Pan a59 Lan Mp A3 - 
Bata Sh EN Aa Ji GAN Ap aU Olakty ON (all 
P P ra 3333 ks 5 Ia na ana Pep 
JaUk Al taka TON Jd) ttd ARA OIL OSN, laba 
' S Sa i Ke ” - 


Olah Ah adi 


“Puasa dan Al Our'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba. 
Puasa berkata, 'Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari makan 
dan minum pada siang hari, karena itu terimalah syafaatku untuknya'. Al 
Our'an berkata, “Ya Rabb, sesungguhnya aku telah mencegahnya dari tidur 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 363 





di malam hari: karena itu terimalah syafaatku untuknya'. Maka diterimalah 
syafaat keduanya.” (HR. Ahmad, Ath-Thabraani dan Al Hakim). Menurut 
Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


651. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


0. 


Td 1, - Er. 00 U,w. Had Tp Lea Tema 
Aa REI II 26 Lala Ala YA (KAA JA patah AG OA 
JB NG ab la US 


“Al Our an adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya dan pelindung 

yang setia. Barangsiapa yang menjadikan Al Our'an itu di hadapannya, 
niscaya ia akan mengantarnya menuju surga. Dan barangsiapa yang 
menjadikan Al Our'an itu di belakangnya, niscaya Al Our 'an tersebut akan 
melemparnya ke jurang neraka.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


652. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Tea An PS DP 2.0. 
dals, OA Ea AS 


“Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al Our'an dan 
mengajarkannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


653. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah keluar, sedangkan kami 
berada di As-Suffah. Beliau bersabda, 


PJ 


EDAN Tana 21 SEN TEE KA P  A en Ten ADB EA Ta, 
SA Ala JB Gatal! III Olla Jl na IS Gap LL AS 
D3 AI Ja) VER te) H3 YG el PB ne 
2 at Tj aa sm Asas yak Sel :yG 


ts 
—XN 


z 


- Pa 
o Ip wo AM 9 £- Bo 


SR Sa IS LN yA ya ag 33 


- 


364 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Siapakah di antara kalian yang ingin pergi setiap hari menuju Bathan atau 
Al Agiig dan ia kembali dengan membawa unta yang besar tanpa dilakukan 
dengan dosa dan tanpa pemutusan silaturrahim?” Kami berkata, “Ya 
Rasulullah, kami semua ingin melakukannya.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Tidaklah salah seorang dari kalian pergi ke masjid, 
kemudian ia mengajarkan atau membaca dua ayat Al Our 'an, Sungguh hal 
tersebut lebih baik baginya dari dua ekor unta, dan jika ia membaca tiga 
ayat, itu lebih baik baginya dari tiga ekor unta: demikian juga empat ayat: 
lebih baik baginya dari empat ekor unta dan seterusnya.” (HR. Muslim) 


654. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 
pe Hika 2 4 7 £ K e . 8 TA ara) 3 : 0. 
233, 5 PJ 3 M3 Ali J3 Jia AN 3 ua 


- 2... ) 4 55 5 
453 Ba - Jd al ls Wale GAN NI. Galah Jalal 
na 


“Barangsiapa membaca Al Our'an, niscaya ia tidak akan terjerembab ke 
dalam tempat yang terendah. Demikian makna dari firman Allah Ta'ala, 
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya 
(neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, 
maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya'.” (Os. At-Tiin (95): 5- 
6) Beliau berkata, “Yaitu orang-orang yang membaca Al Our 'an.” (HR. Al 
Hakim). Beliau (Al Hakim) berkata, “Sanadnya shahih.” Hadits shahih 


655. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


3 $ AP Pa Pa 29 - 2 sea ah - 2 pe 
CAN BP ES US Jiya Gn NB IVAN lal JI 


8. 


LO. - 


Yg: DA 


“Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al Our'an, 
Bacalah (terus) dan naiklah sebagaimana —dahulu- engkau membaca di 
dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah sesuai dengan akhir ayat yang 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 365 


engkau baca'.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


Abu Sulaiman Al Khaththabi di dalam kitab Ma'alim As-Sunan 
berkata, “Di sebutkan di dalam sebuah atsar bahwa jumlah ayat-ayat yang 
ada dalam Al Ouran sama dengan jumlah tangga surga. Maka akan 
dikatakan kepada orang yang membaca Al Our'an, “Naiklah ke tangga surga 
sesuai dengan jumlah ayat yang engkau baca”. Jadi barangsiapa telah 
membaca seluruh Al Our'an, niscaya ia akan menempati tangga tertinggi di 
surga pada hari akhir nanti. Dan barangsiapa telah membaca satu juz, 
niscaya demikian pula tingkatan yang akan ia raih, maka kadar pahala yang 
akan diperoleh seseorang sebanding dengan kadar bacaannya.” 


656. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
4 
AS au Kan Maen apn La an Ora a 


Pe 3.3 29-58 ay 
2 25 5) L DA 3 SI Ate 1 23) $ Y ia 
En 2g Gg G3 2 IA Ae 3 
“Pada hari Kiamat akan datang seseorang yang senantiasa membaca Al 
Our'an. Lalu Al Our'an berkata, “Ya Rabb, berilah ia perhiasaan ' Maka 
Allah-pun memakaikannya perhiasan kemuliaan. Al Our'an berkata, Ya 
Rabb, tambahlah baginya', maka Allah-pun memberinya mahkota 
kemuliaan. Al Our'an berkata, 'Ya Rabb, ridhailah ia', maka Allah-pun 
meridhainya. Kemudian dikatakanlah padanya, 'Bacalah dan teruslah naik”, 
sehingga akan bertambahlah baginya kebaikan dari setiap ayat yang ia 
baca.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Diriwayatkan pula 
oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Menurut Al Hakim, sanadnya shahih. 
Hadits hasan 


657. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


366 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Ag AN AN Kp Sa IA te ja sah aU 
PU Se ga aah JW Aa Aa 
oa An opa na 


“Tidak dibenarkan hasad kecuali an dua perkara, yaitu: seorang laki-laki 

yang Allah ajarkan padanya Al Our'an, lalu ia membacanya sepanjang 
malam dan siang hari, dan tetangganya pun mendengarkannya. Kemudian 
berkata, “Sungguh beruntungnya aku, andaikan aku diberikan karunia 
seperti yang dikaruniakan kepada si Fulan, kemudian aku mengerjakan 
seperti apa yang dikerjakan oleh Fulan'. Demikian juga seorang laki-laki 
yang diberi harta oleh Allah padanya, dan ia membelanjakannya pada jalan 
yang benar, kemudian berkata, “Sungguh beruntung aku, andaikan aku 
diberi karunia seperti yang diberikan kepada si Fulan', kemudian aku 
beramal seperti apa yang dikerjakannya.” (HR. Bukhari) 


658. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


kaga J8 GA Ip tdi IA U AJ CA ja Hat 5 
oT 


Dah 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai orang yang dekat dengan- 
Nya.” Para sahabat bertanya, “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Orang yang senantiasa 
membaca Al Our'an, mereka adalah ahli Allah (orang yang dekat dengan- 
Nya) dan keutamaan-Nya.” (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah). Sanadnya 
Shahih. Hadits shahih 


l 


3 - 


0 Si Jato 


659. Dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu 'anhu, tatkala Usaid bin 
Khudhair membaca Al Our'an di kandang kuda pada suatu malam, di saat itu 
kudanya meringkik, tetapi ia tetap saja membaca. Kemudian kudanya pun 
kembali meringkik, tetapi ia tetap saja membaca. Kemudian kudanyapun 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 367 





kembali meringkik, berjalan mondar mandir. Usaid berkata, “Karena 
khawatir kuda itu akan menginjak Yahya, maka aku berdiri hendak 
menenangkannya. Tiba-tiba aku melihat sebuah gumpalan seperti kumpulan 
lentera di atas kepalaku. Gumpalan itu terus naik ke langit hingga lenyap 
dari pandanganku.” Dia berkata, “Di pagi harinya aku bergegas menuju 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam. Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
semalam tatkala aku membaca Al Our'an di kandang kudaku, kudaku tiba- 
tiba meringkik dan berjalan mondar mandir”.” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, “Teruskan!” Dia berkata, “Maka aku kembali membaca, 
kemudian kudakupun kembali gelisah.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, “Teruskan, wahai Ibnu Hudhair!” Beliau berkata, 
“Maka akupun pergi untuk menenangkan kudaku, karena Yahya berada di 
dekatnya, dan aku khawatir jika kuda tersebut menginjaknya. Namun pada 
saat itu aku melihat seperti ada gumpalan lentera yang naik ke atas langit 
hingga lenyap dari pandanganku.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Nag Ag LA D FA Oa LS Kd uk 
0 49 2. 

2 : 
“Itu adalah para malaikat yang mendengarmu membaca Al Our'an. Jika 
saja engkau terus membacanya, niscaya di Subuh hari manusia akan 


menyaksikan mereka dengan jelas.” (HR. Bukhari-Muslim) Lafadz ini 
adalah lafazh Imam Muslim. 


660. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


90 Soo Ie 3. 0 can 


AA An dh CAS Oi AN ip SEP AN 
NET SN | 415 TA HS, EN He . y 


#0 o 


“Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah 
Allah (masjid), mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, 
melainkan akan diturunkan kepada mereka kebahagiaan, rahmat akan 
meliputi mereka, malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah 


368 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat yang berada di 
sisi-Nya.” (HR. Muslim) 


661. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PJ 3g. AE Aa Nag j3 Ai tah, 22 » 3 A Na En oh 
JB UB ag ES Hb ag Ab II MS aa B3 3 

M0 BL M0 Ne No 4 f0 er No. 

SP 9 » - "Yg 2 II Si 
“Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Our an, maka ia akan mendapat 
satu kebaikan dari satu huruf tersebut. Satu kebaikan senilai dengan sepuluh 
kebaikan yang semisalnya. Aku tidak mengatakan Alif laam mim itu satu 


huruf, tetapi Alif satu huruf, laam satu huruf, dan miim satu huruf.” (HR. 
Tirmidzi). Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan shahih.” Hadits shahih 


662. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

“ - or - -a - 5 9 KPS Angen KL Ne o 4 3 
CI ab Iu II jas ora AA Sa ya ga Ja 


. Lor Pra 4 “105 Ta ? aa Sa 9 Tni “en 

“yo besnby Ld pe) Yadi JAS OT, VR SI ag Jaa 
8 . or - . 1 0D Pig, Ke at -ap Ng Pi ? Ana 

Ca Gb GB ar P3 ah ad 5, 
2 gn 3 4 Ting 3 "Sapa 8 anta 1 Bia ' Na o Ni ah 

Al YES OA GAY Gia — Pr AG, 3 UI Jah 
Bs or. “ Pn 

y lgoab ) Ld Na 

“Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al Our'an adalah seperti 
buah utrujah, wanginya harum dan rasanya —pun- lezat. Adapun 
perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al Our'an adalah 
seperti buah kurma, tidak berbau tetapi manis rasanya. Dan perumpamaan 
seorang munafik —dalam riwayat lain disebutkan, seorang pelaku dosa- 
yang membaca Al Our'an adalah seperti buah Raihanah: wangi aromanya 


tetapi pahit rasanya. Adapun perumpamaan seorang munafik —dalam 
riwayat lain disebutkan, seorang pelaku dosa- yang tidak membaca Al 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 369 





, 


Our'an adalah seperti buah Al hanzhalah, tidak berbau dan pahit rasanya. 
(HR. Bukhari-Muslim) 


'663. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


& 0 eene (ina tt ts. Na Rn Aa ses 2. Pe ya 23 

43 3, ol all Lx SI, 2 Jl AI 9 pin! & ola PALI 

0 Ear 2. - ot 23 

OI BUS Ep 

“Seseorang yang mahir membaca Al Our'an akan bersama para malaikat 

yang dimuliakan, sedangkan orang-orang yang membacanya dengan 

tertatah-tatah dan susah, maka ia akan mendapatkan dua pahala.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


664. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


9. Pa PEN AT” 0 SE or 2 “TG Ca. kg an 9 
Rab, “el Pa sa Te - SESI Salad sy 33 as Jaa Fm 
ii | | -. - 2 , PAN AN 25 

23 Da - : 
“Barangsiapa senantiasa menjaga shalat-shalat yang diwajibkan, niscaya ia 
tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Dan barangsiapa 
membaca seratus ayat pada setiap malam, niscaya ia akan dicatat sebagai 


orang yang taat.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim) Menurut Al Hakim 
hadits ini shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. 


665. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PA KS goa pe bit 
“Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat pada setiap malam, maka ia 


tidak tercatat sebagai orang yang lalai.” (HR. Al Hakim) Beliau (Al 
Hakim) berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.” Hadits shahih 


370 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Membaca Surah Al Fatihah dan Keutamaannya 


666. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“E - og. 2. 0- - 0. o- 7 8 an BN, La 
Jl Va GAN Gemini SAE LN) Na Ltd 1 IU MI JG 
'Allah Ta'ala berfirman: Aku telah membagi shalat itu menjadi dua bagian, 


antara-Ku dan hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang ia minta'.” 


Dalam riwayat lain dikatakan: 
5 LSN) LN JG SB Ga ala, J Ulas 
PI SA y Ju 5 Sa ag — da li JU ( ll 
JB (oa F3 MIL JB II WAE da SI AI JB ( 


220... 


x 


“ 


Ga Ea HB IE (Can BU ASI DU) ) JB BUSA daa 
GadN Ino makian! SN AAN Cak ) JBS dlu Ugal, sae 


P3 
0 98 


sg ea ”, Ce 8 ore Bia 0, 900. — 
SAI Ika JB (ola Yg AE DA 3 ade LARI 
Ju all, 


“Maka sebagiannya untuk-Ku dan sabagian lagi untuk hamba-Ku. Apabila 
seorang hamba berkata, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam', 
maka Allah Ta'ala berfirman, “Hamba-Ku telah memuji-Ku'. Apabila 
hamba-Ku berkata, “Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang', Allah 
Ta'ala berfirman, “Hamba-Ku telah menyanjung-Ku'. Apabila hamba-Ku 
berkata, “Yang Menguasai hari pembalasan', Allah Ta'ala berfirman, 
'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku'. Apabila hamba-Ku berkata, “Hanya 
kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon 
pertolongan', Allah Ta'ala berfirman, “Ini adalah untuk-Ku dan untuk 
hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta'. Apabila hamba-Ku 
berkata, “Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 371 











yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Dan bukan jalan orang-orang 
yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat', maka 
Allah Ta'ala berfirman, “Yang ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa 
yang ia minta'.” (HR. Muslim) 


Sabda beliau, “Aku telah membagi shalat itu”, pengertian shalat 
adalah bacaan, sebagaimana ditafsirkan oleh sabda beliau selanjutnya. 
“Bacaan surah” terkadang dinamakan “Shalat” karena ia (bacaan 
tersebut) terdapat di dalam shalat dan karena “bacaan surah itu” 
merupakan satu bagian di antara bagian-bagian shalat. Allah Ta'ala 
berfirman, “Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalatmu 
(bacaanmu) dan janganlah pula engkau merendahkannya dan carilah jalan 
tengah di antara kedua itu.” (Os. Al Israa' (17): 110) 


Makna sabda beliau, “Aku telah membagi shalat menjadi dua bagian: 
antara-Ku dan hamba-Ku”, hal ini karena sebagian surah Al Faatihah itu 
berisi pujian dan pengagungan tentang kebesaran Allah dan sebagian lagi 
berisi doa dan permintaan seorang hamba kepada Allah SWT. Wallahu 
a'lam. 


667. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhuma, dia mengatakan bahwa 
pada saat Jibril duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba 
beliau mendengar suara gemuruh dari atas beliau, maka beliau pun 
menengadahkan kepalanya ke atas. Jibril berkata, 


- - - . 3 2 - o - 0 PJ 5 e - PAK AL 
- :JGY lead Aga! Y 3 Ja SAN S Jp Mb Nia :Jlaa 
“3 LN Ten “ H Sana . Tas : z aan er ss. 0. , 
2 es aa en 

- Pa nd - 39 .9. Et. or Tian 

ulas VI Eng S5 Va Jaa 
“Itu adalah suara pintu dari langit. Hari ini pintu tersebut dibuka dan pintu 
itu tidak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini.” Kemudian turunlah 
malaikat dari langit. Jibril berkata, “Ini adalah malaikat yang turun ke 


bumi, yang tidak pernah turun kecuali pada hari ini.” Lalu malaikat itu 
memberi salam dan berkata, “Bergembiralah dengan dua cahaya yang 


372 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


diberikan kepadamu. Tidaklah dua cahaya itu diberikan kepada satu Nabi 
pun sebelummu. Dua cahaya itu adalah surah Al Faatihah dan ayat-ayat 
akhir dari surah Al Bagarah. Tidak satupun huruf yang engkau baca 
darinya melainkan akan dikabulkan (permintaan yang terkandung 
padanya).” (HR. Muslim) 


668. Dari Abu Sa'id Al Ma'alli radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Suatu 
waktu aku pernah shalat di masjid. Pada saat aku sedang shalat, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memanggilku, namun aku tidak menjawabnya. 
Seusai shalat, aku mendatangi beliau dan berkata, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya aku sedang shalat ketika engkau memanggil?” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


gn 23 0 8 Se ena PN NN na 2. 2.» Pad Nino tg 
JB (Su USS ISI Jong Iyoondial ) AMI Jai 
- - 302 LE ol PA 5 8 30. EL 5 - Oa ON 
PTP ol j3 oli s ye Hasi (PI SEL Te, 
PN Na SAR RT DN SAE MN AR TE SATA TER 3 2 Taat DARI 
BELA IS BB Ps OS AB ah IA 5 Lama 
Ae Ag DNEP: 2 Gea se Yaa sn NA Le. TG 
SAI 5 ad LSI 2JE CON AI $ Ap yo BEI CA Ay 
“ $ G Fa .? ha: Neng ai, 2 o5 
Bg SI alaihi TAN HE KI 
“Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman 
penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu'.” 
(Os. Al Anfaal (8): 24). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lanjut bersabda, “Sungguh aku akan mengajarimu suatu surah yang mana ia 
adalah semulia-mulianya surah di dalam Al Our'an sebelum engkau keluar 
dari masjid.” Maka beliau mengambil (memegang) tanganku, hingga tatkala 
kami telah hampir keluar masjid, aku berkata, “Ya Rasulullah, engkau tadi 
berkata, “Sungguh aku akan mengajarimu surah yang termulia di dalam Al 
Our'an”. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas bersabda 
“Alhamdulillahi rabbil “alamin, ia itu adalah As-sab'u al matsani (tujuh 


ayat yang selalu diulang-ulang): ia adalah Al Our'an mulia yang telah 
dikaruniakan kepadaku.” (HR. Bukhari) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 373 


669. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui Ubai bin Ka'ab. -Maka 
beliau (perawi) menyebutkan kelanjutan hadits ini hingga kalimat hadits-, 
0 X5 ang 9 9 Ie 2 0A 22 PN UN NN NO aa 3 
PN SY Ia SYG MP Gd dy Salah ol ea 
. 309 


AA 3 


“Inginkah engkau aku ajari sebuah surah yang belum pernah diturunkan di 
dalam taurat, di dalam injil, di dalam zabur dan di dalam Al Furgaan yang 
serupa dengan surah tersebut?” 


Ubay bin Kaab menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Surah apakah yang engkau baca 
tatkala shalat?” Ubay bin Kaab menjawab, “Al Faatihah.” Setelah itu, 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


LI 0G Maa 00x | An ee ANN - 2 Ben 
- £ .3 59 MA AP aa H-5 sean .. an , 
Aas SAI pala VAN GUSI Sya pam Kel din OB 
“Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam tangan-Nya, tidaklah Allah 
menurunkan di dalam taurat, tidak pula dalam injil, di dalam zabur dan 
tidak juga di dalam Al Furgaan yang semisal dengannya (Al Faatihah). 
Surah itu adalah tujuh ayat yang selalu diulang-ulang, ia itu adalah Al 
Our'an yang mulia yang telah dikaruniakan kepadaku.” (HR. Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan shahih. Hadits hasan 


670. Dari Anas radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa tatkala Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam perjalanan, beliaupun singgah 
pada suatu tempat, dan datang pula seorang lelaki di samping beliau. Anas 
mengatakan bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam menoleh dan berkata, 


Aa ND an BO ENG aA T- Pn Sena Pa 1 PN NE NN SG, 
(ida! Dj WK YG dp 1 JB OA Jas Dl Yi 
“Maukah engkau kukabari tentang ayat yang paling mulia di dalam Al 
Our 'an?” Orang itu berkata, “Ya.” Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam membaca “Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.” (HR. Ibnu Hibban 


dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 
Hadits shahih 


374 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Membaca Surah Al Bagarah 


671. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Te & G3 CU Dip LA EN s) pia Se Muak y 
5 AAN 
“Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, 


sesungguhnya syetan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan 
surah Al Bagarah.” (HR. Muslim) 


672. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ban 0 - “ - .. La CE na ht TN at 
Ab Gabii Y, $ pm WS P3 Sp Lai Ob 3x Raga IA 
“Bacalah surah Al Bagarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah 


berkah dan meninggalkannya akan membawa kesengsaraan, dan syetan 
(tukang sihir) tidak akan mampu menembusnya.” (HR. Muslim) 


673. Dari Usaid bin Hudhair radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, pada saat aku membaca surah Al 
Bagarah kemarin malam, aku mendengar suara gaduh di belakangku yang 
aku kira bahwa suara itu adalah suara kudaku.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Teruskanlah wahai Abu Atik!” Kemudian Usaid 
berkata, “Akupun berpaling dan tiba-tiba aku melihat sesuatu seperti lentera 
antara langit dan bumi.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Teruskanlah wahai Abu Atik!” Usaid berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak 
sanggup meneruskannya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 315 


Xx 
( 
. 
—X 
NG, 
1 
4 
4 . 
x. 
,Y 
tes 
(- 
N Mandi 
Cu 
(KA 
N & 


PAP AK Op PUMA 
Hima 


“Dia adalah malaikat yang turun untuk mendengar lantunan surah Al 
Bagarah yang engkau bacakan. Sungguh, jika engkau melanjutkan 
bacaanmu, maka engkau akan melihat beberapa keajaiban.” (HR. Ibnu 
Hibban). Hadits shahih 


Pahala Membaca Ayat Kursi 


674. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ya) Je bi ot el, Kr 
Ha AI AN IE S0 3 LSI IS AYU 


“Wahai Abu Al Mundzir, tahukah kamu ayat apa yang termulia dari Al 
Our'an?” Aku menjawab, “Allah, tiada sembahan selain Dia yang Maha 
Hidup lagi Berdiri Sendiri (ayat kursi)” Ubay berkata, “Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda “Semoga 
engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abu Al Mundzir'.” (HR. Muslim) 


Diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad yang shahih, namun beliau 
(Ahmad) menambahkan redaksi hadits tersebut berbunyi, 


St ae DS aa Kg UI 3 ol Ol oXa ea Bg 
#3 


- 


“Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya! sesungguhnya 
surah ini memiliki lisan dan dua bibir. Mereka mensucikan Allah di bawah 
Arsy.” Hadits shahih 


376 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


675. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu "anhu, dahulu mereka memiliki 
suatu wadah tempat mengeringkan kurma. Di dalam wadah itu terdapat 
beberapa biji kurma. Pada suatu hari mereka mendapati jumlah kurma di 
dalamnya berkurang. Maka pada suatu malam mereka -pun- menjaganya 
tiba-tiba ada suatu makhluk seperti seorang anak yang berumur baligh. Lalu 
akupun (Ubay bin Ka'ab) memberinya salam dan ia menjawabnya. Aku 
berkata, “Engkau manusia atau jin?” Makhluk itu menjawab, “Jin.” Aku 
berkata, “Perlihatkanlah tanganmu!” Ternyata tangan itu adalah tangan 
anjing dan rambutnya —pun- rambut anjing. Aku berkata, “Beginikah bentuk 
jin?” Jin itu menjawab, “Engkau telah mengenal bentuk jin, tetapi di antara 
mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku.” Aku bertanya, “Mengapa 
engkau mencuri?” Jin itu menjawab, “Aku mendengar bahwa engkau adalah 
orang yang gemar bersedekah, karena itu aku ingin mendapatkan sebagian 
dari makananmu.” Aku bertanya, “Apa yang dapat menghalangi kalian 
(golongan jin) dari mengganggu kami?” Jin itu menjawab, “Ayat kursi.” 
Setelah itu aku —pun- meninggalkannya, dan keesokan harinya aku 
mendatangi Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dan menceritakan 
perihal tersebut. Lalu beliau bersabda, 


Pi 9 


“Makhluk buruk itu berkata benar.” (HR. Ibnu Hibban). Hadits shahih 


676. Dari Abu Ayyub Al Anshari, dahulu dia mempunyai sebuah wadah 
tempat menyimpan kurma dan syetan Al Ghul sering datang mencuri kurma- 
kurma tersebut. Aku berkata, -perawi menyebutkan hadits ini sampai pada 
kalimat- maka pada ketiga kalinya beliau menangkapnya dan berkata, “Aku 
tidak akan melepaskanmu hingga aku membawamu kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam.” Syetan itu berkata, “(Bebaskalah aku). Aku 
akan memberimu sebuah resep yang ampuh, bacalah ayat kursi dirumahmu, 
maka syetan dan makhluk-makhluk halus lain tidak akan mendekatimu.” 
Keesokan harinya, datanglah ia menemui Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, “Apa 
yang dilakukan oleh tawananmu?” Perawi berkata, “Maka beliau pun 
menceritakan -mengenai bacaan yang diberikan dari syetan- kepada 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 377 





38 - . 
PAS P3 Ch 


“Ja benar meskipun ia adalah makhluk yang sangat pendusta.” (HR. 
Tirmidzi) Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan.” Hadits hasan 


Pahala Membaca Ayat-ayat Terakhir dari Surah Al Bagarah 


677. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, 


0. 


sp ya Vai pat 2 le Di Ie DB isu Ie k 
Tya y Ia Rod aa - BEN iya DG Aa Os ha 


oa 8 . - £ - An naa An pn Sena 
GI V3 IE JP SI dj DA Nih Jus Da Ka Jp 
0 3 - 2.» - 4 ..., 22 3 - 
SSI imih S3 & Uagip | Ka Aina jas J83 (ld 
PN Denga U eta EA LA aa LA aa DU MR 
aa aa da ba YA SA nah 
“Pada saat Jibril duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba 
beliau mendengar suara gemuruh dari atas beliau, maka beliau pun 
menengadahkan kepalanya keatas. Jibril berkata, Itu adalah suara pintu 
dari langit. Hari ini pintu tersebut dibuka dan pintu itu tidak pernah dibuka 
sama sekali kecuali pada hari ini. Kemudian turunlah malaikat dari langit. 
Jibril berkata, Ini adalah malaikat yang turun ke bumi, dan ia tidak pernah 
turun sama sekali kecuali pada hari ini'. Selanjutnya malaikat itu memberi 
salam dan berkata, “Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan 
kepadamu, dan dua cahaya itu tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum 
kamu. Dua cahaya itu adalah surah Al Faatihah dan ayat-ayat terakhir dari 
surah Al Bagarah. Tidak satupun huruf yang engkau baca darinya 
melainkan akan dikabulkan (permintaan yang terkandung padanya)'.” (HR. 
Muslim) Hadits ini telah diebutkan sebelumnya. 


678. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


378 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








TAI cs A “an Natal! Gie oi IE US 3) 
Sean IOS An un aa 


“Sesungguhnya Allah telah menulis kitab dua ribu tahun sebelum Dia 
menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya Allah menurunkan dua ayat 
yang menutup surah Al Bagarah. Tidaklah kedua ayat tersebut dibaca dalam 
sebuah rumah selama tiga hari, melainkan syetan tidak akan mampu 
mendekatinya.” (HR. Tirmidzi) Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Di riwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al Hakim, tetapi 
redaksi Al Hakim adalah, 


A2 AN 


JS SSK Oa KAS Lg ON Dg 


“Dan tidaklah dua ayat tersebut dibaca dalam sebuah rumah, melainkan 
syetan tidak akan sanggup untuk mendekatinya selama tiga malam.” 
Menurut Al Hakim hadits ini shahih, sesuai syarat Muslim. 


679. Dari Abu Mas'ud Al Badri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


8 .., urer & SEA a03 T 0 oo, Et oo. 
“Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al Bagarah pada 


suatu malam, niscaya dua ayat itu akan mencukupinya.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


Maksud dari sabda beliau, “Niscaya dua ayat itu akan mencukupinya” 
adalah mencukupinya dari shalat malam di malam tersebut. Pendapat lain 
mengatakan: niscaya dua ayat itu menjadi penangkal dari syetan di malam 
itu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan: dijaga dari segala bencana. 
Pendapat yang lainnya: dicukupkan dengan keutamaan dan pahala. Wallahu 
A'lam. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 379 








Pahala Membaca Surah Al Bagarah dan Aali “Imraan 


680. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


SA An PG BA AAA Me sd GM ara 3 
Pedan ee 


Ki DES ut Ra | Ai age ui Os 3 ANA 


Bae s OLes ipa Al u oe3 Ketik si ME Dea 


"nd 2 


Aa Mar an basi « Ta s3 
“4 3 ja enna 
Ae TT of aki HA ala JG 


“Bacalah Al Our'an, karena sesungguhnya ia akan datang dihari Kiamat 
sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. 
Bacalah Az-zahrawain (dua cahaya), yaitu: surah Al Bagarah dan surah 
Aali “Imraan, karena keduanya akan datang pada hari Kiamat bagaikan dua 
gumpalan awan atau dua buah sayap yang akan menaungi orang yang 
membacanya. Bacalah surah Al Bagarah, karena jika ia membacanya maka 
ia mendapatkan keberkahan, tetapi jika meninggalkannya maka ia akan 
membawa kesengsaraan. Al Bathalah (tukang sihir) tidak akan sanggup 
menembusnya.” Mu'awiyah bin Salam berkata, “Maksud dari A/ Bathalah 
adalah tukang-tukang sihir.” (HR. Muslim). 


Hadits yang senada diriwayatkan pula oleh An-Nawwas bin Sam'an 
dan diriwayatkan juga oleh Al Hakim dengan redaksi yang ringkas dari 
hadits Buraidah, yang menurut Al Hakim shahih sesuai syarat Muslim. 
Lafazh hadits tersebut yaitu: 


mei) ag lagalo aa anna uh OAs at Ag pa: 


LE 


ja jo 2 SE “ Nan 31 WES Cags 


“Pelajarilah Al Bagarah dan Aali “Imraan karena keduanya adalah cahaya 
yang akan menaungi orang-orang yang senantiasa membacanya pada hari 


380 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Kiamat, keduanya seakan-akan dua gumpalan awan atau dua sayap burung 
yang terbentang.” Hadits shahih 


Pahala Membaca Beberapa Ayat Pertama dan Terakhir dari 
Surah Al Kahfi 


681. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 

Ira Aya maag HGU 3 yan Sl ya UT aa Jin LA 
“Barangsiapa menghafal sepuluh ayat pertama dari surah Al Kahfi, niscaya 
ia akan terjaga dari Dajjal.” (HR. Muslim) 


682. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, beliau bersabda, 

“ag 4 Le 9 anti ROA AYO 013 aim oi bet 0 
AS II UN Ga KAI Ai Dp ISS DUS HI TB U 


e .. 2... 
0 » 
o 


4 TEA 2. e: - T 0 £ c0,. EL 0... 
- aa Pan -.. | 


£ 5 Aap” Bana GAN ngan eban A aa 23 
Mpg Waka PANAI Dara Al Dilan 1 JB 3 BP 


o - o -. - 3... 3 - 
“Barangsiapa membaca surah Al Kahfi sebagaimana surah itu diturunkan, 
niscaya baginya cahaya pada hari Kiamat, mulai dari tempat ia berdiri 
hingga Makkah. Barangsiapa membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Al 
Kahfi kemudian keluar Dajjal, maka Dajjal tidak mampu menguasainya. 
Barangsiapa berwudhu lalu berdoa, 'Maha Suci Engkau ya Allah dan 
segala puji bagi-Mu. Tiada yang patut disembah kecuali Engkau. Aku 
mohon ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu', niscaya doanya itu 
akan ditulis di dalam lembaran kemudian dicap, dan tidak akan rusak 


hingga hari Kiamat.” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih 
sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 381 








Pahala Membaca Surah Al Mulk 


683. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Pan TAN a hg PN KRI N s aa PLOT MA 
ang Bo LD JA aan Zul Op oli "3 0 gw ol 
o 0 3 
SAI on SI 
“Sesungguhnya ada sebuah surah didalam Al Our 'an yang terdiri dari tiga 
puluh ayat. Surah tersebut akan memberikan syafaat bagi saseorang, hingga 
diampunilah dosa-dosanya. Surah tersebut adalah tabaaraka alladzi bi 


yadihi al Mulk.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) Tirmidzi menilai hadits ini 
hasan. 


Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al 
Hakim. Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


684. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, 
“Barangsiapa membaca surah Al Mulk setiap malam, niscaya Allah akan 
melindunginya dari adzab kubur. Dan dahulu -pada masa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam- kami menamakan surah ini Al Maani'ah 
(pencegah). Sesungguhnya surah ini di dalam kitab Allah telah tercatat, 
barangsiapa membacanya pada malam hari, sungguh ia telah beramal yang 
banyak dan baik.” (HR. An-Nasa'i dan Al Hakim). Menurut Al Hakim 
hadits ini sanadnya shahih. Hadits hasan 


685. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, 
“Akan dihadirkan seseorang di dalam kuburnya. Kemudian didatangkan 
kedua kakinya, kedua kaki itu berkata, 


-. 9 . s3: 090 2503 Su oa Ol. G T- TA ar 
Ji ae AS Ona at da Kuan oa 

Pn On Pata Ol T AA, or naat SIG CL oE 0. 
SS Jaa EU de ya Si dilep 1 JB Yaya 


382 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





. 3 


0,9 Sia PAT . 5: SO Ea PAN . 1 2 0,9 
SL 2 gan III Ag ai IE LA AAU gd lal 3) pan 
Lb, ama B3 13 


“Kamu tidak akan mampu mengadzabku, karena dahulu orang ini membaca 
surah Al Mulk'. Kemudian didatangkan lagi bagian dadanya -atau beliau 
berkata- bagian perutnya, lalu bagian itu berkata, “Kamu tidak akan mampu 
mengadzabku, karena dahulu orang ini membaca surah Al Mulk”. Kemudian 
didatangkan lagi bagian kepalanya, lalu bagian itu pun berkata, “Kamu tidak 
akan mampu mengadzabku, dahulu orang ini membaca surah Al Mulk?. 
Oleh karena itu, surah ini adalah Al Maani'ah (pencegah) yang akan 
menghalangi seseorang dari adzab kubur. Di dalam Taurat surah ini 
dinamakan Al Mulk, barangsiapa membacanya, berarti ia telah beramal yang 
banyak dan baik.” Menurut Al Hakim hadits ini sanadnya shahih. Hadits 
shahih 


Pahala Membaca Surah Al Ikhlash 


686. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, beliau bersabda, 
Aa. E3 


on sia 3 Ga asa Sad 


“Mampukah salah seorang dari kalian membaca sepertiga Al Our an dalam 
semalam.” 


Para sahabat berkata, “Bagaimanakah seseorang bisa membaca sepertiga Al 
Our'an —dalam semalam-?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


0. 33 3 04 


ora At Ja LO MA j3) 


“Oulhuwallaahu Ahad menyamai sepertiga Al Our'an.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 383 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


Mean en aa Stan Ona Ga JD 
OI BA : 3 ya 1 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi Al Our 'an menjadi tiga bagian. 


Maka Dia menjadikan Oulhuwallaahu ahad sebagai satu bagian dari ketiga 
bagian Al Our an.” (HR. Muslim) 


687. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


3 


AA Kah IMA Ora SE Se ran AH Sa 
ega J3 ii da j3 3 Dea ab 


2... 


Ha asi 2) Oke PLAN Ga eter 3 Nia 2 S yan 
os Ke Ia S3 Ji Ie alah ala da Jo d3 
Ona St Jar Ga Yi orah 


“Berkumpullah, karena sesungguhnya aku akan membacakan sepertiga Al 
Our'an kepada kalian.” Maka berkumpullah beberapa orang, kemudian 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam —pun- keluar dan membaca 
Oulhuwallaahu Ahad. Selanjutnya beliau masuk. Setelah itu para sahabatpun 
saling bertanya-tanya dan berkatalah beberapa orang kepada saudaranya, 
“Mungkin wahyu telah turun, sehingga beliau masuk.” Beberapa lama 
kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan bersabda, 
“Sungguh telah aku katakan kepada kalian —tadi-, bahwa aku akan 
membacakan sepertiga Al Our'an kepada kalian. Sesungguhnya surah ini 
(Al Ikhlash) sama nilainya dengan sepertiga Al Our 'an.” (HR. Muslim) 


688. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa seorang laki- 
laki pernah mendengar laki-laki lain membaca gulhuwallaahu ahad secara 
berulang-ulang. Maka tatkala subuh telah tiba, orang tersebut mendatangi 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan menceritakannya kepada beliau, 


384 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


seakan-akan ja mengingkarinya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


ora et Ja Gi ox 3 SN, 


an... 


“Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya 
surah ini senilai dengan sepertiga Al Our 'an.” (HR. Bukhari) 


689. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya dari Mu'adz bin Anas 
radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda, 


s gd. 9, - 


MA Ae Gi SO 


2 24 


Aga J3) 3 La 
Td 


“Barangsiapa membaca Oulhuwallaahu ahad hingga selesai sebanyak 
sepuluh kali, niscaya Allah akan membangun untuknya sebuah istana di 
dalam surga.” 


Maka Umar radhiyallahu 'anhu berkata, “Bagaimana kalau kami membaca 
lebih dari itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 
Pa SN Maa | 
, 5 | 
“Allah akan membalas dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.” 
Hadits hasan 


ka 
al 


690. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mengutus seseorang pada sebuah pasukan. Tatkala ia mengimami 
sahabat-sahabatnya, ia selalu menutup bacaan shalatnya dengan 
Oulhuwallaahu ahad. Maka ketika mereka telah kembali, mereka 
menceritakan hal tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau 
Shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada mereka, 


“Tanyakanlah padanya, mengapa ia melakukan hal tersebut?” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -——- 385 








Maka merekapun menanyakan hal tersebut, lalu ia menjawab, “Surah itu 
berisi sifat dari Dzat yang Maha Pengasih, sehingga aku senang 
membacanya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


PA rabi 


BN 
danny AMI OT 9g ox 


“Kabarilah dia bahwa Allah mencintainya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


691. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadits Anas, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, 


Big A3 


4 Ps 3 £ Senen Tem ED aa Go. Se 1 
33 de 2 Lg Bellal ag BALL Jadi Ol Waah LOL 
bai £ - Dat » 5 Pe La 

PES IS 3 Nia 
“Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk mengerjakan apa yang 


disarankan oleh sahabat-sahabatmu? Dan apa pula yang menyebabkan 
engkau senantiasa membaca surah ini di setiap rakaat shalatmu?” 


Orang itu menjawab, “Aku mencintainya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Ga DA PENA  N TA MO 
AI MUSI Cal Ok 


“Sungguh kecintaanmu terhadapnya, akan memasukkanmu ke dalam 
surga.” (HR. Bukhari) 


692. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku pernah 
pergi bersama Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, lalu beliau 
mendengar seorang membaca ayat, 

P4 33 - 3 - - - - P3 3? aa E 3 23 o J3 
KA NAS SG dh Ng Spb Hetal AJI IA AMI ja J3 
Ma De age Inf To 0... 2 ara 1 Pe ata ga To 
Kab Ja) IL Bls 1 tel ale MI ato Jiya) Ja 


2... 


aa "Jas 


'Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang 
bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula 


386 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia (Os. Al 
Ikhlash (112): 1-4). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 'Wajiblah' Aku bertanya, “Apakah yang wajib, wahai 
Rasulullah?” Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Surga'” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh 

e An-Nasa'i dan Al Hakim. Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. 
Hadits shahih 


Keutamaan Surah Al Falag dan An-Naas, serta Pahala Orang 
yang Membacanya 


693. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Ya 
Rasulullah, bacakanlah untukku beberapa ayat dari surah Huud, dan surah 
Yuusuf.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Il Ia date JAYA NA GA K3 UN Ae Gi ab 
It SA 3 fat Y of sara op Kala BAM Hz 


“Ya Ugbah bin Amir, sesungguhnya engkau tidak membaca satu surah pun 
yang lebih dicintai dan lebih mulia di sisinya daripada surah Al Falag. Jadi 
Jika engkau mampu membacanya di setiap shalatmu, maka lakukanlah.” 
(HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits ini 
Shahih. Hadits shahih 


694. Dari Ugbah bin Amir, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


7.9 


3) 5 Ga Sr Ega 3 Ogan 3 2 MS 
CA oh Nai 


“Tidakkah kamu menyaksikan beberapa ayat yang telah diturunkan pada 
malam ini, yang belum pernah diturunkan semisalnya, yaitu gul a'uudzu 
birabbil falag dan gul a'uudzubirabbinnaas.” (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 387 


Po... 





Hadits daa sama ng ega - oleh Abu Daud dengan lafazh, 


Pan LD 2. 30 E Eco 
2 aon Haw 


-..9 
2 do 


Aa op RAT Ea Dr “naa 2 Trs Jan 2gaS 
tata Jean esa Air, 


“Tatkala aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di 
antara Al Jahfah dan Al Abwa”, maka bertiuplah angin yang sangat kencang 
disertai dengan cuaca yang sangat gelap. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memohon perlindungan dengan membaca gul a'uudzu 
birabbil falag dan gul a'uudzu birabbin-naas.” Kemudian beliau bersabda, 
“Ya Ugbah, mohonlah perlindungan dengan membaca kedua (surat itu), 
karena seorang tidaklah bermohon perlindungan dengan sesuatu yang lebih 
baik dari membaca keduanya.” 


Dalam riwayat Abu Daud yang lain disebutkan, Ugbah berkata, “Aku 
pernah mengadakan perjalanan bersama Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, maka beliau bersabda, 


(SE La 3 AW Ab Gp yi ja OA SI Tab 
(SS selip 


“Ya Ugbah, maukah engkau aku ajari dua surah yang terbaik untuk dibaca'. 
Kemudian beliau membaca, “Oul yaa ayyuhal kaafirun dan gul a'uudzu 
birabbin-naas.” Hadits shahih 


695. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Bacalah wahai 
Jabir.” Maka aku berkata, “Apakah yang harus aku baca?” Beliau 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


da S3 Ana UD Pop an eh 
KA 31 J3) Kai IE Sl 1 ae Kl ag il das UK 


Celia Ps 3 33 La BAJU RERE (J3 Lp Ap 3 dah 


2... 


“ 


388 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Bacalah gul a'uudzu birabbil falag dan gul a'udzu birabbin-naas.” Maka 
aku pun membaca keduanya. Kemudian beliau bersabda, “Bacalah kedua 
surah itu, karena kamu tidak akan membaca yang semisal dengan kedua 
surah tersebut.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 389 








XII BAB TENTANG DZIKIR 


Allah Ta'ala berfirman, “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, 
niscaya Aku ingat (pula) kepadamu.” (Os. Al Bagarah (2): 152) 


Allah berfirman, 


“Orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring” (Os. Aali 
“Imraan (3): 190-191) 


Firman-Nya, 


“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati 
menjadi tenteram” (Os. Ar-Ra'd (13): 28) 


Firman-Nya, 


“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (Os. Al 
Ahzaab (33): 35) 


Firman-Nya, 


“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada- 
Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan 
malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan 
kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah Dia Maha 
Penyayang kepada orang-orang yang beriman.” (Os. Al Ahzaab (33): 41- 
43) 


Firman-Nya, 


“Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” (Os. 
Al Jumu'ah (62): 10) 


390 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


696. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pernah berjalan di Makkah melewati sebuah gunung bernama, 
Jumadaan. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


: Ie EU RN arah Ea TI ta 
sal) Tn 0 AN Ia ol as Oh Mallya 
SM 01 JG 
“Lewatilah Jum daan, yang telah didahului al mufarriddun.” Para sahabat 
bertanya, “Siapakah al mufarridun itu wahai Rasulullah?” Rasulullah 


shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yaitu orang-orang yang banyak 
berdzikir kepada Allah.” (HR.Muslim). 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, tetapi dengan redaksi, para sahabat 
bertanya, “Ya Rasulullah, siapakah al mufarridun itu?” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Lae Lon 0 Sae 3 ag 2. # o 9 
LN | AM OP WI 43 SI aa ta Ket Dg Ata | 
Ll 
“Orang-orang yang banyak lagi senantiasa berdzikir. Maka dzikir itu akan 
meringankan beban dosa mereka hingga mereka datang pada hari Kiamat 
dalam keadaan ringan (dosanya).” 


697. Dari Al Harits Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ane en an sea 
Sa Talang Ol JA , 


“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan bk Yahya bin Zakariya lima 
kalimat: hendaklah mereka mengamalkan lima kalimat tersebut dan 
memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkannya.” 

—Kemudian disebutkan kelanjutan hadits ini, hingga sabda beliau- 


PA 


Sa BA j3 JAS 5 JG AS AI Sa (SAN 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 391 





- 
04 o- L.. 


JUAN Ga Pa YAN NA Ah Ki GP Can AA 
AS 


“Dan aku memerintahkan kalian untuk banyak-banyak berdzikir. 
Perumpamaan tersebut seperti seseorang yang dikejar oleh musuhnya, 
hingga ia tiba pada sebuah benteng yang kokoh dan melindungi dirinya dari 
musuh. Demikianlah halnya seorang hamba, tidaklah ia akan selamat dari 
syetan kecuali dengan dzikir kepada Allah.” (HR. Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini shahih, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu 
Hibban dan Al Hakim. Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat 
Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


698. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


0 0 - 


S5 Aa PIPI Ob SS AR Up ag sale Gb as ul 
ES tah Tart siak Ian Jb Sarah 


so SI (aan Mi) Agan B3 Sd ang os aa al - - 
Tiga A doc 


“Allah Ta'ala berfirman, “Aku akan berbuat sebagaimana Pena 
hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku akan senantiasa bersamanya selama ia 
mengingat-Ku. Jadi apabila ia mengingat-Ku di dalam jiwanya, maka Aku- 
pun akan mengingatnya di dalam diri-Ku. Apabila ia mengingat-Ku di 
keramaian, maka Aku-pun akan mengingatnya pada keramaian yang lebih 
baik dari mereka. Apabila hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada-Ku 
sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekatkan 
dirinya sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya sebahu. Apabila ia 
mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatanginya dengan 
berlari.” (HR. Bukhari-Muslim) 


699. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


392 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pe TN Lo... BA tete n r Pet aa 
SIG SS IL ES 5 Tae IM) LG AI JU 
j | 0 o, Gn sn aa ren sa. SIAP hp Lt. :, PNP 
A3 SSB HA PA SBS S3 
AG : £ F : g . 2, 

“Allah Ta'ala berfirman, “Wahai anak Adam, jika engkau mengingat-Ku 
ketika engkau sendiri (di tempat yang sunyi), maka Aku-pun akan 
mengingatmu di tempat yang sunyi. Apabila engkau mengingatKu di tempat 
yang ramai, Aku-pun akan mengingatmu pada suatu tempat ramai yang 

lebih baik dari itu.” (HR. Al Bazzar) Sanadnya shahih. Hadits shahih 


700. Dari Mua'adz bin Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


(- Kana Ne Uang ye 's 0. PO. Oa PN ana A Ag 
La Ih BESI Ad 3 SAS SPN 5053 Jar Al JB 
Tn fa - Lama P: 3 2 eptlag Pa ag - 2,0 

BE SEN 3 SSI YG 
“Allah Ta'ala berfirman, “Tidaklah seorang hamba mengingat-Ku di dalam 
dirinya, melainkan Aku akan mengingatnya pada suatu kumpulan malaikat- 
malaikat-Ku. Dan tidaklah ia mengingat-Ku pada sebuah kumpulan, 


melainkan Aku akan mengingatnya pada kumpulan malaikat yang 
tertinggi.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


701. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


- ? 
IA Ha 


. se 7 SAN Co ta e Tu 
MEA ga SE IPS AI Sak MU Ik Jay pol 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, 'Aku bersama hamba-Ku selama ia 


mengingat-Ku dan menggerakkan kedua bibirnya (untuk mengingat-Ku) 
(HR.Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


702. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 393 








SL 3 ah (ISA Ke BE, SU ja KV 
GS Yaa Kaili Of aa SI 3 BP AM IL) Ia 33 


Hat ja, Sae Uya 


“Maukah kalian aku kabari tentang sebaik-baik amalan dan semulia- 
mulianya di sisi Allah: dimana amalan itulah yang lebih mampu 
mengangkat derajat-derajat kalian. Amalan itu lebih baik bagi kalian 
daripada infak yang kalian keluarkan berupa emas dan perak, dan amalan 
itu lebih baik bagi kalian daripada kalian keluar berhadapan dengan musuh 
hingga ia menebas leher-leher kalian atau kalian menebas leher-leher 
mereka?” 


Para sahabat berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
bersabda, 


S3 
“Dzikir kepada Allah.” 
Mu'adz berkata, “Tidak ada suatu amalan pun yang lebih mampu 
menyelamatkan seseorang dari adzab Allah melainkan dzikir kepada-Nya.” 


(HR. Ahmad). Sanadnya hasan, demikian juga oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, 
dan Al Hakim. Menurut Al Hakim, sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


703. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 

SS La MA ad SE ST Jab U 
“Tidak ada satupun amalan dari anak cucu Adam yang lebih mampu 
menyelamatkannya dari adzab api neraka melainkan dzikir kepada Allah.” 
Beliau ditanya, “Tidak juga dengan jihad di jalan Allah?” Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
af 


Adaa H5 dig Lah SNP AI Jia GAY, 


394 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Tidak juga dengan berjihad di jalan Allah, kecuali jika ia menebas —leher 
musuh- dengan pedangnya hingga terputus.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 
terdiri dari perawi-perawi yang tsigah (terpecaya). Hadits shahih 


704. Dari Abdullah bin Bisr radhiyallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki 
berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak bagiku. 
Jadi kabari aku tentang suatu amalan yang mungkin dapat aku kerjakan 
dengan istigamah.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


' ? s Pa Sa Ra 
In Sena 
2 aa ana dala 


“Basahilah terus lisanmu dengan dzikir kepada Allah.” (HR. Tirmidzi). 
Tirmidzi menilai hadits ini hasan, Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits 
shahih 


705. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan kata terakhir 
yang kuucapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebelum 
beliau wafat, yaitu tatkala aku bertanya, “Amalan apakah yang paling 
dicintai Allah?” Beliau bersabda, 

Bl 3 Ia H3 IG Dipa Ol 
“Engkau meninggal, sedangkan lisanmu basah dengan dzikir kepada 
Allah.” (HR. Ath-Thabrani, Ibnu Hibban, dan Al Bazzar). Hadits hasan 


Disebutkan dalam riwayat Al Bazzar, “Aku (Muadz) berkata, “Kabari 
aku tentang sebaik-baik amalan dan yang paling mampu mendekatkanku 
kepada Allah!” Beliau bersabda, 
| 


s '...9 NN SN PI MA DAA SPA 
Bl S3 oya bo) MUI yi U 


'Engkau wafat, sedangkan lisanmu basah dengan dzikir kepada Allah.” 


706. Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan, 


KE ES IE (aa AN 0 SN) Hj US 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 395 








5 - £ . .. - P4 3 . s3 
BII 3 JA salak LAI JUS ooikt Gaki Sah de 
.. 8 02. -- 2. e P3 -.. 20 tg: 
CN OS Alit JR kah 5 JUN Ie Cas Ja La Anil, 
| | | -. 3 Ganda F Pa en 
SA de Ka ap nga ore 5, 
Tatkala turun firman Allah Ta'ala, “Dan orang-orang yang menimbun emas 
dan perak.” (Os. At-Taubah (9): 34) Dia berkata lagi, “Kami sedang 
bersama Rasulullah pada suatu perjalanan. Lalu beberapa sahabat berkata, 
“Apakah ayat ini turun berkenaan dengan emas dan perak? Seandainya kami 
tahu harta apa yang paling baik, maka kami akan menginfakkannya?' 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, -Amal- yang terbaik 
adalah lisan yang senantiasa berdzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan 
seorang istri shalihah yang senantiasa menolong (suaminya) dalam 
keimanan'.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini 
hasan. Hadits hasan 


707. Dari Abu Musa radhiyallahu “anhu, dia mengatakan Rasulullah 
Shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


»". Pa Ian P3 an Rd 2, Pn 29. 5 2 8 ., 

LI LI JR) SY yk) SI UI Jaa 

“Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang 

tidak berdzikir, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati.” (HR. 
Bukhari) 


708. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


BEM Ia aa HAL TE ea 
“2 


“Tiada sesuatupun yang disesali oleh penduduk surga melainkan saat-saat 
yang dulu mereka lalui dengan tidak berdzikir kepada Allah pada waktu 
tersebut.” (HR. Ath-Thabrani dan Al Baihagi). Sanadnya jayyid (bagus). 
Hadits hasan 


396 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





709. Diriwayatkan juga oleh Al Baihagi dengan sanadnya dari Aisyah 
radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Doa EA 2 o Ba. 0. 9 - 

La 
“Tidak sesaatpun yang dilewatkan oleh anak cucu Adam dengan tidak 
berdzikir kepada Allah, melainkan ia akan menyesalinya —kelak- di hari 
Kiamat.” Al Biahagi berkata, “Dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan, 
tetapi sanadnya dikuatkan oleh hadits-hadits lain dari Mu'adz.” Hadits 
hasan 


Pahala Berkumpul Di Majelis Dzikir 


710. Dari Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam pernah pergi ke sebuah majelis sahabat-sahabatnya. Kemudian 
beliau bertanya, 


- 5 3 0 - 3 2 - 
sah MW VA La de AAS, NS EA AJE ESulat u 
3 v Kala ud, A6 33 y Lea) v ai :JG Ae u 


dl gb dn Je, SI 2 Karat Au ut: 
DAN aa 


“Apakah yang menyebabkan kalian duduk berkumpul?” Mereka menjawab, 
“Kami duduk dalam rangka berdzikir kepada Allah, dan memuji-Nya atas 
hidayah Islam yang ia berikan kepada kami.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Demi Allah, benarkah ucapan kalian itu?” Mereka 
menjawab, “Demi Allah, tidak ada yang mendorong kami untuk duduk 
berkumpul melainkan untuk itu!” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Sesungguhnya aku tidak meminta kalian untuk bersumpah 
karena aku curiga terhadap kalian, tetapi Jibril telah datang kepadaku dan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 397 


mengabariku, bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para 
malaikat-Nya.” (HR. Muslim) 


711. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ba. 


B3 3 SS Jai dg SI 3 dai SL DU) 
Pi al “5 -JE (SL 3 pala AE AD Oa 


“EL 03 o 


(sole Ja us “Ha JA yag 433 RA JB ATA Lam 


:JU AO pt 2g Minang UK Upi ola AJG 
“Isi JB AN Ji, Y Dj, 1J6 Kn ja IS 
al Katy Sate Wb ISA 35 P0, :JG Kon PUS, 


Ju Nb Ia “JG Ci ST, al ema 
(UAN Yasa LIU an JW aa Ju dl Ba 


ai so J6 Tip Pj ABE da “JG dari 13 


ae 


JG A5 Aa pa UU Sh, Up le Xl As lagi, 
LB NON Jap dj OB JB 3 OP 2G KS 2 
SIB dag PM aa db mash uu Uu dr, Nona 


»J 3 SIG ala w 2 3 3 ag Pig yi 3 Da 


SN aa Ka Isa 106 Dau "Sah 


0... 


E. 


0343 - GH 03 - 


Ha feat AHY aah 43 HIU Gita on La) gia Lol 


“Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa 
berkeliling mencari orang-orang yang berdzikir. Apabila mereka 
mendapatkan sekelompok kaum berdzikir kepada Allah, maka merekapun 


398 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





saling memanggil satu dengan yang lainnya, dan mereka berkata, 
'Kemarilah! inilah yang kalian cari. Kemudian para malaikatpun 
mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia. Rabb 
mereka bertanya kepada mereka -sedang Dia lebih tahu akan keadaan 
hamba-hamba-Nya yang tengah berdzikir itu-: “Apa yang hamba-hamba-Ku 
itu ucapkan?” Para malaikat berkata, "Mereka mensucikan, membesarkan, 
memuji, dan mengagungkan-Mu'. Allah Ta'ala berfirman, “Apakah mereka 
telah melihat-Ku?' Para malaikat berkata, “Demi Allah, mereka belum 
pernah melihat-Mu. Allah berfirman, “Bagaimana jika mereka melihat-Ku?' 
Para malaikat berkata, Jika mereka telah melihat-Mu, maka mereka akan 
lebih giat beribadah, lebih banyak membesarkan dan lebih banyak memuji- 
Mu'. Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang mereka minta?” Para malaikat 
berkata, “Mereka meminta surga kepada-Mu'. Allah Ta'ala berfirman, 
“Apakah mereka telah melihatnya?” Para malaikat berkata, “Demi Allah! 
mereka belum pernah melihatnya'. Allah Ta'ala berfirman, "Bagaimana jika 
mereka telah melihatnya?" Para malaikat berkata, Jika mereka telah 
melihatnya, maka mereka akan lebih tamak dan gigih untuk 
mendapatkannya. Allah Ta'ala berfirman, Perlindungan apa yang mereka 
inginkan?” Para malaikat berkata, "Mereka meminta perlindungan dari api 
neraka'. Allah berfirman, “Apakah mereka telah melihatnya? ' Para malaikat 
berkata, "Demi Allah, mereka belum pernah melihatnya'. Allah berfirman, 
'Bagaimana jika mereka telah melihatnya?" Para malaikat berkata, Jika 
mereka telah melihatnya, maka mereka akan bertambah takut terhadapnya '. 
Allah Ta'ala berfirman, “Aku mempersaksikan kepada kalian, sungguh Aku 
telah mengampuni mereka'. Salah satu malaikat berkata, di antara mereka 
itu ada si Fulan, ia itu hanyalah hadir karena suatu keperluan'. Allah 
berfirman, “Mereka duduk dalam satu majelis, tidak akan merugikan 
seorangpun di antara mereka'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Disebutkan dalam Seet Muslim, 
sp aa T Oya 5 Sta 2 - 23 a 3 0) 
Jd Pasar re 3 Is Aa) slam ana u h Ngga 


Gaon Gil ya — ani NN EN UNA Un JB eU 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 399 


Ai ping PN 3 Wb ke ale ya Cm 0, 

be PAN Ga Ng Ten “- Tee Panan a aa 
SE Ily NG S5 BUG 2JE SE Ba D5 jl 
B5 GS ag Le ju sh yah yu US 
UB Ga NB Syah png JB Hi yamg NE Na 


z 
0 £- 


AJE KEY JG JB N NJE best 5 Jan JB lh 


£ Ph Rena Tar 0. AL en Dit PLTN TA ae nan, 9-0 
AG Il aibeeu eng ras 3 JAS JG By ian 
an Ls “3 4 AN IIA ge . 
abu . Us gas: Kar Cp “3 ey Odi JG Sae usa 

OLI 0 Anne Lap er AN AI Man Ra an TE ea tan 

Ara ENY dk dh) "Jas 1 JG ra 
“Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling mencari 
majelis-majelis dzikir. Apabila mereka mendapatkan sebuah majelis dzikir, 
maka para malaikat pun ikut duduk bersama mereka dengan 
membentangkan sayap-sayap mereka hingga memenuhi bumi dan langit 
dunia. Apabila orang-orang dalam majelis itu telah berpisah, maka mereka 
(para malaikat)-pun- naik ke langit. Allah bertanya kepada mereka - 
sedangkan Dia lebih mengetahui keadaan mereka-: “Dari manakah kalian?” 
Para malaikat berkata, 'Kami datang dari hamba-Mu di bumi, mereka 
bertasbih, bertakbir, bertahlil, dan meminta kepada-Mu'. Allah Ta'ala 
berfirman, 'Apa yang mereka minta?' Mereka berkata, “Mereka meminta 
surga-Mu'. Allah Ta'ala berfirman, “Apakah mereka telah melihat surga- 
Ku?" Para malaikat berkata, "Demi Allah, mereka belum pernah 
melihatnya '. Allah Ta'ala berfirman, "Bagaimana jika mereka telah melihat 
surga-Ku?' Para malaikat berkata, “Kemudian, mereka -pun- memohon 
perlindungan kepada-Mu'. Allah berfirman, “Perlindungan apa yang mereka 
mohon?” Para malaikat berkata, "Ya Rabb, mereka mohon perlindungan 
dari neraka-Mu'. Allah berfirman, “Apakah mereka telah melihat neraka- 
Ku'. Para malaikat berkata, 'Belum'. Allah berfirman, “Bagaimana jika 
mereka telah itu melihatnya?' Para malaikat berkata, “Mereka juga 
memohon ampun kepada-Mu'. Allah berfirman, “Sungguh, telah Aku ampuni 
mereka, telah Aku kabulkan permintaan mereka dan telah Aku lindungi 
mereka dari apa yang mereka minta perlindungan darinya'. Para malaikat 
berkata, “Ya Rabb, di antara mereka ada si Fulan, hamba yang penuh dosa. 


400 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


la itu hanya sekedar lewat dan duduk bersama mereka'. Allah Ta'ala 
berfirman, “Mereka adalah satu kaum yang tidak akan celaka teman-teman 
duduk mereka'.” 


712. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


5 5 . - - 3 . 8 0 - 
AU VI Ag VI MA Oglap YAN 0g SIN AAS AP La Ga 
dgn - PAN apa 3 £ 9 2 

ME Sea IA 3 SUN jika Nya gd Ol eat! Gya sa 
“Tidaklah satu kaum, berkumpul mengingat Allah, tiada yang mereka 
inginkan kecuali wajah (ridha) Allah, melainkan akan berserulah kepada 
mereka seorang penyeru dari langit, “Berdirilah kalian, telah diampuni dosa 
kalian, dan sungguh telah diganti kesalahan-kesalahan kalian dengan 
kebaikan-kebaikan'.” (HR. Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani). Namun 
di dalam sanadnya terdapat seorang yang bernama Maimun Al Marai. Tetapi 
perawi-perawi lainnya adalah orang-orang yang tsigah, dan hadits ini 
dikuatkan oleh hadits-hadits lain yang semisalnya. Hadits hasan 


i 


713. Dari Ath-Thabrani dengan sanadnya dari Sahal bin Al Hanzhaliyyah, 
dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


TN B9 ne Aa Sa Dum Pa Ana Di Ban - 
IR SU 3 JA PN OPSI Ula P3 Cal Le 


“Tidaklah suatu kaum duduk pada sebuah majelis dzikir, melainkan 
dikatakan kepada mereka, “Berdirilah, telah diampuni dosa-dosa kalian dan 


p.. 


telah diganti kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan-kebaikan'. 
Hadits shahih 


714. Dari Anas bin Malik radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 401 


Len Mb aa An & ak 32 L 0 2. 
Sain Yg 


“Apabila kalian lewat di taman-taman surga, maka singgahlah.” Para 
sahabat bertanya, “Apakah taman-taman surga itu?” Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, “Majelis-majelis dzikir.” (HR. Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


715. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


Hak IU At SAI Ha JAS ap ln 2 


P1 


Jap Y, asi Wa AS 


“Sungguh Allah akan membangkitkan beberapa kaum pada hari Kiamat. Di 
wajah-wajah mereka terdapat cahaya. Mereka menempati mimbar-mimbar 
yang terbuat dari permata. Para manusiapun ingin menempati kedudukan 
mereka. Mereka bukan dari golongan Nabi, bukan pula para syuhada.” 


Abu Ad-Darda' berkata, “Maka seorang Arab badui merangkak dengan 
lututnya, dan berkata, “Ya Rasulullah, sifatkanlah mereka itu kepada kami'. 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


S3 da Opal Fb) 3 BEA GH 3 
SN 


"Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berasal 
dari negara dan suku yang bermacam-macam, mereka berkumpul untuk 
dzikir kepada Allah'.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


716. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dan Abu Said radhiyallahu 
'anhu, mempersaksikan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


4 


CN ea KIS AR Ja PA on Ai 


402 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


3-0 PPA NAN 33. Tx 2.8 s5 4 or. 9 tete 
OLS yaa AN RS ES ade IG, 


“Tidaklah suatu kaum duduk berdzikir kepada Allah, melainkan para 
malaikat akan menebarkan rahmat kepada mereka, akan turun kepada 
mereka ketenangan, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para 
malaikat-malaikat di sisi-Nya.” Hadits shahih 


Pahala Kalimat Tauhid 


Allah Ta'ala berfirman, “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah 
telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 
akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya.” (Os. Ibraahim (14): 
24-25) 


717. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia bertanya, “Ya Rasulullah, 
siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari Kiamat?” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


7 . o Is 7 £ . ' Lp 0 . Pang 0 £ Co. E . 2.1. Ta 
Ud ata Ii Aa nadi ia 52 Ss Si yA Uu ab 
0 Ea Pan 7D 2 - za 79 £ . ad T- . o 9 of 
LN ea aa da 


» P4 
(3 
7.8 


Pub oa Lalte dll YI JI Y Jb 
“Aku menyangka bahwa tiada seorangpun yang akan menanyakan hadits ini 
sebelummu wahai Abu Hurairah. Yang demikian itu karena aku telah 
melihat kesungguhanmu yang sangat besar terhadap hadits. Orang yang 
paling gembira dengan syafaatku pada hari Kiamat adalah orang yang 
mengucapkan, “Laailaaha Illallaahu (tiada tuhan selain Allah)' dengan 
ikhlas dari dalam hati atau dirinya.” (HR. Bukhari) 


718. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 403 


Ian MEN Kal, MY IV SW Jas 


“Semulia-mulianya dzikir adalah laa ilaaha illallaahu dan semulia- 
mulianya doa adalah alhamdulillahi.” (HR. Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits 
hasan 


719. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ga SAN Di aa Yj Kah MN A 


| 
A3 el Ca oa SA 


“Tidaklah seorang hamba mengucapkan laa ilaaha illallaahu dengan ikhlas, 
melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat itu 
mencapai 'Arsy, selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar.” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi ini hadits hasan. Hadits hasan 


720. Dari Umar radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pa Md Sia ON Ba Ng NA 2g & wo. Peand SA 3 To £r 2 
PW II jas AB Oa UH XS 2 Y RAS SY gl 
. ag #: Ha “ A & 2 P -1 e . 

FT IKI Ne MA NA Y2 

'Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suatu kalimat, dimana tidaklah 
seorang hamba yang mengucapkannya dengan benar dari hatinya 
melainkan akan diharamkan neraka baginya, kalimat itu adalah: laa ilaaha 


illallaahu'.” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai 
syarat Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


404 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Bersaksi Tiada Sembahan yang Benar Selain Allah dan 
Muhammad adalah Utusan Allah 


721. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 
By n ago seal PE PA aa ea RN Lani Gr Su uan 
yan Oaag Niabua Ig d Op Y oa MI YO nj 


. 


. 


3 5 


Pen Oo Ie KI Rana na AKA ae IN AL 8. - ai 
Lay Aa CG EA dl BU EN Tp AI K2 me Ol 
KAI Ia SU Je EA At 33 BN, 3 


“Barangsiapa bersaksi tiada sembahan yang benar selain Allah yang tiada 
sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya, dan Isa 
adalah hamba Allah dan utusan-Nya, yang mana kalimat-Nya diberikan 
melalui Maryam, demikian juga ruh beliau berasal dari-Nya. Dan ia 
bersaksi bahwa surga dan neraka adalah benar, maka Allah akan 
memasukkan mereka ke dalam surga atas apa yang ia kerjakan.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


Disebutkan juga dalam riwayat Muslim, “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


P4 
- 


Pa ore A .G. Y Li . 53- se A nd Pe £ . 7 . .. 
MEN AP AN GA Jp Misa Ofj IYY AI Ol aga Ga 


“Barangsiapa bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah haramkan atasnya 
neraka'.” 


722. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada Mu'adz tatkala beliau memboncengnya, 


Ly USB USU BhaAng All Say GBI JB jk HA 


Te 0 s t) 3 s3. 3, hd 4 Drg - OP Hina DP . 
YP d3 ia Bale AI Jaan) Iilasaa Op AI VIII Y ol Agya 

o-e ah 2 ot ta Pn - AN .2 2 Pd KN 
Ag penah AL Ag 2 SL II Sya UB EN Je AU Ka 


LSG SJ 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 405 


£ 
2. - 
- 
- 


“Ya Mu 'adz bin Jabal!” Mu'adz menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau 
mengulanginya sebanyak tiga kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Tidak seorang pun yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang 
benar selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dengan tulus 
dari hatinya, melainkan Allah akan mengharamkan neraka baginya.” 
Mu'adz berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah saya mengabari manusia 
tentang hal ini, sehingga mereka bergembira?” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, “-Jangan- nanti mereka berpangku tangan.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


723. Dari Rifa'ah Al Juhani radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Tatkala kami 
pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga kami berada 
di Kadid atau Oadid, beliau memuji Allah dan mengatakan perkataan yang 
baik, kemudian beliau bersabda: 


10. Mo 


N 3 -c A £ 0g 

NN na na 
“Aku bersaksi di sisi Allah, tidak seorangpun hamba meninggal sedangkan 
ia bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar selain Allah dan aku adalah 
utusan Allah, dengan benar dari dalam hatinya dan ia menjaganya, 


melainkan ia telah berjalan menuju surga.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


724. Dari Abdullah bin “Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


pa TA ag PE sasa 6 At Krag ata AN s) 
3 ag 23 Ae In YG An Busa “TAB 2 


Ba mna TA 1G ee 
aka af Agt An Sgp 3 ol Aga Ga iba as Ula 


406 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Kak ana ny. 03 Oa 82. S3 @e 


3 da LL) UG Aan an ia Kn (aa 
Aj Hah Ka “JG Ia Y Ui “JS Pn PON ola 


LD. Seo 0 5 . 2... se... 

Ae 25 Kr P5 BU adi, Nonna! —3 sd S BJ 

“ 5 

2 
“Sesungguhnya Allah akan menghadirkan seorang laki-laki dari umatku di 
antara seluruh makhluk pada hari Kiamat. Kemudian dibentangkanlah 
atasnya sembilan puluh sembilan catatan kesalahannya. Setiap catatan 
panjangnya sejauh mata memandang. Selanjutnya Allah berfirman, “Adakah 
sesuatu yang engkau ingkari dari catatan ini? Apakah engkau merasa 
terzhalimi?' Orang itu berkata, “Tidak wahai Rabb!” Allah Ta'ala 
berfirman, “Apakah engkau mempunyai udzur (alasan)?' Orang itu berkata, 
Tidak wahai Rabb!” Allah Ta'ala berfirman, “Tidak demikian, 
sesungguhnya engkau di sisi kami mempunyai sebuah kebaikan, maka pada 
hari ini tiada kezhaliman yang akan menimpamu'. Maka Allah pun 
mengeluarkan sebuah kartu yang di dalamnya tertera, "Aku bersaksi tiada 
sembahan yang benar selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya'. Kemudian Allah berfirman, “Hadirkan 
timbanganmu!' Orang itu berkata, "Ya Rabb, apakah arti kartu ini 
dibandingkan dengan lembaran-lembaran ini?' Allah Ta'ala berfirman, 
“Sesungguhnya engkau tidak akan dizhalimi'. Maka diletakkanlah lembaran- 
lembaran itu pada daun timbangan dan kartu itu diletakkan di daun 
timbangan yang lain, sehingga naiklah (terangkatlah) catatan-catatan itu 
dan beratlah kartu catatan tadi. Dan tiadalah yang lebih berat dari pada 
nama Allah'.” (HR. Tirmidzi). Beliau (Tirmidzi) menilai hadits ini hasan, 
juga oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim 
Shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


Pahala Membaca Laa Ilaaha Illallaah Wahdahu Laa Syariika 
Lahu 


725. Dari Amru bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 407 


# SANA oz 9 A 8... La 2 2 Koo Lee aa Li 2-4 Lo 


pe IS Ja ANT BLN ST Un ag 


“Sebaik-baik doa yaitu doa pada hari Arafah dan sebaik-baik ucapan yang 
aku dan para nabi sebelumku katakan adalah “Tiada sembahan yang benar 
selain Allah sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 
dan segala puji-pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu” ” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits in hasan. Hadits hasan 


726. Dari Abu Ayyub radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


- Tri "5 012 3 On Aap Aa AA ena nan BS Adaa Yna 
ag KI Ih Id Ih Y ok, Ml Ya Y : JB Gp 
Ie de Kb Oa Kania Ne “2 

opa jl yipaa Jaa$ OS tra oa IS de 

“Barangsiapa mengucapkan, “Tiada sembahan yang benar selain Allah 
sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya. Baginya kerajaan dan segala 
pujian, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu', maka ia akan 
mendapat pahala seperti orang yang membebaskan budak atau seperti dua 


orang yang membebaskan budak'.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid 
(baik). Hadits shahih 


721. Dari Al Barra” bin Azib radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0. Ida de SAR La 2 .. 05 AL 0 0 £ 3 C0 22 0 
3 “kami BUAS ya3 BE SA Jl al Tia jl Joy Tea Ha ya 
"A4 2 1 n.. 2, (an) - sa $, aa aa ak s “ - PA 
IS gag Kab V7 SIS al Da3 Y ag AU Y) JL Y JB 


La) 
Lea me NA RL IU OK DEA 
Koma lin Pena aa 
“Barangsiapa memberi dirham, susu, atau menunjukkan jalan, maka ia 
bagaikan membebaskan budak. Dan barangsiapa berkata, “Tiada sembahan 
yang benar melainkan Allah, sendiri-Nya tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 


kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu ' 
maka ia bagaikan orang yang membebaskan budak.” (HR. Ahmad) Dengan 


408 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


periwayat-periwayat hadits shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan 
Tirmidzi. 


Pahala Mengucapkannya Sebanyak Sepuluh Kali 


728. Dari Abu Ayyub radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


IE 3 KS Gg BN SA Ay Ay Y JB 353 


0. wo 


Pte Ap ai BN GEN AS WS Op an Tab la 


“Barangsiapa mengucapkan “Tiada sembahan yang benar melainkan Allah 
sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan 
segala pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu" sebanyak 
sepuluh kali, maka ia bagaikan orang yang membebaskan empat orang 
budak dari anak cucu Ismail.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Mengucapkannya Seratus Kali dalam Sehari 


729. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


JP ah AS Ih SN II Uh dah UY 


3 
Kg LE Ha Geun ca an 


Tn NN AP Ne naA Pain 
Un 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 409 


“Barangsiapa mengucapkan, “Tiada sembahan yang benar selain Allah 
sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan dan 
pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu', seratus kali dalam 
sehari, maka ia bagaikan orang yang membebaskan sepuluh orang budak, 
dan akan dicatat baginya seratus kebaikan, dihapuskan darinya seratus 
kesalahan, dan ia akan dilindungi dari syetan pada hari tersebut hingga 
sore hari. Dan tidaklah seseorang mampu mengerjakan amal yang lebih 
baik dari apa yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan lebih 
banyak dari jumlah tersebut.” (HR. Bukhari-Muslim) 


730. Dari AbU Al Mundzir Al Juhani radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya 
Rasulullah, ajarilah aku sebaik-baiknya perkataan!” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 

- 3 A 5 a... 3 5 . . 
LSI DUA SANG AI YA 3 NG 


Ss 


Mn aa nang 


a20 


—m 


L 


ca. 


Uya: JEANS ya Jaa Ap 


“Wahai Abu Al Mundzir! Katakanlah, “Tiada sembahan yang benar selain 
Allah sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan 
pujian, Dia-lah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Maha 
Berkuasa atas segala sesuatu', seratus kali dalam sehari, niscaya dengan 
mengucapkannya engkaulah orang yang terbaik amalannya di hari itu, 
kecuali ada orang yang mengucapkan seperti apa yang engkau ucapkan 
lebih banyak jumlahnya.” (HR. Al Bazzar) Namun di dalam sanadnya 
terdapat orang yang diperselisihkan, yaitu Jabir Al Ja fi. Hadits hasan 


Pahala Mengucapkan Subhanallah Wa Bihamdihi 


731. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 
s, LI PEN TA Ae Pan 03 5 a... AL oo 2 EN na on 
Hb Ed Iyan G3 ca II MI ILY 


- 


j 


410 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Onsu yA latin Al NS CA Oh 2IL cad ISI 
“Maukah engkau aku kabari akan sebaik-baik perkataan di sisi Allah?” 
Aku berkata, “Ya Rasulullah, beritahulah aku tentang sebaik-baik perkataan 
di sisi Allah.” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan di sisi Allah yaitu Maha Suci Allah 
dan segala puji bagi-Nya.” 

Dalam riwayat lain: 

aan PN aa Pa 1 SAN . Pe Ne Len 5. 8, 8 13 
alat La JG Jail SU Cai Jt eta AE AMI oako AN Iya) ot 
Okay AAN Hata and YP ASIN AN 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik- 
baiknya perkataan. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yaitu 
perkataan yang telah Allah pilihkan bagi para malaikat dan hamba- 
hambanya. Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya.” (HR. Muslim). 


732. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


s1 aa Aan aa on. NY C2. Ta Tag 
kd BUS JL oaasug Al Ola 1 JB uya 


“Barangsiapa mengucapkan, "Maha suci Allah dan segala pujian bagi- 
Nya', niscaya akan ditanamlah baginya satu pohon kurma di dalam surga." 
(HR. Al Bazzar). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


733. Dari Jabir radhiyallahu "anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


aa ae PNG TON NRP RA 0... Be Aa bal 3 Gua Mn 
Kill SUS Op ons pala AN Ulasan 1 JB Ga 


“Barangsiapa yang berkata, “Maha Suci Allah yang Maha Agung dan 
segala puji bagi-Nya', niscaya akan ditanam untuknya satu pohon kurma di 
dalam surga.” (HR. Tirmidzi) Beliau (Tirmidzi) menilai hasan, juga oleh 
An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim hadits ini shahih 
sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 411 





Pahala Mengucapkannya Seratus Kali Dalam Sehari 


734. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


& 2 $$ 2 Bait TOL 0. 3 0 hn Le 0 Aa co e3 
ola 293 J LD is ey aje PR Aang al Ost Ju 3 
“Barangsiapa mengucapkan, "Maha Suci Allah dan segala pujian bagi-Nya' 


sebanyak seratus kali dalam sehari, niscaya akan diampunilah dosa- 
dosanya meskipun sebanyak buih dilautan.” (HR. Muslim) 


Pahala Mengucapkan Subhanallah Wa Bihamdihi Subhanallahil 
“Azhiim 


735. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


5 Ni angba bo on Nee an Le Tr “AE Ya 
pe 3) Oli Ol aadi & ol» OLI Oliaaa OS 
BI Oles okabuy Dl Oon 

“Dua buah kata yang ringan di atas lisan namun berat di dalam timbangan 


serta dicintai oleh Ar-Rahmaan adalah: Maha Suci Allah dan segala pujian 
bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Mengucapkan, Subhanallah Wal Hamdulillah Wa Laa 
Iaaha Illallaah Wa Allahu Akbar 


736. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


412 -——- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


So. . 0 Png Mia Ta Ia SS - aan PAN Ha 
BESI Ai He Ayah IS di LS, RN ba 
Ap 23 Ml, PN NK 53 PA DEA LS 
as Ae AN IS la phone at DAK 2 Se 


s5 .! 


“Bersuci itu separuh iman, Al Hamdulillah akan memenuhi timbangan, dan 
Maha Suci Allah dan segala pujian bagi-Nya akan memenuhi keduanya atau 
memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, 
sedekah adalah petunjuk, sabar adalah penerang, dan Al Our'an adalah 
penyelamat bagi kamu atau bumerang atasmu. Setiap manusia akan 
berangkat di pagi hari, namun di antara mereka ada yang menjual dirinya 
dan membebaskannya dan di antara mereka ada juga yang 
menghancurkannya.” (HR. Muslim) 


737. Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


AN SAS ajak ML SA ala BESI Ha NY ye 


gap LS Va IE Al AAN, AL ng ds Ng Al Ia) 
BB San AG AI sob Ie Ubs Pata AI 


38 An gbi “6 AI uL LN Srnadl Uk 3 Sah Pe 


de rn. 9. 


POT 


“Setiap manusia dari anak cucu Adam diciptakan baginya tiga ratus enam 
puliuh buah persendian. Maka barangsiapa yang bertakbir, bertahlil, 
bertasbih, beristigfar dan menyingkirkan batu, duri, atau tulang dari jalan 
kaum muslimin atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang 
mungkar sebanyak persendian-persendian tersebut, maka sungguh pada 
hari tersebut ia telah dijauhkan dari api neraka”. (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 413 


738. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


z 


pb ai Tana Kaca SETAN d AN s3 


“Jika saja aku mengucapkan, “Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya, tiada 
sembahan yang benar kecuali Allah dan Allah Maha besar', niscaya yang 
demikian itu lebih aku sukai dari terbitnya matahari.” (HR. Muslim) 


739. Dari seorang laki-laki sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda, 


o 5 - 903 


SA dg AYLA Yp LAS A1 ALL SSI yah 


“Sebaik-baik perkataan adalah, “Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya, 
tiada sembahan yang benar selain Allah dan Allah Maha Besar.” (HR. 
Ahmad). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


740. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“ tab -| 


Sa ASN 2 Neh SA AI) SI OS aa 


An 


tw“ 
3 
2 


“Sebaik-baik perkataan di sisi Allah ada empat, yaitu “Subhanallah (Maha 
Suci Allah), wal hamdulillah (segala puji bagi Allah), wa laa ilaaha illallah 
(tiada sembahan yang benar kecuali Allah), wallahu akbar (Allah yang 
Maha Besar)'. Mulainya dari mana saja yang engkau mau.” (HR. Muslim 
dan An-Nasa i). 


Namun An-Nasa'i menambahkannya dengan lafazh, 
. Te sa 1. BA 
Mi aa an 


“Dan keempat kalimat itu adalah bagian dari Al Our 'an.” Hadits shahih 


414 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





741. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

3 8... 2 “g 3. PN PET - Pa: Lor 9 3 
MI aa BEN SBI LS Ud Cg Sr aah oi 
PAN bea ata Titan Tema ne Oa sim ha TAG Tap VE Cai Ta oa Ka 
Oka Ugal Ol Ola Wlg el HAL AN Ab Ta Oi Aa, 

$ " HakB Ba nu Na 3 Naa aa 

EN AI YP II YG dl LSN ali 
“Aku telah bertemu dengan nabi Ibrahim “alaihi wasallam pada malam 
Isra 'mi'raj, maka beliau berkata, “Ya Muhammad, sampaikanlah salamku 
kepada umatmu dan katakanlah kepada mereka bahwa surga itu baik 
tanahnya, tawar airnya. Tanahnya subur dan tanamannya adalah Maha 
Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sembahan yang benar selain Allah 
dan Allah yang Maha Besar'.” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini 
hasan. Hadits hasan 


742. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanadnya dari Salman 
radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
. .... 2 2 zr Pen P3 3 ? ri : 
UP Ga ISU Ulas ad Ol 


Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat tanah yang subur, maka 
perbanyaklah tanamannya'. 


Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, apakah tanamannya?” Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


MEN. K2 AAL on 5 ne Ane 
FN ON AYI JI YG LSI Dl Olah 


'Tanamannya adalah -kalimat dzikir yang artinya-, Maha Suci Allah, segala 
puji bagi Allah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah dan Allah Maha 
Besar'.” Hadits hasan 


743. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam pernah melewati Abu Hurairah yang sedang menanam pohon. 
Rasulullah bertanya, “Ya Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam?” 
Abu Hurairah menjawab, “Sebuah pohon.” Beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 415 


- 8, - - 


AP da WS Yi :JU EN Hb Mah ML iga Uu L 


SA Ag DI Y, d Aas ada Dian San Ie al 3 


tah 3 FA Ta SU S3 


“Maukah engkau Aku tunjukkan sebuah pohon yang lebih baik dari ini? 
Pohon itu adalah “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sembahan 
yang benar kecuali Allah dan Allah Maha Besar', setiap kata dari kalimat 
itu akan menanam untukmu sebuah pohon di surga'.” (HR. Ibnu Majah) 
Sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan menilai sanadnya 
Shahih. Hadits hasan 


in 


| 


744. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi 
shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Y 3 Y, 2 Ae bi be KI IS ia ialah Al) g) 
- Na PN SN SEL IU Las CA, aa 
YAI J6 333 M3 J3 SEN AD IE 1) AL nas 
HA Jap Sah Ld Ga ta Ya 


Ie. 


“ 
LX 


f 


oU 


- 
“ do. 


Ke ayab Pe ana ON 


“Sesungguhnya Allah telah memilih empat kalimat, yaitu, “Subhanallah 
(Maha Suci Allah), wal hamdulillah (segala puji bagi Allah), wa laa ilaaha 
illallah (tiada sembahan yang benar kecuali Allah), wallahu akbar (dan 
Allah Maha Besar). Jadi barangsiapa mengucapkan subhanallah akan 
dicatatlah baginya dua puluh kebaikan dan akan dihapus darinya dua puluh 
kesalahan. Barangsiapa mengucapkan, allahu akbar, maka ia akan 
mendapatkan yang seperti itu. Barangsiapa mengucapkan, laa ilaaha 
illallah, maka ia akan mendapatkan yang seperti itu, dan barangsiapa 
mengucapkan, alhamdulillahi rabbil 'aalamiin, maka akan dicatatlah 
baginya tiga puluh kebaikan dan akan dihapuskan darinya tiga puluh 
kejahatan.” (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim 
hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


416 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


745. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda, 
o : “8 - sa PJ 
IK | II 


“Ambillah perisaimu." 


Para sahabat bertanya, “Apakah musuh telah hadir, ya Rasulullah?” Beliau 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


SE EKA Pa 5 IAI 5 3 - 
PN: An, J Ka, & Ki Peta AN OS aa S3 NY 
2 SE Kat 


LAI AG Lah Lha) Dela HN f 'a os ve 


“Tidak, bukan itu yang aku maksudkan tetapi yang aku maksud adalah 
perisaimu dari api neraka. Katakanlah, “Subhanallah, walhamdulillah, wa 
laa ilaaha illallah, wallahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah 
dan Allah Maha Besar'. Sesungguhnya kalimat-kalimat itu akan datang 
pada hari Kiamat dari depan dan belakang kalian, dan sesungguhnya 
kalimat-kalimat tersebut merupakan amalan-amalan shalih yang kekal (al 
baagiyaatu ash-shaalihaat).” (HR. An-Nasa'i dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits hasan 


746. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Aya Ge 3 Kom JA, TA AT IL Anna La 3) 
at Sat Ts ut Ceme lan ja Ja TN 833 “ Nya 
F Ka 5 & , k ... f - £ 2, 5 

0S PASIEN 0, 
“Sesungguhnya di antara dzikir-dzikir yang engkau lafazhkan, berupa 
tasbih (subhanallah), tahlil (laa ilaaha illallah) dan tahmid (alhamdulillah). 
Seluruh kalimat tersebut berada di sekitar 'Arsy. Dzikir-dzikir tersebut 
mempunyai suara seperti suara lebah, menyebutkan nama orang-orang yang 
mengucapkannya. Tidakkah salah seorang dari kalian senang jika ada yang 
menyebutnya atau senantiasa menyebutnya (di sisi “Arsy)?” (HR. Ibnu 


Majah dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat 
Muslim. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 417 


747. Dari Anas radhiyallahu “anhu, . 


Er M2 Pa SES PO NAN ANA AN SEA ANN POLA YG SA aan » 3 
5 ai ab Kaka Wat IS elag ale AU eko al Iya) Ol 


. 5 » 3 3 - - - . 52 5 Sa 2g 3 Cah 
ads AN Io Ji ne 5 Ja jzasu kak - NNAI-ret) 5 abi 
pt og IE San RN na era Ta SA Putin Dik 2 id kata 
Na Ke ada al Y) 4 Y, “ Koil w Ob ol lag 


- 
- 


FP - 5 # # o 
(374 3 pebll Opaas CS UlaS 
"Bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah mengambil sebuah 
cabang pohon dan menggoyang-goyangkannya, namun batang itu belum 
juga tercabut. Kemudian ia menggerak-gerakkannya lagi, namun batang itu 
belum juga tercabut. Kemudian ia menggerak-gerakkannya lagi, barulah 
batang itu tercabut. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar (Maha 
Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah 
dan Allah Maha Besar) akan menggugurkan kesalahan, sebagaimana 
jatuhnya daun-daun pohon yang digerakan'.” (HR. Ahmad) Sanadnya 
bagus, juga oleh Tirmidzi, tetapi dengan sanad yang terputus. Hadits hasan 


748. Dari Ibnu Abu Aufa radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang Arab Badui berkata, “Ya Rasulullah, aku telah berusaha menghafal 
Al @ur'an, namun aku tidak mampu. Oleh karena itu, ajarilah aku suatu 
amalan yang dapat mencukupinya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


— 


On Na Rn ba akar anna SA Me ab Ta aa 
SSL A3 DIY UI YG LSN, ON Ole 1 3 
“Ucapkanlah, “Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu 


akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sembahan yang benar 
kecuali Allah dan Allah Maha besar)'.” 


Kemudian orang itu pun mengucapkannya dan menggenggam kata-kata itu 
dengan jari-jemarinya. Orang itu —lantas- berkata, “Ya Rasulullah, dzikir- 
dzikir ini adalah “untuk Rabb-ku, lalu untukku apa —keuntungannya-?” 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


418 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Mn R2 0 £ Shoe IT naa OA Dia ot PAS tadi : 0 
"tasik, . Jk tea SP sy SIN Sa . Jd 
“Katakanlah, “Ya Allah ampunilah aku, berilah rahmat kepadaku, 
maafkanlah aku, dan berilah rezeki kepadaku'” 


-dan aku kira beliau juga bersabda-, “Dan berilah aku petunjuk.” Setelah 
itu, pergilah laki-laki tersebut, maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


so. 


Lx dah MA, BAN CR 


“Orang Arab Badui itu telah pergi dan sungguh ia telah memenuhi kedua 
tangannya dengan kebaikan.” (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya) Di dalam kitab 
Adz-Dzikru. Hadits hasan 


Diriwayatkan pula oleh Al Baihagi di dalam Asy-Syu'ab dengan 
sanad yang jayyid dan lebih ringkas, kemudian beliau menambahkan redaksi 
hadits tersebut dengan berkata, 


$ ed C5 na Onani TLP 
AL V3 BY, J5 Y, 
“Tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.” Hadits 


hasan 


149. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, 

SN PA an naa Aa ui 
3 us okas PNY Pa Ja 533 1 Apega sang 
Ja GS db AA Isak Na Ta US Opa) 
1 aan Ha G3 ta ea Ya Y OPSI Un 


Ua 63 Haro an ah Ma Eni S3 Area Sasa 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 419 


a22. 9 0 HE 


Sa dan 3 JG Oa Ya TOK b 
Be at 


- Si yen 


an 


Beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengadu 
kepada beliau, mereka berkata, “Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang 
kaya lebih unggul dari kami dalam perolehan pahala, mereka shalat 
sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi 
mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka.” Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, “Bukankah Allah Ta'ala telah menyiapkan 
sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih yang 
kalian ucapkan adalah sedekah, demikian pula setiap takbir, tahmid, 
menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, bahkan tatkala 
kalian mendatangi istri kalian.” Para sahabat bertanya, “Apakah seorang 
dari kami mendatangi istrinya maka ia —pun- akan diberikan pahala?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Bagaimana pendapatmu 
Jika ia melampiaskan hasratnya di tempat yang haram? Bukankah ia akan 
berdosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya pada tempat yang 
halal, niscaya iapun akan diberi pahala.” (HR. Muslim) 


750. Dari Abu Salma (tukang gembala Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam) berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


LS AI ME ANYIY oa g£ AR Hee 
Lin C3 IL al s5 Jt TA NArg| 3d 


“Bakhin, bakhin Peran kalimat ekpresi kegembiraan, -ed) atas lima 
perkara, betapa beratnya lima dzikir itu di dalam timbangan, 'Laa ilaaha 
illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar (Tiada sembahan yang 
benar kecuali Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Maha 
Besar) ', dan anak shalih yang wafat dari seorang muslim kemudian ia sabar 
mengharap pahala.” (HR. An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


420 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





751. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Tidaklah 
kami mengabari kalian tentang suatu hadits melainkan kami datangkan juga 
kepada kalian pembenaran hal tersebut dari Al Gur'an. Sesungguhnya jika 
seorang hamba berkata, “Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah 
wallahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sembahan 
yang benar kecuali Allah, Allah Maha Besar), maka malaikat akan 
menggenggam kalimat-kalimat tersebut dan meletakkan di bawah sayapnya 
kemudian ia —pun- akan membawanya naik ke langit. Tidaklah malaikat itu 
melalui sekumpulan para malaikat kecuali para malaikat tersebut akan 
memintakan ampun bagi orang yang mengucapkannya hingga hiduplah 
dengan kalimat-kalimat itu keridhaan (wajah) Ar-Rahman.” Kemudian 
Abdullah membaca firman Allah Ta'ala, “Kepada-Nyalah naik perkataan- 
perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya.” (Os. Faathir 
(35): 10). (HR. Ath-Thabrani dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanad 
hadits ini shahih. Hadits shahih 


Pahala Mengucapkan Kalimat-kalimat Tersebut atau Salah Satu 
darinya Sebanyak Seratus Kali atau Lebih 


752. Dari Mush'ab bin Sa'ad dia mengatakan bahwa ayahku mengabariku, 
dia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
lalu beliau bersabda, 


Pom 1 In an 
AA er ng pera 


'Sanggupkah salah seorang dari kalian meraih seribu kebaikan setiap hari? 
Maka salah seorang dari mereka bertanya, “Bagaimanakah cara 
mendapatkannya?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Hendaklah ia bertasbih sebanyak seratus kali, niscaya akan dicatat baginya 
seribu kebaikan dan akan dihapus darinya seribu kejahatan.” (HR. Muslim) 


Juga oleh Tirmidzi, beliau menilai hadits ini shahih, demikian pula 
oleh An-Nasa'i, tetapi keduanya hanya meriwayatkan lafazh: “dan akan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 421 


dihapuslah kejahatannya”, tanpa menyebutkan lafazh: “seribu.” Al Firyani di 
dalam kitabnya berkata: diriwayatkan oleh Syu'bah, Abu Uwanah dan 
Yahya Al Oathan dari Musa. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur 
periwayatannya, dan seluruhnya berkata: “dan akan dihapus kejahatan 
(kesalahannya)” tanpa menyebutkan lafazh “seribu.” Wallahu a'lam. 


753. Dari Ummu Hani” radhiyallahu 'anha, dia berkata, “Suatu ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewatiku, maka aku berkata, “Ya 
Rasulullah, sungguh usiaku telah tua dan tenagaku pun telah lemah, karena 
itu perintahkanlah aku akan suatu amalan yang dapat aku kerjakan dalam 
keadaan duduk!” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


1 


Pd 
£ 3. 


Pata OP AAN OA 


£ 


Pala 
253 Bl Oi Jati GB Kena BL Dt JG nu 
Bu al Ja Sham BL UN SN, Jet Ah Ip Gas 
ea kap san peta 
J8 lg ala BU Al ala AE Jeasa akan al Hg BL ON Jai GP TI 
Sea Yg AG Ke us ha aa s6 


4 tua de Uas 
'Bertasbihlah (ucapkanlah subhanallah) kepada Allah sebanyak seratus 
kali, karena sesungguhnya hal itu sebanding dengan seratus orang budak 
dari anak cucu Ismail yang engkau bebaskan. Bertahmidlah (alhamdulillah) 
kepada Allah sebanyak seratus kali, karena hal itu sebanding dengan 
seratus kuda perang yang lengkap yang engkau sumbangkan untuk jihad di 
jalan Allah. Bertakbirlah (allahu akbar) kepada Allah sebanyak seratus kali, 
karena hal itu senilai dengan seratus ekor unta yang siap untuk 
dikurbankan. Dan bertahlillah (laa ilaaha illallah) sebanyak seratus kali'.” 
-Abu Khalaf berkata, “Aku mengira beliau bersabda melanjutkan hadits 
tersebut-, “Dzikir tersebut akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan 
bumi. Dan tidaklah pada hari ini- akan diangkat amalan yang lebih mulia 
daripada amalanmu, kecuali seseorang yang mengerjakan seperti apa yang 


422 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1 


engkau kerjakan”.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan, juga oleh An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah dengan lafazh yang lebih ringkas. Hadits hasan 


Pahala Mengucapkan Subhanallahu Walhamdulillah Wa Laa 
Iaaha Illallah Wallahu Akbar, Wa Laa Haula Wa Laa Ouwwata 
Illa Billah 


Allah Ta'ala berfirman, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan 
kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” 
(Os. Al Kahfi (18): 46) 


754. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0 4 

PI Jp pelan aya Ya YLSA ML: 5 
BAR TUBAN Me aan SES SSI Lb Su Y) 
Aa sia na aa AN 

kl 7S ya Ag Uang Bal 

“Ucapkanlah, “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan 
yang benar selain Allah, Allah Maha Besar, dan tiada upaya dan kekuatan 
kecuali dengan pertolongan Allah', Karena sesungguhnya kalimat-kalimat 
tersebut merupakan amalan yang kekal dan shalih, dan sesungguhnya 
dzikir-dzikir itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, sebagaimana sebuah 
pohon menggugurkan dedaunannya, dan dzikir-dzikir tersebut merupakan 
bagian dari harta karun surga.” (HR. Ath-Thabrani). Dengan perawi-perawi 


yang tsigah kecuali seorang perawi yang bernama Umar bin Rasyid Al 
Yamami, namun beliau telah dinyatakan tsigah. Hadits hasan 


755. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


2 Ga ab La CA AE Naa S 
V3 YG Ip Yy AT YA : 


- 


Aa rar 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 423 


o - - - - "3 3 " 
PS 2 Jia IS Yi obles K2 DAS YI SL 
“Tidaklah seseorang di muka bumi ini mengucapkan, “Tiada sesembahan 
yang benar kecuali Allah, Allah Maha Besar, tiada upaya dan kekuatan 
kecuali dengan pertolongan Allah', melainkan akan diampuni darinya 
segala kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan.” (HR. Tirmidzi). 
Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Hadits hasan 


Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, dan Al Hakim dengan tambahan 
lafazh, yaitu, 


Ab JAN SI OA 
“Dan Maha Suci Allah, serta segala puji bagi Allah.” 


Al Hakim berkata, Hatim bin Abu Shugrah adalah orang yang tsigah, 
dan tambahan lafazh yang beliau riwayatkan dapat diterima.” 


Menurut kami (Ad-Dimyathi): Hatim adalah orang yang terpercaya 
(tsigah), sebagaimana yang disebutkan, dan barangsiapa menghafal sebuah 
riwayat, maka dia adalah hujjah (pegangan) bagi orang yang tidak 
menghafalnya. Kemudian kami —juga- melihat bahwa tambahan lafazh yang 
beliau bawakan ini dikuatkan oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain. 
Wallahu a'lam. 


Pahala mengucapkan Allahu Akbar dan Subhanallah Sebanyak 
Sepuluh Kali 


756. Dari Salma, yaitu Ummu Bani Abu Rafi' (budak Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam), dia berkata, “Ya Rasulullah, ajari aku beberapa kalimat, 
tetapi jangan engkau perbanyak kalimat-kalimat itu atasku.” Maka 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

Tebe to an 3 1 aan 8. 090. oPEA 8 
PO did IR Al Ia ola ES SN dip 

z A Sa ap | o 2 y 2 or 2 F3 kn Kan B8. 290 
BM BA Ai da3 daa Dl Ia ola as 

- - To ina - # 5 


Hg - s 2 B- 09 - D0 HPA 
ad BI Jaana Ola ba 1 ea gia bas 
z Pa 


t 


ex 


424 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Ucapkanlah, “Allah Maha Besar' sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah 
akan berfirman, “Ini untuk-Ku'. Ucapkanlah, "Maha Suci Allah' sebanyak 
sepuluh kali, niscaya Allah akan berfirman, “Ini adalah untuk-Ku'. 
Ucapkanlah, “Ya Allah ampunilah aku' niscaya Allah akan berfirman, 
"Sungguh telah Aku kabulkan'. Maka jika engkau mengucapkannya 
sebanyak sepuluh kali, niscaya Allah —pun- akan berfirman, “Sungguh telah 
Aku kabulkan'” (HR. Ath-Thabrani). Dengan periwayat-periwayat hadits 
yang shahih. Hadits hasan 


757. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, bahwa Ummu Salim pernah 
pergi di pagi hari menemui Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, lalu dia 
berkata, “Ya Rasulullah, ajarilah aku beberapa kalimat yang baik untuk 
kuucapkan didalam doaku!” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 

Aa Aa pt anta Pama at La AN BE DNA z 
Pi TAU da 3 LES Maag IUAS pumag LAS Al SS 


lu 


“Bertakbirlah (ucapan allahu akbar) sebanyak sepuluh kali, bertasbihlah 
(subhanallah) sebanyak sepuluh kali, dan bertahmidlah (alhamdulillah) 
sebanyak sepuluh kali, kemudian mintalah apa yang engkau inginkan, 
niscaya Allah akan menjawab, “Ya, Ya'” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai 
hadits ini hasan. Hadits shahih 


Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, 
dan Al Hakim. Menurut Al Hakim shahih sesuai syarat Muslim. 


Pahala Dari Dzikir-Dzikir Lain 


758. Dari Juwairah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam pernah di suatu pagi (ketika usai shalat Subuh) pergi 
meninggalkannya dan ketika hari telah siang beliau kembali, sedangkan ia — 
Juwairiyah- sedang duduk. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 425 


Di Ke at 1 age OS AJE le ju 


Eta Pp SA maa aj aa ah ala Para 


5 Rowo 


53 Lag “ala 5g ana 1) Arang nia Na Ea 
JUS IU SE 


“Engkau masih saja tetap seperti keadaanmu ketika aku pergi 
meninggalkanmu?” Ia berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, “Sungguh aku telah mengucapkan empat kalimat 
sebanyak tiga kali, jika engkau menimbangnya dengan apa yang telah 
engkau ucapkan semenjak hari ini, niscaya empat kalimat itu akan 
mengimbanginya. Kalimat-kalimat itu adalah, "Maha Suci Allah dan segala 
puji bagi-Nya sebanyak ciptaan-Nya, sesuai dengan keridhaan diri-Nya, 
seberat Arsy-Nya dan sebayak kalimat-kalimat-Nya'.” (HR. Muslim) 


Disebutkan dalam riwayat lain. 


2 aa 


.. 


“Maha Suci Allah sebanyak makhluk ciptaan-Nya, Maha Suci Allah sesuai 
dengan keridhaan diri-Nya, Maha Suci Allah seberat timbangan Arsy-Nya 
dan Maha Suci Allah sebanyak kalimat-kalimat-Nya.” (HR. Muslim) 


Hadits yang sama diriwayatkan juga oleh Tirmidzi tetapi dengan 
redaksi, 

aa 3AS HI Oleh dal SAS IN On al 306 Sl On 
“Maha Suci Allah sebanyak makhluk ciptaan-Nya, Maha Suci Allah 
sebanyak makhluk ciptaan-Nya, Maha Suci Allah sebanyak makhluk 
ciptaan-Nya.” Kemudian beliau menyebutkan lagi tiga kali kalimat itu. 
Hadits shahih 


426 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








759. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah melihatku menggerak-gerakkan kedua bibirku, 
maka beliau betanya, 


A4 


ob engona Abe 3 0 2 
UUT Ikut IS 3 ul 
'Mengapa engkau menggerak-gerakkan kedua bibirmu wahai Abi 
Umamah?' 


Aku menjawab, “Aku sedang berdzikir wahai Rasulullah”. Beliau bersabda, 
Pa Tn ag ban Sia sig Papan 9 AP GTA Gagang 
MEN JUL D3 Ia asi, SL So YI 


Maukah engkau aku kabari tentang dzikir yang lebih baik dari dzikir yang 
engkau ucapkan pada malam dan siang hari? ' 


Aku menjawab, “Ya, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 


“ 3 PJ 
2... » Pa 


Ai Oman (ale CE MO Gl U Snp M olah 5 dl 
CN, AN Gu Ph oaah CN PN Se se 
Ke bat Up Debt ES Sat UG SAR AI das 
LSG AN Ka JS Kala Ah Ita alga JS Sae At Dtaat 
KANG BII SU Sp LSN, “gls U Aa NK 
AE SA Sa KS CNN, PN 2 Uta JD RAY 


Ne aon Tila BAN Pane Li Dik Pn Per NN CN Jins Pu 
Ady aa an Kala tang bejad ani, 
"3 o 

pa ak 

'Ucapkanlah, Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang telah Dia ciptakan. 
Maha Suci Allah sepenuh makhluk yang telah Dia ciptakan. Maha Suci 
Allah sebanyak makhluk yang ada di bumi dan di langit. Maha Suci Allah 
sepenuh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Maha Suci Allah sebanyak 
apa-apa yang telah tercatat dalam kitab-Nya. Maha Suci Allah sepenuh apa- 
apa yang telah tercatat dalam kitab-Nya. Maha Suci Allah sebanyak tiap 


sesuatu. Maha Suci Allah sepenuh segala sesuatu. Segala puji bagi Allah 
sebanyak makhluk ciptaan-Nya, segala puji bagi Allah sepenuh makhluk 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 427 


ciptaan-Nya. Segala puji bagi Allah sebanyak makhluk yang ada di langit 
dan di bumi. Segala puji bagi Allah sepenuh makhluk yang ada di langit dan 
di bumi. Segala puji bagi Allah sebanyak-apa-apa yang tercatat dalam 
kitab-Nya. Segala puji bagi Allah sepenuh apa-apa yang tercatat dalam 
kitab-Nya. Segala puji bagi Allah sebanyak tiap sesuatu. Segala puji bagi 
Allah sepenuh tiap sesuatu'.” (HR. Ibnu Ad-Dunya) 


Di dalam kitab Adz-Dzikru dengan lafazh ini, demikian juga oleh An- 
Nasa 'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dengan lafazh yang lebih ringkas. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim, menurutnya hadits ini shahih 
sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkn juga oleh Ath-Thabrani 
dengan sanad yang hasan tetapi dengan lafazh, 


SS JAN 3 G5 et ga at Stf 


“Maukah engkau aku kabari tentang sebuah dzikir yang jika engkau 
ucapkan kemudian engkau melakukan amalan yang lainnya siang dan 
malam, niscaya amalan itu tidak akan menyamainya?” 


Aku berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ae PU Sab Ad LSI MS Pa Che JLN : JS 


..... 


Na cap Ob db ah, dala part Ass ba, 
BL, nga JS San ad KS 0 apa jp dl 
B5 Ja PKI) DNS Ih D3 Ja ap 


“Ucapkanlah, "Segala puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang tercatat di 
dalam kitab-Nya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang tercatat di 
dalam kitab-Nya. Segala puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang diliputi 
oleh makhluk-Nya. Segala puji bagi Allah sepenuh apa-apa yang terdapat 
pada makhluk-Nya. Segala puji bagi Allah sepenuh langit dan bumi-Nya. 
Segala puji bagi Allah sebanyak tiap sesuatu dan segala puji bagi Allah atas 
setiap sesuatu'. Demikian juga ucapan bertasbih (subhanallah) dan tatkala 
engkau bertakbir (allahu akbar).” Hadits shahih -Maksudnya, mengganti 
kalimat alhamdulilah (seperti tertera dalam hadits) dengan Subhanallah dan 
Allahu Akbar. Ed- 


428 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


760. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa kami pernah 
duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalam sebuah majelis, 
lalu kemudian datanglah seorang laki-laki memberi salam kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, ia mengucapkan salam, “Assalamu 'alikum 
warahmatullah”, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, 
“Wa 'alikum salam warahmatullahi wabaarakaatuh.” Tatkala laki-laki itu 
duduk, ia berkata, 


sa kab of ga US SU 2 Aas KI 
YA “ie Ob ala SI bug Aan 3 JW 


KRU de Lalp HE SN ps pan ban oh 


LS aa: JUS Ba 53 IA S8 PE SIS Naa Vas 
Sa JU 


“Segala puji bagi Allah dengan puji-pujian yang baik lagi diberkahi, 
sebagaimana Rabb kami senang untuk dipuji dan dengan pujian yang layak 
bagi-Nya.” Mendengar perkataan orang itu, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Apa yang engkau katakan?” Maka laki-laki itu 
mengulangi perkataannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh perkataannya itu 
telah diperebutkan oleh sepuluh malaikat. Semuanya sangat ingin untuk 
menulis perkataannya itu, namun mereka tidak tahu bagaimana menulisnya, 
hingga merekapun mengadukannya kepada Allah, maka Allah berfirman, 
Tulislah perkataan itu sebagaimana yang diucapkan oleh hamba-Ku'.” 
(HR. Ahmad). Sanadnya shahih. Lafazh ini dari Ahmad. Diriwayatkan juga 
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadits hasan 


Pahala Mengucapkan Laa Haula wa laa Ouwwata illa billah 


761. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepadanya, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 429 


1 0. o wo Pa Ga” 2 TRAP Tree tia 
kal 3S 0 FS PP ALIS, JH Y : j3 
“Ucapkanlah, “Tiada upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan 


pertolongan Allah', karena sesungguhnya perkataan itu merupakan salah 
satu dari harta karun surga.” (HR. Bukhari-Muslim) 


762. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


aa PA - 0 Et 
kisah Api ya SE AE WS Yi 
“Maukah engkau aku tunjukkan sebuah pintu surga?” 


Mu'adz berkata, “Apakah itu?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 
N d ad Pj . ka 0. £ 
Ab Ya Yo ILY 


“Tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” (HR. 
Ahmad dan Ath-Thabrani). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


763. Dari Oais bin Sa'ad bin Ubadah, bahwa Ayahnya menganjurkannya 
untuk membantu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Lalu datanglah 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam kepadaku (Oais) keitika aku telah 
melaksanakan shalat sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau menyentuhku 
dengan kedua kakinya dan bersabda, 

Em Apt aa Se MI Yi 


“Maukah engkau aku tunjuki suatu pintu di antara pintu-pintu surga. 


Aku berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
in aan TAN en Cinta 3 
D6 V3 JLN 


“Tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” (HR. Al 
Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan 
Muslim. Hadits shahih 


430 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


764. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku pernah berjalan 
di belakang Nabi shallallahu “alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, 


E 


Sah pa 3 Ie Mu uga 


Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku beritahu akan suatu harta karun dari 
surga?” Aku berkata, “Ya”. Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah'” (HR. 
Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) 


765. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pa 01 9 wo GTX ta et RON 2 01. 0 
Kl 3S ya 5S Le AL ISP, IN Ip op SI 
“Perbanyaklah engkau mengucapkan, “Tiada upaya dan kekuatan 


melainkan dengan pertolongan Allah': karena sesungguhnya perkataan itu 
termasuk harta karun dari surga.” Hadits shahih 


Makhul berkata, “Barangsiapa yang mengucapkan, “Tiada upaya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada tempat berlindung 
kecuali kepada-Nya”, niscaya Allah akan melindunginya dari tujuh puluh 
pintu kemudharatan dan yang terendah adalah kemiskinan.” Diriwayatkan 
oleh Tirmidzi, dia berkata, “Makhul tidak mendengar riwayat ini dari Abu 
Hurairah.” An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits ini dari beliau (Abu 
Hurairah), tetapi dengan lafazh yang lebih panjang. Demikian juga Al 
Hakim, beliau berkata, “Sanadnya shahih tanpa cacat”, tetapi lafazh yang dia 
bawakan berbunyi, “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


AR 


oz. - c PE OR SH 
Bpr AE IP De SA Si Las Se Ui If alel 


KN sa Aa: AI JS AL) SN 


"Maukah engkau aku ajari atau maukah engkau aku tunjukkan sebuah 
kalimat yang berasal dari bawah “Arsy dan merupakan harta karun dari 
surga? Maka ucapkanlah: Tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah. Maka Allah akan berkata (terhadap orang yang 
mengucapkannya). Sungguh hamba-Ku telah tunduk dan berserah diri'” 


i 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 431 





Disebutkan juga dalam riwayat Al Hakim, Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Ea f5 Je ubi diga du 


“Ya Abu Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah harta karun di 
antara harta-harta karun surga?” 


Aku berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


Ko Abi P o- . ot 4 St 2 Oa an kang 3 Sus 2 
bentang GAS eat MI Jyas AL VP Y, Jb Y da 
“Ucapkanlah, “Tiada upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan 


Allah', niscaya Allah akan berkata, “Sungguh, hamba-Ku telah tunduk lagi 
berserah diri'." 


Pahala Membaca Beberapa Ayat dan Surah di Pagi dan Sore Hari 


766. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaits, dari ayahnya radhiyallahu 
“anhu, dia berkata, 


Te Ah Kia db Ops Sai iab ALE Fera 
AG J3 JB ara Pi JG ju 3 ai 


£ Pa 0 J o 3 - 9 3g 
Ia ah 3 «3 J8 dat Uu aa Up JB aa ya 
0. 9 - 2 z 85.0 5 9 os. £ . - 
PPI ia BA NP IE peba Gomd Tn AT 
“Kami keluar di suatu malam yang hujan dan gelap mencari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, agar beliau shalat mengimami kami. Jadi 
tatkala kami telah mendapati beliau, beliau berkata, "Bacalah ', namun aku 
tidak membaca apapun. Kemudian beliau berkata, Bacalah ', aku juga tidak 
membaca sesuatupun. Kemudian beliau berkata lagi, “Bacalah'. Aku 
berkata, “Apa yang harus kubaca wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu 


alaihi wasallam bersabda, “Bacalah gul huwallaahu ahad dan al 
mu'awwidzataini (Al Falag dan An-Naas) tatkala petang dan pagi hari 


432 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





,.. 


sebanyak tiga kali niscaya hal itu akan mencukupimu dari segala sesuatu”. 
(HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini 
hasan shahih. Hadits hasan 


Pahala Membaca Dzikir-Dzikir Pagi dan Petang 


767. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


0 HA juan Naa 
- £ ai a03 3 sa F4 or Sa Keran o- 
Udan DI opal Lia Va js ya Tea SSI SAE GO BAE) Bag 


- 


“Sayyidul istighfaar adalah, “Allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta 
khalagtani wa'ana '“abduka wa'na 'ala 'ahdika wawa'dika maastatha 'tu 
a'udzubika min syarri maa shana'tu abuu'ulaka bini 'matika 'alayya 
wa abuu u bidzambi faghfirlii innahu laa yaghfirudz-dzunuba illa anta (Ya 
Allah, engkau adalah Rabb-Ku, tiada sembahan yang benar selain Engkau, 
Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di 
atas perjanjian dan ikatan dengan-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan perbuatanku. Aku mengakui nikmat- 
Mu terhadapku dan segala dosa-Ku kepada-Mu, maka ampunilah aku 
karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali 
Engkau)'. Barangsiapa membaca dzikir ini dengan yakin tatkala sore hari 
kemudian ia meninggal dunia pada malam harinya, niscaya ia akan masuk 
surga. Dan barangsiapa membacanya dengan yakin pada pagi hari 
kemudian ia meninggal dunia pada siang harinya, niscaya ia akan masuk 
surga.” (HR. Bukhari) 


Diriwayatkan juga oleh Tirmidzi, tetapi dengan lafazh, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 433 


PA na NN ee en sen 





“Tidaklah seseorang mengatakannya pada petang hari kemudian maut 
menjemputnya sebelum tiba waktu pagi, melainkan wajib baginya surga, 
dan tidak pula seseorang mengatakannya pada Subuh hari kemudian maut 
menjemputnya sebelum tiba waktu petang, melainkan wajib baginya surga.” 
Hadits shahih 


768. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa seorang 
laki-laki telah datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dan 
berkata, “Ya Rasulullah, seekor kalajengking telah menyengatku semalam.” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bab ea ih MI SAK atas ob Yu ui 
ape 
“Seandainya engkau mengucapkan, “A'udzu bikalimatillahi taammati min 
syarri maa khalag (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang 
sempurna dari kejahatan makhluk-Nya)', niscaya kalajengking itu tidak 
akan membawa mudharat bagimu.” (HR. Muslim) 


Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (beliau menilainya 
hasan), dengan lafazh, 


0A - 9 


CP La SEE SUK 3 Pel DA LI gm Gi Jb 
al OT ma | Kira 

“Barangsiapa mengucapkan —dzikir- pada sore hari sebanyak tiga kali, 

'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari 


kejahatan makhluk-Nya', niscaya binatang-binatang berbisa tidak sanggup 
memudharatkannya. ” Hadits shahih 


Suhail berkata, “Warga kami pun mempelajari kalimat tersebut dan 
mengucapkannya pada setiap malam. Pada suatu malam seekor binatang 


434 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


menyengat salah seorang anak —budak- perempuan warga kami, namun ia 
tidak merasakan sakit.” 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. 


769. Dari Abban bin Utsman radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu mengatkan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


of sa LI Pa EN GA Sa 


“ 
0 -, NA 


2 dah 


Seorang hamba yang membaca pada pagi hari, dan pada petang hari di 
setiap harinya, (Dengan nama Allah yang tidak akan memberi mudharat 
dengan nama-Nya suatu pun yang ada di langit dan di bumi dan Dialah 
yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui), sebanyak tiga kali maka 
tidak ada suatu makhluk pun yang mampu memudharatkannya'” Hadits 
shahih 


Pada suatu malam Abban tersengat binatang, kemudian masuklah 
seseorang melihatnya (dengan heran). Abban berkata, “Apa yang engkau 
lihat? Sungguh hadits itu benar, namun pada malam itu Allah 
mentakdirkanku tidak membacanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini shahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa 'i, Ibnu 
Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim sanadnya shahih. 


770. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


024-090 - 3 0 Ad -— 9 


RL. 
SS Usa Al Os gm GI Cat Ia Jb Ha 


2. 


ale 3, NI JEC Je A Yaa Ca Jai Ba 
“Barangsiapa berkata pada saat Subuh dan tatkala sore hari “Maha Suci 
Allah dan segala pujian bagi-Nya' sebanyak seratus kali, maka tidak akan 
ada seseorang yang datang dengan membawa pahala lebih baik pada hari 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 435 











Kiamat daripada pahala amalan yang ia bawa, kecuali seseorang yang 
mengucapkannya lebih dari apa yang ia ucapkan.” (HR. Muslim). 


Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Abu Daud, tetapi dengan lafazh, 
ba PAN An Dn 


“Maha Suci Allah yang Maha Tinggi dan segala pujian bagi-Nya.” Hadits 
shahih 


Diriwayatkan pula oleh Al Hakim, tetapi dengan lafazh, 
. CN Ea ae seo ht 2 er 
“Sungguh Aku telah mengampuni dosa-dosanya meskipun lebih banyak 


daripada buih dilautan.” Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat 
Muslim. Hadits shahih 


771. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Tebu HA STA YI 2 


Ea . 


dy 


al 
£ 
- 
- 


K8 


J8! 
SS niy jak Jap IS AL Gi da pa 


o .. 


Kaah DUREN pa Ga Ane tu B5 ml ana 
ia PA Jaa IS NAS pai Ia oh oi PS 


“Barangsiapa membaca, “Tiada sembahan yang benar kecuali Allah 
sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya segala kerajaan dan 
pujian. Dialah yang menghidupkan, Dialah yang mematikan, dan Dia Maha 
Berkuasa atas segala sesuatu', sebanyak seratus kali dalam sehari, niscaya 
ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan 
sepuluh orang budak, dan akan dicatat baginya seratus kebaikan, 
dihapuskan darinya seratus kesalahan, dan baginya perlindungan dari 
syetan pada hari itu hingga petang hari, dan tidak akan ada seorang yang 
datang dengan membawa pahala yang lebih baik darinya melainkan 
seseorang yang mengucapkannya lebih dari jumlah bacaanya.” (UR. 
Bukhari-Muslim) 


ea 


436 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








772. Dari Abu Ayyasy radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 
Ne nan YO Je 


di. Ja S3) Ine TS Ca ap YG de 3 


- 
30 - E— X0 Jae 8 Le 2 39 


ASI H3 RA ai oa PAP Ap bl MS Yah 


Ia Ja TS AN BE gai SU aj 


SA aah dalih Sd A5 Yp3 data YG. ah 
Ju MEN US OA at bala LIS 3 1 


2 


NX 


Aa 


Gs 
E 
" 


“Barangsiapa membaca dikala pagi hari, “Tiada sembahan yang benar 
selain Allah sendiri-Nya tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nyalah segala 
kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu', niscaya 
dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang membebaskan 
budak dari anak cucu Ismail. Akan dicatat baginya sepuluh kebaikan, 
dihapus darinya sepuluh kesalahan, akan diangkat untuknya sebanyak 
sepuluh derajat. Ia juga akan mendapat perlindungan dari gangguan syetan 
hingga sore hari. Barangsiapa mengucapkannya di sore hari, maka ia akan 
mendapatkan balasan yang serupa hingga pagi hari.” Hammad berkata, 
“Seorang laki-laki bermimpi berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan ia berkata dalam mimpinya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya 
Ayyasy telah mengabariku ini dan itu (hadits tadi)”. Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam berkata, “Benar apa yang dikatakan oleh Abu Ayyasy”.” 
(HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Hadits shahih 


773. Dari Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 437 


“5 Adat Ni 2 PA Te dat 
aa dh 20 9 ata 23 PN YILd Yr oyae JB uya 
bang ta as 13 Ap ap AI Kp IS di 


. Lo. 


2 pa ame 


“Barangsiapa membaca di pagi hari, “Tiada sembahan yang benar kecuali 
Allah sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nyalah segala 
kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu' 
sebanyak sepuluh kali, niscaya akan dicatat untuknya sepuluh kebaikan, 
dihapus darinya sepuluh kejahatan, dan dia akan mendapat pahala seperti 
orang yang membebaskan sepuluh budak. Allah —pun- akan melindunginya 
dari gangguan syetan. Demikian pula jika ia mengucapkannya pada petang 
hari, ia akan mendapatkan pahala yang sama.” (HR. An-Nasa'i) dengan 
lafazh ini, juga oleh Ibnu Hibban. 


Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan sanad yang shahih, dengan 
tambahan lafazh yang berbunyi, 
25 0 BI 
Rana, 
“Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikan." 


Kemudian beliau berkata, 


SA PA Uap KP Uh MS PAR SA JASA 


BE 0 Tai 20. 21... nata 
Ji apn BS Say jae Sp AE PR UB 
03 - 0 2 .o. 9 
Tae AE Op RAT MS AR JM Sp op 
S9 
WS jas 
“Niscaya Allah akan mencatat untuknya pada setiap kali ia 
mengucapkannya dengan sepuluh kebaikan, akan Allah hapus darinya 
sepuluh kesalahan, dan Allah akan mengangkat kedudukannya sebanyak 
sepuluh derajat. Ia juga akan mendapat pahala seperti orang yang 
membebaskan sepuluh orang budak, serta ia akan mendapatkan 
perlindungan Allah dari awal harinya hingga akhir harinya. Tidak ada 


438 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





seseorang yang dapat mengimbangi amalannya pada hari itu. Bila ia 
mengucapkannya di sore hari, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang 
sama.” Hadits shahih 


714. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia berkata, “Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan bacaan-bacaan 
(dzikir) ini di sore dan pagi hari, yaitu: 


0 o Iis £ , 5 5 s5 2 sn PS. : 3 20 5. Ig £ : & a 
SN UU gl an SAI AI 3 AG SL GI A3 


2 
“0 


0 an 0 30 Ba - Pa o£ - 9 . L. Pa 
0. - 0. na 0. 8G 0. 9 A0 Pa nd 0 
OA OA Ur) SA oa oa ea mel uu 
O ea Teen ag Al AKA ana 2 oat 

LA JuEsi Ol Sekanu 2339 Sp P3 das 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu ampunan dan keselamatan 
di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan 
keselamatan dalam agamaku, dan duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya 
Allah, tutupilah kesalahan-kesalahanku dan berilah aku keamanan dari rasa 
takut. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan dari 
bawahku dengan keagungan-Mu dari ditenggelamkan dari bawahku'.” Al 
Wagi berkata, “Yaitu ditenggelamkan dengan longsor.” (HR. Abu Daud, 


An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya 
shahih. Hadits shahih 


715. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0 - Ta doceeaf #0, - 0 I.0.. Ba,e 3 0 2. 9 Bro “3 o- 
CR AS Sai Kena yen) Let mai yan AS Olla uya 
PAN) 


. - 


“Barangsiapa bershalawat kepadaku di waktu pagi sebanyak sepuluh kali 
dan di waktu petang sebanyak sepuluh kali, niscaya pada hari Kiamat ia 
akan mendapat syafaatku.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits 
hasan 


Catatan: Hadits ini di nilai dha 'if, penjelasannya ada dalam kitab Al Ikhbar. 





Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 439 





Pahala Membaca Beberapa Surat dan Ayat Ketika Hendak Tidur 
dan Keutamaannya 


776. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 


Pad 
£ 


JB Kla 3S) babu ag de IN Ie IP 5 


Tg 


4 


dye) S 2 ds, Kar Pan Ma ia jai Ya ce 
Lb Ih Ie Teh PE Ji J6 ay la Ah uji ab 
Ia IE Ke Jas EA Meb EG : “JG daa 


- 


x 


TM 


SA An Ui yu KE Baal ga OK du 
BA Aa Uut JG Ab 3 YG, Buas 
dgn «) Agan UE pu AT s3 J3 2 Ai ana 
1) 1s S uan» Iii ist Aa Ga an Ge Ona 
HA Ie Ga 2 Ia -JE aah de Ji 
ale IN To Spe3 JIE Ia Bak IS Es 


£ 


ea Jay G5 (Una Ja be aU ak 
Png Ong ut JB ALI iba YG, Aa 


- 


Isa di MEA His Usb AAN Ga Peng SE Tang: 
an 233 83 BIAN Kej ai ana SAE PA ag di 
2 Bit us dn Gde tb yA ani oa 


2. 


IG SBU Si GAS AYAT 
dn AS ii So ba UEA YG dat AN 3 Sae 


440 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Na an Pe ea AN Diana 
Up II AR MAS gal AA gas JI IU eh ni 
SI TAB Da II 5 JJ Ka UB la ai 
Sa Ma can -3 

3 Aang das JA 3s Ne TAS 
SA UT US EA ad 1 Peang Bola 3 
Suar B5 JB Ju 


“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menugaskanku untuk 
menjaga zakat Ramadhan. Ketika itu datanglah seseorang mencuri makanan, 
maka akupun menangkapnya. Aku berkata, “Sungguh akan kulaporkan kamu 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam'. Ia berkata, “Aku butuh, 
aku mempunyai utang dan tanggungan”. Kemudian akupun (Abu Hurairah) 
membebaskannya. Tatkala pagi, Nabi shallallahu “alaihi wasallam berkata, 
Wahai Abu Hurairah, apa dilakukan oleh tawananmu semalam?' Aku 
berkata, “Ya Rasulullah, ia meminta belas kasih kepadaku, ia mengatakan 
bahwa ia sangat membutuhkannya untuk menghidupi keluarganya. Oleh 
karena itu, aku mengasihaninya dan membebaskannya”. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Sungguh ia telah menipumu, dan 
sungguh ia akan kembali lagi'. Maka karena yakin dengan sabda beliau 
Shallallahu 'alaihi wasallam, akupun mengawasinya. Ketika ia datang 
mencuri makanan, aku lantas menangkapnya dan aku berkata, “Kali ini aku 
benar-benar akan menghadapkanmu kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, dan ini yang ketiga kalinya engkau berjanji tidak akan kembali”. 
Ia berkata, “Lepaskan aku, dan aku akan mengajarimu beberapa kalimat 
yang akan bermanfaat bagimu'. Aku berkata, “Kalimat-kalimat apakah itu? 
la berkata, “Apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat Kursi hingga 
selesai, maka engkau akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah, dan 
syetan tidak akan mendekatimu hingga pagi”. Maka akupun melepaskannya. 
Tatkala pagi, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Apa yang 
diperbuat tawananmu semalam?' Aku berkata, “Ya Rasulullah, ia 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 441 





mengatakan bahwa ia akan mengajariku sesuatu yang bermanfaat, sehingga 
aku melepasnya”. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Apa 
yang ia ajarkan?' Aku berkata, “Ia mengatakan bahwa jika engkau hendak 
tidur, maka bacalah ayat Kursi dengan sempurna”. Ia juga mengatakan 
bahwa engkau akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan syetan 
tidak sanggup mendekatimu hingga tiba waktu Subuh”. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Sungguh ia telah berkata benar 
kepadamu, walaupun sesungguhnya ia adalah pendusta. Tahukah engkau 
siapakah orang yang engkau ajak bicara sejak tiga hari yang lalu?' Aku 
(Abu Hurairah) berkata, “Tidak”. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, “Dia itu adalah syetan'.” (HR. Bukhari) 


771. Dari Al “Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam membaca Al Musabbihaat sebelum beliau 
beranjak untuk tidur, dan beliau bersabda, 


Tp es 
“Didalamnya terdapat sebuah ayat yang lebih baik dari seribu ayat yang 


lainnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Beliau (Tirmidzi) berkata, “Hadits 
hasan.” 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, dan menurutnya, 
Mu'awiyah bin Shalih berkata, “Beberapa ulama menafsirkan Al 
Musabbihaa?”, yaitu enam surah yang terdiri dari surah Al Hadiid, Al Hasyr, 
Ash-Shaf, Al Jumu'ah, At-Taghaabun, dan Al A'laa. Hadits shahih 


718. Dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda kepada Naufal, 


CL SB ARP DE EKA BUY SELANG Tea aa Ce 
BAN ya del Wb GE ES 3 Loh La GI 
“Bacalah surah Al Kaafiruun, kemudian tidurlah setelah itu, karena 
sesungguhnya itu adalah pembebas dari syirik.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, 
An-Nasa 'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya 
Shahih. Hadits hasan 


442 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Dzikir-Dzikir Sebelum Tidur dan Keutamaan Orang yang 
Membacanya 


Allah Ta'ala berfirman, “Orang-orang yang berakal yaitu orang- 
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring.” (Os. Aali “Imraan (3): 190-191) 


779. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, beliau bersabda, 

Bap Aa N o o- Po Anta Kn & Ara 0E£ 9. 
Ka Ll IS MY la P3 Lage bs Y OES 9 Olelax 
page Ba ce Naa Tana ” 3 nm an Oa und w.— 
Lake Danny Libt GDL0 JS 23 (3 Tema Jali Laga Jaa uya) 2-3 

: 2 po... “v - 23 25 Ph pa. end s0, - TPT 
$ sda Na Ha Olah Sl, O maa Mais Las Ng 
Se An Naa ba ADA Mp Ren an ana, CE EN NAr Uiut” 
Gede UYE by kabah JSI IL S0NO9 Ml G0 (Id 

Te 5 aa K2 2 A 2g, Nae , - gi Sd Pe AA Se. " 2 
HN AA “Odi SN) OLI He BUS PSU) UD arah 

. 5 . : i 9 . #1 " 3 2 2. 5 k 5 3 . 

GS AN Joan UN oa Uang elng ala AMI lo AI Syah 

Dua bat Au - hg Z 3 ANA ea . ... 
$ Ola gm Sal Gl BJB SBB Lap Ju ay poni 

Ah Ae ae Manga Sab en Ka aa ME at BIS Lara 

Yap ol don low AU ana » Guy Apr Os pan anta 
“Tidaklah seorang muslim menjaga dua perkara melainkan ia akan masuk 
surga. Kedua perkara tersebut ringan tetapi sungguh sedikit yang 
mengerjakannya, ia bertasbih pada setiap penghujung shalatnya, bertahmid 
dan bertakbir: dimana yang demikian itu jumlahnya lima puluh kali dilisan 
namun dalam timbangan —kelak- berjumlah lima ratus. Kemudian ia 
bertakbir sebanyak tiga puluh empat kali tatkala ia akan membaringkan 
tubuhnya, bertahmid tiga puluh tiga kali dan bertasbih sebanyak tiga puluh 
tiga kali, maka yang demikian berjumlah seratus di lisan dan kelak pada 
timbangan Allah berjumlah seribu.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana 
mungkin kedua amalan itu ringan, tetapi yang mengerjakannya sedikit?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Pada saat seseorang 
akan tidur datanglah syetan yang akan membuatnya tertidur sebelum sempat 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 443 








membacanya. Demikian juga tatkala ia telah selesai shalat, datanglah 
syetan mengingatkannya tentang urusannya, sehingga iapun pergi sebelum 
sempat membacanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) Tirmidzi menilai 
hadits ini shahih. Hadits shahih 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, namun 
Ibnu Hibban menambahkan lafazh hadits tersebut dengan berkata, 
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


K2 gal Ga yi Jaa 


'Dan siapakah di antara kalian yang dalam sehari hanya melakukan dua 
ribu lima ratus kesalahan?” 


780. Dari Al Barra' bin Azib radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bis da maba Dab Bo) Co casan 


ON SA LH UN) 25 SEA ah B3 oki 2 
Y Ob ol Y, GR ca) ai z5, On) SAP Stnt, 
La ob sela OA SA 2 Ohue aa KAL Wi 
aa (ai ee IL Wa Uya 
Lb ga de IP IE au 
Ong Y Ju D yag LI isi Ci) BG EN SAT) 
ng 


Ta 


HM NN 


Tm 


“Apabila engkau ingin tidur, maka berwudhulah terlebih dahulu 
sebagaimana engkau wudhu ketika ingin shalat, kemudian berbaringlah 
dengan posisi miring ke kanan dan berdoalah dengan mengatakan, “Ya 
Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, 
aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku serahkan punggungku kepada- 
Mu dengan penuh harap akan pahala-Mu dan takut akan siksa-Mu. Tiada 
tempat berlindung dan meminta pertolongan kecuali kepada-Mu. Aku 


444 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi yang 
telah Engkau utus?. Jadi jika kamu membacanya dan kamu meninggal pada 
malam itu, maka kamu akan meninggal dalam keadaan fitrah (suci). Namun 
jika kamu diperkenankan hidup kembali, maka kamu akan memulai pagimu 
dengan baik. Jadikanlah doa tersebut sebagai akhir dari apa yang engkau 
ucapkan.” Al Barra' berkata, “Akupun mengulangi doa tersebut di hadapan 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan ketika aku telah sampai pada 
kalimat, “Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan dan”, aku 
berkata, “Rasul Engkau', Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Tidak, -tetapi katakanlah- kepada nabi yang telah Engkau utus'” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


Pahala Membaca Doa Saat Terbangun di Malam Hari 


781. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Tp BA SS ang YA NY VI Y LIS JA Gp APK 


135, ah 5 bg sarat abang ba 


N 


4 

Ea Zr T bf sp d naa 
“Barangsiapa terbangun di malam hari kemudian membaca doa, “Tiada 
sembahan yang benar kecuali Allah sendiriNya yang tiada sekutu bagi-Nya. 
Kepunyaan-Nyalah segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha 
Berkuasa atas segala sesuatu, Maha Suci Alah, segala puji bagi Allah, tiada 
sembahan yang benar kecuali Allah, Allah Maha Besar dan tiada upaya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah', kemudian ia berkata, “Ya 
Allah, ampunilah aku' atau berdoa -dengan doa yang lainnya- niscaya akan 
dikabulkan doanya. Jika ia berwudhu kemudian melaksanakan shalat, 
niscaya akan diterima shalatnya.” (HR. Bukhari) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 445 





782. Dari Ubadah bin As-Shaamit, dia mengatakan bahwa ketika Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam terbangun di malam hari, beliau melaksanakan 
shalat tahajud, dan berdoa, 


LI NG tiga ag PPNI tape 3 ar LN ai 
Sa Ag TA dah DN nga bag yA Oa Ola UI 


Pa 
of 


ai PNG SPIN aa AA Oh dg 3 PNG 
Tang (3 Ol Ka ajirap GI 333 GI Ca pa | 


Ba Sanata Kota GAY Ta apa et Bean Elo Ina “We 
Ta Leg “ls aU Ion 9 (GL O gm! 9 Ta Kp GL 
ud SG ole en ang Hall al Alb da inn, 
ag DN C9 CAS US ARI AS UII Tea lh 


... Pa 9 Pa Pa 
42 L 0o8- 383 L 063 ooE .. A4 0.0 £ 


SA Yan Y 3 Sih Kama SE 0g 


“Ya Allah, Rabb kami, bagi-Mu segala pujian. Engkaulah yang telah 
mendirikan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di dalamnya. Bagi- 
Mu segala pujian, Engkaulah cahaya langit, bumi dan segala apa yang ada 
di dalamnya. Bagi-Mu segala pujian, Engkaulah yang benar, perkataan-Mu 
adalah benar, janji-Mu adalah benar, perjumpaan dengan-Mu adalah 
benar, surga adalah benar, Muhammad adalah benar, dan hari Kiamat 
adalah benar. Ya Allah, kepada-Mulah aku berserah diri, kepada-Mulah aku 
beriman, atas-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, dengan-Mu aku 
mengadu, dan kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah dosa-dosaku 
yang telah lalu dosa-dosaku yang sekarang, dosa-dosaku yang tersembunyi, 
dosa-dosaku yang nampak, serta segala dosa-dosaku yang lebih Engkau 
ketahui daripada aku. Engkaulah Yang Terdepan dan Engkaulah Yang 
Penghujung, tiada sembahan yang benar selain Engkau.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


446 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Membaca Doa Keluar Rumah 


783. Dari Anas radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


2 5 Tee Ta Teng 2 3 Yg D3 Ps Sah ra - 
Uh V3 Yg ILY UI Ie LSP MI emg Ht10 PTP hal 
Na at 40. 1 PN Sape 20 para Ae: 2 #3 
Ola dip) dya TAS Tega el ad Jap 


“Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan berdoa, “Dengan nama 
Allah, aku bertawakal kepada-Nya, tiada upaya dan kekuatan kecuali 
dengan pertolongan-Nya', niscaya akan dikatakan kepadanya, “Cukup 
bagimu, engkau telah diberi petunjuk dan dilindungi'. Syetan pun akan 
menjauh darinya.” (HR. Tirmidzi) Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 


Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Abu Daud, 
tetapi dengan lafazh, 


ka A -, pir te tar ia ros B 0001 2 0.30 — 2 lag -. 0.3 0.9 £ S3 
Oleh dd Jha Ola 3 gg LAS Tuah 1 It Jl 
£ : : SL 


Pa 8. 3g Bob na 0 Me TX 

Be Ep NE 

“Maka pada saat itu dikatakan kepadanya, “Engkau telah diberi petunjuk, 

dicukupkan, dan dilindungi'. Maka akan menjauhlah syetan darinya, dan 

syetan yang lainnya akan berkata, “Bagaimana engkau dapat 

menggelincirkan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan, dan 
dilindungi '.” 


Pahala Membaca Doa Masuk Masjid 


784. Dari Haiwah bin Syuraih, dia mengatakan bahwa aku bertemu dengan 
Ugbah bin Muslim, lalu aku berkata kepadanya, “Aku mendengar engkau 
meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam tatkala masuk masjid berdoa, 


AI ABI Ga mail Sal AK Kep) meal Ik 3 


i 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 447 


&3 Ne ME ea ae Tenant TS 
Flo GP bai Ole JG Ws JB Bp :JG (eri 15 Sisil JG 
Ea 

“Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wajah-Nya yang Mulia 
dan kekuasan-Nya yang telah ada sejak dahulu dari syetan Yang Maha 
terkutuk'.” Ugbah berkata, “Apakah hanya demikian?” Aku berkata, “Ya.” 
Beliau berkata, “Apabila ia mengucapkan doa tersebut, maka syetan 


berkata, “Ia telah terjaga dari-ku sepanjang hari ini.” (HR. Abu Daud). 
Hadits shahih 


Pahala Membaca Doa Ketika Was-was dalam Shalat 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan 
syetan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Os. Al A'raaf (7): 200) 


785. Dari Utsman bin Abu Al Ash radhiyallahu “anhu, 
dana Pa sg Ng aa Ap 


0. Jo 


NET dan udi Epasi Aa Iya (DS Ana Sara an at, 
& AT ats Ws OAT - JG Ha Ea Bea 


“Ia pernah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 
“Ya Rasulullah, sesungguhnya syetan telah menggangguku dalam shalat dan 
bacaanku'.” Lalu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Itu 
adalah syetan yang bernama Khanzab. Jika engkau merasakan 
kehadirannya, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya dan 
percikkanlah sedikit ludah ke arah kirimu sebanyak tiga kali.” Utsman 
berkata, “Maka aku pun melaksanakan nasihat beliau, dan Allah pun 
berkenan untuk menjauhkannya dariku.” (HR. Muslim) 


448 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Dzikir-dzikir Setelah Shalat Fardu dan Pahala Membacanya 


7186. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AYI IPS Ih KI IL SB lg OSN ag Tua 


“Barangsiapa membaca ayat Kursi usai shalat, niscaya tidak ada yang akan 
mengahalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian.” (HR. An-Nasa'1) 


787. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


27363 SIK AKA 2 US G3 Dagli HI Peabs Lg Y DR 


AG D3) gala Ba 9236) SI) ani 


“Dzikir-dzikir yang tidak akan mengecewakan orang yang mengucapkannya 
atau melakukannya seusai shalat fardhu -yaitu- tasbih tiga puluh tiga kali, 
tahmid tiga puluh tiga kali dan takbir tiga puluh empat kali.” (HR. Muslim) 


788. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, 

San nang le AD ke NG Na aa) ana. 
AJE SB G3 Ig irakali ca IN AAL os Sal 
Gita Yy Onpkkas pang US Sae da Ea 
ma Yi sg le AN ke wi Ines Ja Ia Y Da 


Ni un mann Danau la 
JB et IG GI AJE SATU Ji Ale AV asi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 449 





» Ju 2 563 ar Da Fo 2 Sen Da 


H3 le Al) BP 1 dye) SI DA Agar PP tebag 


1 1 Jas da. UI adas bs IS IE eh nj 


LA HL Lan Ya ag la ab wa ngatan 


fe .. 


UYG AN ae Ju Ls) San) “JS Lan La Sa Gak 


. Oo. 


- 
8 0. 


Sd Ang DE) Lae AN Ek Sd 2 , 3) 
1) dee aus gag Ieb DD Lia pke Ss 


“0 8 Sa Na 203 £ dana 3 
Sa 5 Aa Sa Kah adi Gang At Ud 


bg LY 


“Bahwa beberapa orang miskin dari kaum Muhajirin pernah datang kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka berkata, “Orang-orang kaya 
dari golongan kami lebih unggul amalan-amalannya dari kami”.” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mengapa demikian?” Mereka 
berkata, “Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah serta membebaskan 
budak, sedangkan kami tidak mampu melakukannya.” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Maukah kalian aku ajari sesuatu 
yang dengannya kalian dapat menyusul dan melampaui orang-orang yang 
telah melampaui kalian, dan tiada seorangpun yang akan melakukan 
amalan yang lebih baik dari amalanmu itu kecuali seorang yang juga 
melakukan hal sama dengan amalan yang kalian perbuat?” Para sahabat 
berkata, “Ya, kabarilah ya Rasulullah.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Bertasbih (membaca subahanalllah), bertahmid (Al 
Hamdulilah) dan bertakbirlah (Allahu Akbar) di penghujung setiap 
shalatmu sebanyak tiga puluh tiga kali.” Abu Shalih berkata, maka selang 
beberapa lama kembalilah sebagian dari orang orang miskin kaum Muhajirin 
kepada Rasulullah, dan berkata, Saudara-saudara kami dari kalangan orang- 
orang yang mampu, telah mendengar apa yang kami lakukan dan mereka 
pun mengerjakan hal yang sama. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Demikianlah Allah memberikan keutamaan-Nya kepada siapa 


450 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


saja yang Ia kehendaki.” Sumay berkata (perawi), lalu aku pun 
mengabarkan kepada beberapa keluargaku tentang hadits yang telah aku 
dengar. Ia berkata, “Engkau mengira, yang benar bahwa beliau (Abu Shaleh) 
telah berkat kepadamu, “Engkau bertasbih sebanyak tiga puluh tiga kali, 
bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga puluh 
empat kali.” Lalu akupun kembali menanyakan kepada Abu shalih hal 
tersebut. Kemudian beliau memegang kedua tanganku dan berkata, “Allahu 
akbar", “Subhanallah” dan “Allahu akbar”, masing-masing sebanyak tiga 
puluh tiga kali.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Disebutkan —-pula- dalam riwayat Muslim: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


US 5533 IU) DU Ie 2EDUI SIB IN IS 13 Gd ma 


- 


@N 


- 


gap Ko 
Yos, MY 


Pmr 2 Tai Too 2 ig - HN aan yaa ra 
ILY BUSI PUS JB 5 aah An Ula NG) 
- g Paud “ 7 : “ 


ta : &' Na Ia BKN BO BO SA NA 
SDP Ja BIS ab ah KAN U, MNI S Up 
AS 3 Ja LAS 1) suls 


| 


“Engkau bertasbih pada setiap seslesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, 
bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga puluh 
tiga kali, sehingga seluruhnya berjumlah sembilan puluh sembilan kali, 
kemudian engkau menggenapkan seratus dengan kalimat “Tiada sembahan 
yang benar kecuali Allah sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya. 
Kepunyaan-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha 
berkuasa atas segala sesuatu'. Jika seorang membacanya, maka akan 
diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan.” 


789. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

JA Ca Ji IA Yi Ca HN JS VI XS Uagia Y oas 
P0 II A0 NN, 


#0. 3 #0 - Gie Ng - 33 nan an 3 
PAS bug has Oka 9 Las 2 JS j3 SA Dl gawe 
Sg OA 3 Bl Dl oU AAS HL ulas 


j 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 451 


. Be 
2 2 0... Os 


ba AU Wari A0 GEN) UP KS PSU US gam AS 
Iga 3 Ll, LIL BL 


“Dua perkara, tidaklah seorang muslim melakukannya melainkan ia akan 
masuk surga. Dua perkara itu ringan namun sedikit yang mengerjakannya, 
seorang dari kalian bertasbih sepuluh kali setelah shalat, ia bertahmid 
sepuluh kali, dan ia bertakbir sepuluh kali. Hal itu berjumlah seratus lima 
puluh dilisan, namun dalam timbangan berjumlah seribu lima ratus. Apabila 
ia hendak berbaring, ia bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh 
tiga kali dan bertakbir tiga puluh empat kali, maka semuanya berjumlah 
seratus kata dilisan namun dalam timbangan berjumlah seribu.” 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
. 2 40. 0. 1£ 0 tor 0 & PL co 


“Dan siapakah di antara kalian yang hanya mengerjakan dua ribu lima 
ratus kesalahan pada siang dan malam hari?” 


Abdullah berkata, “Lalu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam ditanya, 
“Bagaimana mungkin seseorang tidak mengerjakannya?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
aa GALAT N AN AN MEA NG LOOE EA MNE TE, 2 Kla Cr 2 oa oa 
AS SG NAS Sal Jah IX Spg Ola SAH jl 
— | Ia Man daa 
aa 2 dala XS au 
“Syetan akan mendatangi salah seorang dari kalian setelah shalatnya, dan 
berkata, “Ingatlah ini dan itu'. Syetan juga akan mendatanginya tatkala ia 
hendak tidur, hingga syetanpun menidurkannya (sebelum sempat 
membacanya).” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini 
shahih. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban 
dengan lafazh ini. Hadits shahih 


452 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Membaca Doa Masuk ke Pasar dan Tempat-tempat yang 
Melalaikan 


790. Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 

shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

JI, SI AI dua Yng D Y dl 
9, L 25. 302 jg s3. .3. 

Ga Ba ia bp ata an He 
dangan UN Aa ng na 


“Barangsiapa masuk pasar dan berdoa, “Tiada sembahan yang benar, 
kecuali Allah sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya-lah 
segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Ditangan-Nya segala kebaikan 
dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu', niscaya Allah akan mencatat 
sejuta kebaikan untuknya, menghapus sejuta kesalahan darinya, dan 
mengangkat sejuta derajat untuknya.” (HR. Tirmidzi). Sanadnya hasan. 
Tetapi beliau (Tirmidzi) berkata, “Hadits ini gharib.” Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Al Hakim. Menurut Al Hakim 
sanadnya shahih. Hadits hasan 


Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari hadits Abdullah bin Amru. 
Menurut Al Hakim hadits ini sanadnya shahih. 


Catatan: Hadits ini dha'if. Keterangan alasan dha'if-nya terdapat dalam 
kitab Al Ikhbar. 


Pahala Membaca Doa Penutup Majelis 


791. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


A PT KU KETAT aaean Aap TA 
SIS daa Ga po Ol Ja JUS Aa Ab S3 AA Gale Ya 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 453 


af 


Agt Basa ah ba 
Bh ana OS UR NI 


SY 


“Barangsiapa banyak berbuat salah dalam sebuah majelis kemudian ia 
berdoa sebelum ia berdiri dengan doa, Maha Suci Engkau Ya Allah, dan 
segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar selain 
Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu', niscaya akan dosa- 
dosa yang ia lakukan di dalam majelis itu diampuni.” (HR. Abu Daud, 
Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban). Tirmidzi meilai hadits ini Shahih. 
Hadits shahih 


792. Dari Jubair bin Muth'im radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


c: 


DVR Ag Dau AN WAS aa DI Aa » JG LA 
Ga galah DS S3 gonad Oi DN VA, 8 Pala 
Ana Ha pa HB 


“Barangsiapa berdoa, "Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya. Aku 
bersaksi bahwa tiada sesembahan yang benar selain Engkau. Aku mohon 
ampun dan bertaubat kepada-Mu': dalam sebuah majelis dzikir, maka 
perkataannya itu bagaikan stempel atasnya, dan barangsiapa 
mengatakannya dalam sebuah majelis yang tidak bermanfaat, maka doa itu 
akan menjadi penghapus dosa baginya.” (HR. Ath-Thabrani, An-Nasa'i, 
dan Al Hakim) Al Hakim menilai hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 
Hadits shahih 


rena “ 


KP — 


Pahala Berdzikir Saat Berkendaraan 


793. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


454 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


0, LNG Mn Ta 2 ANE 0 - aa Tania - 0. - 
pasa you Yg Mba abo) V0 S5) DL 0 pama glory ST) uya 
Olass ay You 


“Tidak seorang hambapun yang berkendaraan dan ia senantiasa berdzikir 
kepada Allah melainkan malaikat akan menggandengnya. Tetapi jika ia 
senantiasa melantunkan bait-bait syair atau yang semisalnya, maka 
syetanlah yang akan menggandengnya.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 
Shahih. Hadits hasan 


Pahala Mengucapkan Basmalah Tatkala Hewan Tunggangannya 
Terpelesat 


794. Dari Abu Tamimah Al Hajami, dari seorang sahabat yang pernah 
digandeng oleh Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, dia berkata, “Aku 
pernah bersama Rasulullah di atas seekor keledai. Suatu saat keledai itu 
tergelincir, maka aku berkata, “Celakalah syetan”. Mendengar itu, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


9 TN Pa ae Gene SPA PEG YA Pn ena 
Cumi (3 eta Ollanl! Gua 2S UI MEI c0UnAdI Saad 1 Ja Y 
“3 2 » Ka - 7 N . 23 yg 2 sa? " 5 Pn 
IS SB AI DAA AD eng BNN 0 Iya Aero 1G, 

2. . . - - land . 5 S1 

63 Pa Gap! 

Jangan engkau katakan, “celakalah syetan”, karena jika engkau 
mengatakannya maka ia akan bertambah besar dan berkata, “ku telah 
mengalahkannya dengan kekuatan”. Namun jika engkau mengucapkan, 


“Bismillahi”, maka ia semakin kecil ia hingga seperti lalat” ” (HR. Ahmad). 
Sanadnya shahih. Al Hakim menilai sanadnya shahih. Hadits shahih 


795. Dari Abu Al Malih, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
pernah dibonceng oleh Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, lalu unta 
yang kami tunggangi tergelincir. Ketika itu aku berkata, “Celakalah syetan', 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 455 





13 36 


Sd IN Pra UR gn Yus, 
AE Fin ya SA BA pi ip 


Janganlah engkau mengatakan, “Celakalah syetan”, karena sesungguhnya 
dengan perkataan itu akan membuatnya menjadi besar hingga seperti 
sebuah rumah, dan berkata, “Dengan kekuatanku aku telah 
mengalahkannya”. Tetapi katakanlah, “Bismillahi”, karena sesungguhnya 
perkataan itu membuatnya menjadi kecil hingga seperti lalat” (HR. An- 
Nasa'i dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


Pahala Membaca Doa Ketika Singgah di Sebuah Rumah 


796. Dari Khaulah binti Hakim radhiyallahu 'anha, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Sa LB Ia SEM AI MK SA Tenan Pan 


BN Aji Ji Ho sja Yah 


Barangsiapa singgah di sebuah rumah dan berkata, “Aku berlindung 
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya e 
niscaya mudharat tidak akan menimpanya hingga ia meninggalkan 
rumahnya itu'.” (HR. Muslim) 


797. Dari Abdullah bin Bisr radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ketika aku 
keluar dari Himsh, maka malam pun mengantarku untuk menginap di 
Bagi'ah. Ketika itu datanglah sekelompok orang, maka aku membaca ayat 
ini hingga selesai, “Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang menciptakan 
langit dan bumi... -hingga akhir ayat-'. (Os. Al A'raaf (7): 54) maka 
sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, “Jagalah ia hingga 
Subuh”. Ketika Subuh menjelang, akupun pergi dengan menunggangi 
kendaraanku.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. 


456 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Membaca Doa Ketika Melihat Seorang Ditimpa Musibah 


798. Dari Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu “anhuma, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0. 


& SYEL Can SEE GUI MI JS NG lo sh aj 

SNN SS Ainan 3 Dat GUE SAN IS UP ah 
“Barangsiapa tatkala melihat seseorang yang tertimpa musibah berkata, 
Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari apa yang 
menimpamu dan telah memberiku keutamaan yang besar atas kebanyakan 


dari ciptaan-Nya', niscaya musibah tidak akan menimpanya.” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


Pahala Membaca Doa Ketika Merasa Sakit Pada Salah Satu 
Anggota Tubuh 


799. Dari Utsman bin Abu Al Ash radhiyallahu “anhu, dia pernah mengeluh 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang rasa sakit yang ia 
rasakan di badannya sejak memeluk Islam. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepadanya, 


- 9. ban SOE e Na PA MANG NN , an Be Te nyo 0. 
aa 83 cUSb al — : Jaa Ba ya Ju SI & Sg — 
| 1 2. £ 3g 2. G3 s1 5 an 4 B. 

PSU doel UG Aja LA Al ajaa IAI LA 


“Letakkanlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, dan katakanlah 
Dengan nama Allah' sebanyak tiga kali, kemudian ucapkanlah, “Aku 
berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari segala kejahatan 
yang aku temui dan yang aku takutkan' sebanyak tujuh kali.” (HR. Muslim, 
Abu Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menambahkan hadits ini dengan lafazh: 
Utsman berkata, “Maka akupun melakukan perintah Rasulullah itu, hingga 
Allah berkenan menyembuhkanku, karena itu aku terus menyuruh 
keluargaku atau yang lainnya untuk membaca doa ini.” Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 457 


Pahala Membaca Doa Ketika Sakit 


800. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma, keduanya 
bersaksi bahwa mereka mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Ela ne Ta Ea Cs SEN An “Ge Ne lo Sia atu CE Tang 
Ul, Gi YA JB 0) Bo SI Al, Al YY JB up 
£ 3 Peda Kn Neta , 3 yen . £ Tn BE 
UI YIdI Y 2 pa JG Cody Wil YAI Y 2JB BIG (SN 


Ia A -JG ie Mowensahi 
Yi 3 Y JL II ed BIA Sa UV 

- | — sg Ben An NA Kau 
“JG 513 Nan Hah yu 145 SD ID JB KH A3 


3 Y YA JG L Y) 3 Ind ISI 


MO AI DE an SEL IA 0 ag VP 


“Barangsiapa berdoa, 'Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan 
Allah Maha Besar', niscaya Allah akan membenarkannya dan berfirman, 
'Tiada sembahan yang benar kecuali Aku dan Aku-lah yang Maha Besar? 
Apabila hamba itu berkata, “Tiada sembahan yang benar kecuali Allah 
sendiri-Nya', niscaya Allah akan berfirman, “Tiada sembahan yang benar 
selain Aku sendiri”. Apabila hamba itu berkata, “Tiada sembahan yang 
benar selain Allah sendiri-Nya yang tiada sekutu bagi-Nya', niscaya Allah 
berfirman, “Benarlah hamba-Ku, tiada sembahan yang benar kecuali Aku 
sendiri yang tiada sekutu bagi-Ku'. Apabila hamba itu berkata, “Tiada 
sembahan yang benar selain Allah, kepunyaan-Nya segala kerajaan dan 
bagi-Nya segala pujian', niscaya Allah berfirman, “Tiada sembahan yang 
benar selain-Ku. Kepunyaan-Ku segala kerajaan dan bagi-Ku segala 
pujian'. Apabila hamba itu berkata, “Tiada sembahan yang benar kecuali 
Allah. Tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya', niscaya 
Allah akan berkata, “Tiada sembahan yang benar kecuali Aku, dan tiada 
upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Ku'.” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan 


458 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


kalimat-kalimat ini tatkala ia sakit lalu ia meninggal, niscaya ia tidak akan 
dilahap oleh api neraka.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 
Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadits 
shahih 


Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


“Barangsiapa berdoa, “Tiada sembahan yang benar kecuali Allah dan Allah 
Maha Besar. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah sendiri-Nya. Tiada 
sembahan yang benar kecuali Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Tiada 
sembahan yang benar kecuali Allah, kepunyaan-Nyalah segala kerajaan dan 
bagi-Nyalah segala pujian. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah dan 
tiada upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya', beliau 
mengisyaratkan dengan lima jari jemarinya.” Kemudian beliau shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkannya pada suatu hari, 
atau suatu malam, atau suatu bulan, kemudian ia meninggal pada hari, 
malam, atau bulan itu, niscaya akan diampunilah dosa-dosanya.” Hadits 
shahih 


801. Dari Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, beliau pernah berdiri di atas 
mimbar dan menangis, kemudian berkata, “Di tahun pertama, Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami di atas mimbar 
ini kemudian beliau menangis dan bersabda, 


AL ga (AS AI Ang Dasi daa Sp SA SA An 


Mintalah kepada Allah pengampunan dan kesehatan, karena sesungguhnya 
seseorang tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan daripada 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 459 


kesehatan'.” (HR. An-Nasa'i dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini 
hasan. Hadits shahih 


802. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pj PN aa ON pat CN 1 2» s3? o Pe o- L 0Joc yr. 9 - 
LAI 3 BEA SN SI AI 2 Jas IN Ca SL 3133 op La 

SA, 
“Tiada satupun doa yang lebih baik untuk diucapkan oleh seorang hamba 
dari, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kesehatan (keselamatan) di 


dunia dan akhirat'.” (HR. Ibnu Majah). Sanadnya jayyid (baik). Hadits 
shahih 


Pahala Berdoa 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada- 
Ku.” (Os. Al Bagarah (2): 186) 

Firman Allah, 

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang 
lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas” (@s. Al A'raaf (7): 55) 


Firman Allah, 


“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku- 
perkenankan bagimu'.” (Os. Ghafiir (40): 60) 


Firman Allah, 


“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam 
kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan 
kesusahan.” (Os. An-Nahl (16): 62) 


460 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


803. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


mana rah PAN NG: SIG CANON NUN 
Tag IS ana Uh 3 SAS Ob Te Li "da NY) ol 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya Aku akan bertindak 


sesuai dengan persangkaan hamba-Ku dan Aku akan senantiasa 
bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


804. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PN REA AL NG 0 202 -. 19 - - Lon cm. 9 Pane Tg 
Uh OS MN DA Ai) SU UU Bl lu al Jb 
3 5 : & na 
SY, 

“Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, sungguh jika engkau tetap 
berdoa dan bermohon kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni segala 


kesalahan-kesalahanmu betapa pun besarnya'.” (HR. Tirmidzi) Tirmidzi 
menilai hadits ini hasan. Hadits hasan 


805. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


3 - Naa MALE Ser, Bah 

MEN al dea S3 

“Tiada satupun yang lebih mulia bagi Allah melainkan doa.” (HR. 
Tirmidzi) Tirmidzi menilai hadits ini gharib. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 


Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim sanadnya shahih. 
Hadits hasan 


806. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


- 8 A -8 - 0» yag - 8 - 0 LA, 0. 9 ba 
AE See ya F6 WINE Kis DI nig 0 


Pa 
AAA 0. 


“Barangsiapa senang jika Allah mengabulkan permintaannya ketika ia 
dalam keadaan susah, maka hendaklah ia memperbanyak berdoa ketika ia 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 461 





dalam keadaan lapang.” (HR. Tirmidzi dan Al Hakim). Menurut Al Hakim 
sanadnya shahih. Hadits hasan 


807. Dari An-Nu'maan bin Basyiir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


ba Ken Sa an ab » 2 Pa Uti Lan Gan au Sa 
eU OS na HNS JUN) 3 3 33 ja slam 
(PI Ha Ogan ole he og Sig 


“Doa adalah ibadah.” Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala dan 
“Tuhan-Mu berfirman, “Berdolah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina'.” 
(Os. Ghafiir (40): 60). (HR. Abu Daud Dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai 
hadits ini shahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu 
Hibban. Hadits shahih 


808. Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


2 5 s 6 , aa tan Aga E1 Pen 2 Did 
AU aa Ge Ve NI YI Gam SY 


“Tidak akan ada yang mampu menolak takdir kecuali dengan doa, dan tidak 
ada yang dapat memperpanjang umur kecuali kebaikan.” (HR. Ibnu Hibban 
dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


809. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

2 38 .e 8 02x 
ka 


“Tidaklah bermanfaat kewaspadaan itu kepada takdir, sedangkan doa akan 
bermanfaat terhadap hal yang telah terjadi dan hal yang belum terjadi. 
Sesungguhnya akan turunlah takdir itu hingga bertemu dengan doa, maka 


462 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


keduanya akan saling tolak menolak hingga hari Kiamat.” (HR. Al Bazzar 
dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


810. Dari Salman radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


P4 ig 3 ad 2 ena and Dig ag Da At at 
PIN AI GR YG LAI Y) sad Sp Y 


“Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang 
dapat menambah umur kecuali kebaikan.” (HR. Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


811. Dari Salman radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


2 - Gaia LE o- Pig 2 s5 P3 2 9 "25 Aa N 2 
io Cas ON II PI LE US SM 
na 


“Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Mulia. Dia merasa malu jika 
seorang hamba-Nya menengadahkan kedua tangannya kepada-Nya 
kemudian Dia mengembalikannya dalam keadaan hampa.” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Diriwayatkan juga oleh 
Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Menurut Al Hakim hadits ini 
shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


812. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


o 


SG) Ulet YEL g Ja 8 KS NBA aa peka ja 
BE ol En 3 He au 


“Tidaklah seorang muslim yang menghadapkan wajahnya kepada Allah 
dalam suatu permintaan, melainkan Allah akan mengabulkan 
permintaannya itu. Adakalanya Allah menjawabnya segera dan adakalanya 
Allah menundanya.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 463 





Sa ha AA &-z Xx 





813. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ha ala) Yuta MAN APA ena yan 


“Tidak seorang muslimpun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah 
melainkan akan Allah kabulkan doanya atau akan Allah singkirkan darinya 
suatu kejahatan yang senilai dengan permintaannya, selama ia tidak berdoa 
untuk suatu dosa atau memutuskan silaturrahim. ” 


Salah seorang dari kaum berkata, “Kalau demikian kami akan 
memperbanyak doa.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Allah pun akan lebih memperbanyak.” (HR. Tirmidzi) Tirmidzi menilai 
hadits ini hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dimana beliau 
menilai sanadnya shahih. Hadits shahih 


Al Jarahi menjelaskan makna hadits tersebut, “Allah akan lebih 
memperbanyak pengabulannya terhadap hamba-hamba-Nya yang banyak 
berdoa kepada-Nya.” 


814. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 
ta wasallam Bika 


N 3 
to 
“ 
NA, 

T 
€ 
£ 

te. 
t: 
A 

1g 
£. 

ja 

1 an 

TC 
G 
Ss 


“Tidak seorang muslimpun berdoa dengan sebuah doa yang tidak 
mengandung unsur dosa atau pemutusan silaturrahim, melainkan Allah 
akan mengabulkan doa tersebut dengan tiga macam bentuk pengabulan, 
mungkin Allah akan mengabulkan doanya secara langsung, mungkin Allah 
akan menjadikannya sebagai simpanan baginya di akhirat, atau mungkin 
pula Allah menghindarkannya dari kejahatan yang seimbang dengan 
permintaannya.” 


464 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 














Para sahabat berkata, “Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa.” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Allah-pun akan lebih 
memperbanyak lagi.” (HR. Ahmad, Al Bazzar, dan Abu Ya'la). Sanad- 
sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, menurutnya sanadnya 
Shahih. Hadits shahih 


815. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- - 
- w, .2 9. 


GIPE BB IG 3 KI cal IIS 0 Sp 
In 0 - o CN ooh 
JT Jele Iin JM Da3 dl 


“Barangsiapa tertimpa suatu kesusahan kemudian ia mengadukannya 
kepada manusia, maka hajatnya itu tidak akan terpenuhi. Dan barangsiapa 
tertimpa suatu kesusahan lalu ia mengadukannya kepada Allah, niscaya 
akan Allah limpahkan rezeki kepadanya, baik secara segera ataupun 
lambat.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan 
shahih. Diriwayatkan pula oleh Al Hakim, dia menilai sanadnya shahih. 
Hadits shahih 


816. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda dalam riwayatnya dari firman Allah “Azza 
wajalla, 

Nk Tn aa o1 Sea2 Para “ Ta .3 05. - - - 


Gate Sal GE BUAYA JL SIS gala | 
Pe gn Aa 
Et ARA Jiliu Dok ISA Gan USUS ASAM Tp 
GA JS) sat US ga tan Lo Gs 
3 ol 2 


SPO See GE ab Tali IG dne3 S3 


8 23 
o 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 465 


AS SA SI NP sat YEL SL UB 
GG GA Lai La ya HB Al an 
ai any anto dh Si SN SA SI 33 
Yg Luh EU Ld el 3 ush 
SS yani SE 2 sate Ga js BS) Ida 
as pn ba ane San aa 
tera 


“Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan sifat zhalim 
terhadap diri-Ku, maka Aku jadikan perbuatan zhalim haram di antara 
kalian. Jadi janganlah kamu saling menganiaya. Hai hamba-hamba-Ku, 
kamu sekalian sesat kecuali yang Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk 
kepada-Ku, niscaya Aku akan memberi kalian petunjuk. Hai hamba-hamba- 
Ku, kamu sekalian lapar kecuali yang Aku beri makan, maka mintalah 
makan kepada-Ku, niscaya Aku memberi makan kepadamu. Hai hamba- 
hamba-Ku, kalian semua telanjang kecuali yang Aku beri pakaian, maka 
mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku beri kamu pakaian. Hai hamba- 
hamba-Ku, kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang, 
sedangkan Aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan kepada- 
Ku niscaya Aku ampunkan kamu. Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya 
kamu tidak dapat berbuat mudharat kepada-Ku dan tidak dapat berbuat 
yang bermanfaat bagi-Ku. Hai hamba-hamba-Ku, andaikan orang yang 
pertama dari kamu hingga yang terakhir, manusia dan jin, mereka semua 
bertakwa dengan setakwa-takwanya orang di antara kalian, maka hal itu 
tidak akan menambah kekayaan-Ku sedikitpun. Hai hamba-hamba-Ku, 
andaikan orang yang pertama dari kamu hingga yang terakhir, manusia dan 
Jin, mereka seluruhnya menjadi sejahat-jahatnya orang di antara kalian, 
maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan-Ku sedikitpun. Hai hamba- 
hamba-Ku, andaikan orang yang pertama hingga yang terakhir, manusia 
dan jin, semuanya berkumpul di suatu bukit, lalu mereka serentak meminta 
kepada-Ku dan Aku berikan tiap orang permintaannya, maka hal itu 
tidaklah mengurangi sedikitpun dari kekayaan-Ku, melainkan sebagaimana 
berkurangnya air laut jika diambil dari ujung jarum. Hai hamba-hamba-Ku, 


466 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Nan 


sesungguhnya hanya amal perbuatanmu yang Aku catat untukmu, kemudian 
Aku kembalikan kepadamu dengan balasannya, maka siapa yang mendapat 
kebaikan hendaknya bersyukur memuji Allah dan barangsiapa mendapat 
selain dari itu, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya 
sendiri.” (HR. Muslim) 


Pahala Membaca Doa Berikut Ini 


817. Dari Sa'ad bin Abi Waggash radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


dah DAU ta ak Leak an tp 
Up pas KN  Iaal ai 5. 
4 EA 


“Doa Nabi Nuh 'alaihissalam tatkala beliau berada di perut ikan hiu, 
adalah “Tidak ada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Engkau. Maha 
Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim'. 
(Os. Al Anbiyaa' (21): 87) Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini 
melainkan akan dikabulkan doanya tersebut.” (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i, 
dan Al Hakim). menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


818. Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa, 


PE SA 


Klan AA UYA 2 cita aga Pot Hah 
He 2 Ia nda asi ras D PG Ta 3, ak : 2 

Ta dy "5 18 Ba & Je 1S) TAU 
“Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu karena aku bersaksi 


bahwa Engkau adalah Allah, tiada sembahan yang benar kecuali Engkau 
yang Maha Esa, yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, yang tidak 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 467 





beranak dan tidak pula diperanakkan dan yang tiada seorang pun setara 
dengan-Nya”. Mendengar doa orang tersebut, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, “Sungguh engkau telah berdoa dengan nama Allah 
yang jika seseorang meminta dengannya, niscaya akan diberikan 
permintaannya, dan jika seseorang berdoa dengannya, maka akan 
dikabulkan doanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits 
ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. 
Menurut Al Hakim shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadits hasan 


819. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Nabi shallallahu 
alaihi wasallam pernah melewati Abu Ayyasy Az-Zarky yang tengah 
berdoa dengan mengatakan, 


il 


Ba rek IS KS Wb UN 


ANN ANA ANA Ta Jas AS JNE AS ye San 

oil dg JL Ny Dee G3 Il al Hai en 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, karena bagi-Mu-lah 
segala pujian itu. Tiada sembahan yang benar kecuali Engkau, wahai Dzat 
yang Maha Kasih, Maha Pemberi, Yang menciptakan langit dan bumi, yang 
memiliki kebenaran dan kemuliaan'. Mendengar doa tersebut, Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sungguh ia telah berdoa kepada 
Allah dengan menggunakan nama-Nya yang paling Agung, yang bila 
seseorang berdoa dengannya, maka Allah akan menjawabnya, dan bila 
seseorang meminta dengannya maka Allah mengabulkannya'.” (HR. 


Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


| 


Namun didalam riwayat imam yang empat (yang telah disebutkan) 
selain riwayat Al Hakim, terdapat lafazh tambahan yang berbunyi, 


30 & | 


$ PU Fe 
“Wahai Dzat Yang Maha Hidup lagi Maha Menghidupkan.” 


468 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Mendoakan Saudaranya Sedangkan Saudaranya Tersebut 
Tidak Mengetahui 


820. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


CI UPN SA TI TA FA MAGNA NA PA sa AP CNP DANA DEA 
US Jasa 


“Tiada seorang muslimpun yang mendoakan kebaikan terhadap saudaranya 
ketika saudaranya tersebut tidak berada di sisinya, melainkan seorang 
malaikat yang diwakilkan akan berkata, "semoga engkau juga akan diberi 
karunia yang sama'.” (HR. Muslim) 


Dalam riwayat beliau yang lain disebutkan, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

P3 2  .. Nm ee Pa 2 £ ata Era Dato 

NRC kal MS nia AI ala MAY lali se 3533 

Hi : 2 . : - Ne SNN S £ 23 

Ja WI ema SUN JB Su KY 103 US 


“Doa seorang muslim kepada saudaranya, tatkala saudaranya itu tidak 
berada di sisinya adalah salah satu doa yang akan dikabulkan. Di sisinya 
ada seorang malaikat penyampai, dan tiap kali ia mendoakan kebaikan bagi 
saudaranya, maka malaikat itu akan berkata, “Amin, dan semoga engkau 
juga akan mendapatkan balasan yang sama'.” 


821. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


30 -0 4 0 3 G1 0 Ba - Ar os3 Lena, CAK 
coal 23259 MI 23 Ia IA NY Sena Ha LX 
5 N ni . 30 4 

BEN 2231 
“Tiga doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa seorang ayah, doa orang yang 


terzhalimi, dan doa orang yang sedang berpergian.” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 469 


Pahala Memohon Surga dan Minta Perlindungan dari Neraka 
Kepada Allah 


822. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


£ 


SE AN PAR NN SERI SA INRRER Te 2 UR en Mey 5 saia 
Opa Aa ll AM tata IE ca HW HA dlu ta 
AI Apa pet AA JUN IE SA SE JUS 
“Barangsiapa memohon surga kepada Allah sebanyak tiga kali, niscaya 
surga akan berkata, “Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga'. Dan 
barangsiapa memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 
tiga kali, niscaya neraka akan berkata, “Ya Allah, lindungilah dia dari api 
neraka'.” (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya hasan. Hadits shahih 


Keutamaan Beristigfar 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan (uga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi 
yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu 
balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya 
mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah 
sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.” (Os. Ali “Imraan (3): 135- 
136) 


Firman-Nya, 


“Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang 
kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan 
ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang." (Os. An-Nisaa (4): 64) 


470 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Firman-Nya, 
“Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu 


berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab 
mereka, sedangkan mereka meminta ampun.” (Os. Al Anfaal (8): 33) 


Firman-Nya, 


“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan 
bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya 
Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai 
kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap 
orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” (Os. Huud 
(41): 3) 

Allah berfirman, 


“Dan (dia berkata), "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu 
lalu bertaubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat 
deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu'.” 
(Os. Huud (11): 52) 


Allah berfirman, 


“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan diakhir-akhir 
malam mereka memohon ampun (kepada Allah).” (Os. Ad-Dzaariyaat (S1): 
17-18) 

Allah berfirman, 


“Maka aku (Nabi Nuh) katakan kepada mereka, “Mohonlah ampun 
kepada Tuhanmu -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun- niscaya 
Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan 
harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”. (Os. Nuh (71): 
10-12) 


823. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam, yang diriyatkan dari Allah Ta 'ala, 


ja 1 2 Hi - bi tas yan s! Soe u 
u as Se HAN ya y Ke Ss Ss Lb SyadUss 


Pd 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 471 





Sol u Sesi JrkkEuu NG! Or SS gate 
das | Ema sementara va 


- 


3 Lee ? 


Ta HA Kala, AN Gaet U Peru JA, 


“Allah Ta'ala berfirman, "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah 
mengharamkan sifat zhalim terhadap diri-Ku, maka Aku jadikan perbuatan 
zhalim haram di antara kalian. Jadi janganlah kalian saling menganiaya. 
Hai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali yang Aku berikan petunjuk, maka 
mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku beri petunjuk kepada kalian. Hai 
hamba-hamba-Ku, kalian semua lapar kecuali yang Aku beri makan, maka 
mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku memberi makan kepadamu. Hai 
hamba-Ku, kalian semua telanjang kecuali yang Aku berikan pakaian, maka 
mintalah pakaian kepada-Ku niscaya Aku beri kalian pakaian. Hai hamba- 
Ku, kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang, sedangkan Aku 
mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada-Ku, niscaya Aku 
ampunkan kalian'.” (HR. Muslim) 


824. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


PP RN en Kg una Ust SK Ol 
si Ih SA AB Jas Fe ny Se ba HE al YA 
(DP PSU aa GE, FIT SES “NE 


“Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan kesalahan, maka akan 
tercorenglah di dalam hatinya sebuah noda hitam. Jadi apabila ia 
meninggalkan dosa itu dan beristigfar, maka hatinya bersih kembali. 
Namun jika ia kembali melakukannya, akan bertambahlah noda hitam 
tersebut hingga tertutuplah hatinya. Jadi hala itulah penutup yang Allah 
sebutkan dalam firman-Nya, “Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa 
yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, 
sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat 
Tuhan mereka'.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini shahih. 


472 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. 
Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits hasan 


825. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa en 


Le Buat ah FE U) 2 lu TA: Al JB 
sal De WP Sh JT AU MY, an ag 


“ 
ta. 


Lam z0 9.0 


AN Ap PN RON FB Gi yak YM Tn mai 
SANA Ga EA US BESI BS ul 


Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa dan 
mengharap kepada-Ku melainkan Aku akan mengampuni engkau. Wahai 
anak Adam, jika dosa-dosamu telah menumpuk hingga sebanyak awan-awan 
di langit, kemudian engkau mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan 
mengampunimu. Hai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepada- 
Ku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang 
menemuiku tanpa menyekutukan Aku dengan sesuatupun, niscaya Aku akan 
mendatangimu dengan pengampunan sebesar kesalahanmu itu'.” (HR. 
Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


826. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


2 
032 0 | 


s NI Kl Ma Its Ss 
SA BA SY 


“Iblis berkata, “Demi kemulian-Mu, aku akan senantiasa menggoda hamba- 
hamba-Mu selama ruh-ruh mereka masih berada di jasad mereka'. Allah 
SWT berfirman, Demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, Aku akan senantiasa 
mengampuni mereka, selama mereka meminta ampun kepada-Ku'.” (HR. 
Ahmad dan Al Hakim) Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 473 


827. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Lara 0 Ae G3 A GS Ten oa dg aon - 2 Ng 
Oya ra sony S WA Ai Ii - p Ona ii SU, 
Kb... 


237 Han Pangan 

“ al Pe ON V9 peniama 
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika saja kalian tidak lagi 
berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, dan akan menciptakan 
sesuatu kaum yang melakukan dosa lalu mereka meminta ampun kepada 
Allah hingga Allah-pun mengampuni mereka.” (HR. Muslim) 


828. Dari Az-Zubair radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Pan MA £ 
2» B9 


La... . “9. 2 2 29.9 - 5 Aa | - 
Jika Gp Up JS Aiko 0 yo Ol AA TA 
“Barangsiapa ingin digembirakan oleh catatan amalannya, maka 


perbanyaklah memohon ampun -istighfar-.” (HR. Al Baihagi). Sanadnya 
tidak cacat. Hadits hasan 


829. Dari Abdullah bin Bisr radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa - - 3 
Sa seo aa Kanal 


'Beruntunglah orang yang mendapatkan istighfar yang banyak di dalam 
catatan amalannya'.” (HR. Ibnu Majah). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


830. Dari Ali radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa aku adalah seorang 
laki-laki dewasa. Jika aku mendengar sebuah hadits dari Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, maka Allah memberikan manfaat kepadaku 
sesuai kehendak-Nya. Dan apabila salah seorang dari sahabat Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam mengabari akan sebuah hadits kepadaku, maka 
aku akan menyuruhnya bersumpah dan apabila ia telah bersumpah, maka 
akupun mempercayainya. Abu Bakar pernah mengabariku dan dia adalah 
orang yang benar, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


474 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pa 


Pane: ES ep ya Aom G3 Lan aa Ge 
NATA Kera sa SV edan 


Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian ia memperbagus 
wudhu -nya dan berdiri melaksanakan shalat sebanyak dua rakaat dan 
kemudian ia memohon ampun, melainkan akan diampuni dosanya '. 
Kemudian beliau membaca ayat Allah, “Dan juga orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka'.” (HR. Abu 
Daud, dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan, juga oleh An-Nasa'i, 
Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadits hasan 


Pahala Bershalawat Kepada Nabi Muhammad Shallallahu “alaihi 
wasallam 


Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi, "Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah 
kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya'.” (Os. 
Al Ahzaab (33): 56) 


831. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Meme Ar aah IE ua 


“Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan 
bershalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali.” (HR. Muslim) 


832. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah pergi hingga beliau masuk 
ke sebuah kebun kurma. Di dalamnya beliau sujud dengan sangat lama 
hingga aku khawatir kalau-kalau Allah telah mewafatkan beliau.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 475 








Abdurrahman berkata, “Lalu akupun datang melihat beliau, kemudian beliau 
mengangkat kepalanya dan berkata, “Ada apa wahai Abdurrahman?” Dia 
(Abdurrahman) berkata, “Akupun menjelaskan kekhawatiranku kepada 
beliau.” Neta itu, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Tenan aah 


“Sesungguhnya Jibril berkata kepadaku, “Tidakkah kamu senang bahwa 
Allah Ta ala berfirman, Barangsiapa yang bershalawat kapadamu, niscaya 
Aku akan bershalawat kepadanya. Barangsiapa memberi salam kepadamu, 
niscaya Aku-pun akan memberi salam kepadanya'.'” (HR. Ahmad, Abu 
Ya'la, dan Al Hakim). Al Hakim berkata, “Sanadnya shahih.” Hadits hasan 


Dalam riwayat Abu Ya'la, Abdurrahman berkata, “Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam senantiasa disertai oleh lima atau empat orang 
di antara kami secara bergantian, untuk membantu beliau dalam memenuhi 
kebutuhannya di malam dan siang hari.” Abdurrahman berkata, “Akupun 
mendatangi beliau, sedangkan beliau telah keluar, sehingga aku mengikuti 
beliau. Ketika itu, beliau masuk ke sebuah kebun di antara kebun-kebun 
kurma dan shalat dengan sujud yang sangat lama. Aku berkata, “Mungkin 
Allah Ta'ala telah mencabut nyawa beliau'. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam akhirnya mengangkat kepalanya dan memanggilku. Beliau 
berkata kepadaku, “Ada apa denganmu?' Aku berkata, “Ya Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, engkau telah memperpanjang sujudmu hingga 
aku berkata, “Mungkin Allah telah mengambil Rasul-Nya, hingga aku tidak 
akan dapat melihatnya”.”. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ae To PA 3 NA JP SA aa 
aa 9. A PARA 
Hn as bg SS jas JI 


“Aku sujud sebagai rasa syukur kepada Rabbku karena karunia yang Dia 
berikan terhadap umatku, yaitu: Barangsiapa di antara umatku bershalawat 
atasku, niscaya Allah akan mencatat baginya sepuluh kebaikan dan 
menghapuskan darinya sepuluh kejahatan'.” Hadits hasan 


476 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


833. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


- o- £ £ Pe 29. or NX: 2 a - Ka an - 0 
Up AS ban Iko PES Ale MI lo Banly INLO (de lo La 

S3 PAS Aa Ana Olah AE 
“Barangsiapa bershalawat sekali kepadaku, niscaya Allah akan 
bershalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali, akan Allah hapuskan darinya 
sepuluh kejahatan, dan akan Allah angkat kedudukannya sepuluh derajat.” 
(HR. Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Al Hakim berkata, 
“Sanadnya shahih.” Hadits shahih 


| 834. Dari Abu bin Burdah bin Nayyar radhiyallahu "anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


(RA Seo Adi Ia Cal Iko Al ea la Ie 5 
| 30. Pn sg 


& Len 202 on BT nee INN Tenan PEN Ie geo . PA 
AS Lonag Cola is Up Ad Sy Kolor bas La dada Lal 
# 5g 2 - 2 
Se Yaa 
# 


“Barangsiapa dari umatku bershalawat untukku sekali dengan ikhlas, 
niscaya Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, akan Allah angkat 
kedudukannya sepuluh derajat, akan Allah tulis baginya sepuluh kebaikan, 
dan akan Allah hapus darinya sepuluh kesalahan.” (HR. An-Nasa'i, Al 
Bazzar, dan Ath-Thabrani) Hadits shahih 


835. Dari Abu Thalhah Al Anshari radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bangun di pagi hari yang 
cerah dan wajah yang berseri-seri, seakaan akan ada kabar gembira dari 
wajahnya. Maka para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, kelihatannya pagi ini 
engkau sangat bergembira?” Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 477 


Ii en en 








Mm 


#. 1 at. Pan Ian 8 Bra - AG 5 TA Pa #3 
SN Gl un SIS ale on II Jar Pa OI SUT Ja 
naa so. . .—. 


.9 3 - 9. ce. 10. - A Pe 
Ab Boy Dll pb MS Lag Lilin elab Up MN LS 

# # - 
PN ea 


“Ya, pagi ini utusan Tuhanku telah datang kepadaku dan berkata, 
'Barangsiapa dari umatmu yang bershalawat atasmu dengna sekali 
shalawat, niscaya Allah akan mencatat baginya sepuluh kebaikan dan akan 
menghapus darinya sepuluh kejahatan, serta akan diangkat kedudukannya 
sepuluh derajat dan akan dibalas salamnya dengan yang serupa'” (HR. 
Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


836. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


2” 3 oo 538 o s1. EU AO . . - 
SEN 3 Sh BMN Ae dh an 
“Tidak seorang hambapun bershalawat untukku, melainkan Allah akan 


kembalikan ruhku kepadaku hingga aku membalas salamnya.” (HR. Ahmad 
dan Abu Daud). Hadits hasan 


837. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


3 3. 8... AN San ND 533 
Pak SIX Uh JS Voli ES Cat 
“Di mana saja kamu berada, maka bershalawatlah kepadaku, karena 


shalawat itu akan sampai kepadaku.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


838. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu “anhuma, dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 
6. G Gara 033 90 a Sin Na 
NA 3 dala Gel ASIYL & O| 


- - - 


478 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat pengembara yang akan 
senantiasa menyampaikan salam umatku kepadaku.” (HR. An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah) Hadits shahih 


839. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanadnya dari Ammar bin Yasir 
radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


3 Ya aan $ 2 at Sam Ai PA Fs: b : 


. 19 
ae 


“Sesungguhnya Allah telah mewakilkan seorang malaikat di kuburku yang 
mampu mendengarkan seluruh percakapan manusia. Jadi tidak seorangpun 
hingga hari Kiamat yang bershalawat kepadaku melainkan malaikat itu 
akan menyampaikannya kepadaku, '“Fulan anak Fulan telah bershalawat 
atasmu'.” Hadits hasan 


840. Dari Anas bin Aus radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Dar en 5, Ta 45 #31 Ja 4 SAN “ Sai 1 Ya 
ipa Ni Na Opa Ba ga He rb 


4, 02 


Sa OS ea Ca Ip ae Bo PR USG 

Na Naat ye of pt ae apa Ye 
“Di antara semulia-mulia harimu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam 
diciptakan, ditiupkannya sangkakala, dan pada hari itu seluruh makhluk 
akan pingsan. Jadi perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari 
itu, karena sesungguhnya shalawat yang engkau bacakan akan disampaikan 
kepadaku.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana shalawat 
kami disampaikan kepadamu, sedangkan tubuhmu telah hancur?” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah 


telah mengharamkan atas bumi untuk menghancurkan jasad para Nabi.” 
(HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban). Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 479 


De 


841. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
Maa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkhutbah, 


as Jadi Ole Iu Ie Ia KAN IG SS Ie do ya 
S3 ya 

Barangsiapa bershalawat sekali kepadaku, niscaya malaikat akan 
senantiasa bershalawat kepadanya, selama ia masih bershalawat kepadaku, 
maka seorang hamba hendaknya bershalawat kepadaku seperti itu atau 


memperbanyaknya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


842. Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwa seorang laki-laki pernah berkata, “Ya Rasulullah, aku akan 
menjadikan sepertiga shalawatku (doaku) untukmu.” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


mi naat :JU ab Aa Ye 
bip B3 PA La WA Bea Lana: 25 


“Iya, jika engkau Bata ” Laki-laki itu berkata, “Bagaimana kalau 
dua pertiga?” Rasulullah bersabda, “Iya.” Laki-laki itu berkata, “Kalau 
begitu aku akan menjadikan seluruh shalawatku untukmu.” Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Kalau demikian, maka Allah akan 
mencukupimu terhadap segala urusan-urusanmu di dunia dan akhirat.” 
(HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


843. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu “anhu, beliau berkata, “Apabila telah 
berlalu seperempat malam, maka beliau bangun (shalat) dan berkata, 
“Wahai manusia, berdzikirlah (ingatlah) kepada Allah. Wahai manusia, 
berdzikirlah kepada Allah. Telah datang tiupan pertama yang akan disusul 
oleh tiupan ke dua. Telah datang kematian dengan segala yang 
mengiringinya. Telah datang kematian dengan segala yang 
mengiringinya'.” Ubay bin Ka'ab berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya 
aku banyak berdoa, maka berapa bagiankah aku menjadikanmu dalam 

£A. 


480 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


doaku?” Beliau bersabda, “Terserah engkau, namun jika engkau lebihkan, 
maka hal itu lebih baik.” Aku berkata, Bagaimana kalau setengah?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Terserah engkau, tetapi 
Jika engkau lebihkan, maka hal itu lebih baik.” Ya berkata, "Kalau aku 
menjadikan seluruh doaku untukmu?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, “Kalau demikian, tercukupilah segala urusanmu dan 
akan diampunilah segala dosamu.” (HR. Ahmad dan At-Tirdmidzi). 
Menurut Tirmidzi ini hadits hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh Al 
Hakim, dan beliau menilai sanadnya shahih. Hadits hasan 


844. Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu “anhu, dia berkata, 


P3 
oU .9 


ena 4 2. 20 -, 30 3.0 25, - & - TA ana jd 
de si Ain Ina Y pp VI slama 0 Lah ya PN AU ol 
ie g 5 5 A.A s 2:5 2 

lg dala DI aao Lam An 

“Sesungguhnya doa akan terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik 


satupun dari doa itu hingga engkau bershalawat untuk Nabimu shallallahu 
'alaihi wasallam.” (HR. Tirmidzi). Secara mauguf. Hadits hasan 


845. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang jayyid dari Ali 
radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Setiap doa terhalang hingga seseorang 
bershalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.” Hadits ini 
diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
namun yang benar bahwa hadits ini adalah hadits mauguf. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 481 





XTII BAB TENTANG BERBUAT BAIK 
DAN SILATURRAHIM 


Allah Ta 'ala berfirman, “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya 
kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya 
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan 
'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 
berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, 
kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 
waktu kecil). Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu, jika 
kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun 
bagi orang-orang yang bertaubat.” (Os. Al Israa' (17): 23 — 25) 


Allah berfirman, 


“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepadu-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 
Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 
dan ikutilah jalan-jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku, kemudian 
hanya kepada-Kulah kembalimu maka Kuberitakan kepadamu apa yang 
telah kamu kerjakan.” (@s. Lugmaan (31): 14-15) 


Allah berfirman, 


“Kami perintahkan kepada manusia supava berbuat baik kepada 
kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, 
dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai 
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa 
dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah 
aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 


482 -——- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shalih 
yang engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) 
kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. Mereka itulah 
orang-orang yang kami terima dari mereka amal baik yang telah mereka 
kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama 
penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan 
kepada mereka.” (Os. Al Ahgaaf (46): 15-16) 


846. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku telah 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, “Amalan apakah 
yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau bersabda, 


BN MA tatap (Bah Ia 


“Shalat tepat pada waktunya'. Aku berkata, "Kemudian apa lagi?" Beliau 
bersabda, "Berbuat baik kepada kedua orang tua'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


847. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ia 
£ 90 


Aa P, Pe a Ne AA 2. Epi A DU Lag 
Pe Pan ae aa Ra ae TN PAN Pa 
na 1,236 Sa di tilas Tee EN ang 

A0 Jp Ia AA ag j5 hb aa JUS 
Pusara bsa ajak 
LE Ain LA SAN ye HI, sa 
2 Un ale En ly Ha oa eta 
OA TN Cg TA tt st 3S, Lea Ip Uas 0 


9 AA 


HE Op pa db Sah gb WS Jb Lana Us 


j 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 483 





e TS ep -. Pa Dan pa PA AA PEN PN 0, 1 

AI id ee Upin SP RB IPB Dir ska US ala di 
“0G Tin Setir Ba Aa it 

3 AR) laa J3 Pp "3 

“Ketika tiga orang sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun, maka mereka 
berteduh di sebuah gua yang terletak pada sebuah gunung. Namun tiba-tiba 
sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung menutupi mulut gua, 
sehingga merekapun terkurung di dalamnya. Maka sebagian mereka berkata 
kepada sebagian yang lain, “Periksalah amalan-amalan yang telah kalian 
kerjakan secara ikhlas benar-benar karena Allah, dan mohonlah kepada 
Allah semoga dengan amalan tersebut Allah berkenan menggeser batu ini". 
Lalu salah seorang dari mereka berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
memiliki dua orang tua yang sudah jompo dan beberapa anak yang masih 
kecil, dan aku adalah seorang pengembala. Tatkala aku kembali membawa 
susu perahan, akupun mulai memberikannya kepada kedua orang tuaku 
terlebih dahulu, sebelum aku memberikan kepada anak-anakku. Suatu ketika 
aku mengembala di tempat yang jauh, sehingga aku pulang ketika hari telah 
gelap. Sesampai di rumah, aku dapati keduanya telah tertidur, maka akupun 
lantas memerah susu seperti biasanya. Setelah itu, aku membawanya untuk 
keduanya. Namun karena keduanya telah tertidur, maka aku tidak ingin 
mengganggu keduanya sebagaimana aku tidak ingin untuk terlebih dahulu 
memberikan susu tersebut kepada anak-anakku meskipun mereka telah 
merengek-rengek di kakiku meminta susu tersebut. Demikianlah kejadian ini 
berlangsung hingga fajar menyingsing. Ya, Allah, jika Engkau tahu, bahwa 
aku melakukan amalan ini semata-semata untuk mencari ridha-Mu, maka 
bukakanlah —batu ini- sehingga kami dapat melihat langit'. Kemudian Allah 


pun membuka —batu tersebut- sehingga mereka dapat melihat langit (keluar 
dari gua).” (HR. Bukhari-Muslim) 


848. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Seorang laki-laki 
datang meminta izin kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam untuk ikut 
serta dalam berjihad, maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


- £ 
Panu Oo. hi 


484 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Orang itu berkata, “Ya.” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Kalau demikian, 
berjihadlah bagi keduanya.” (HR. Muslim) 


849. Dari Abu Sa'ad radhiyallahu 'anhu, seorang dari Yaman pernah datang 
berhijrah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau 
bersabda kepadanya, 


au -JU Y Un 2 ui - JG Ter “JG bal si 1 Ja 
353 Vi batas DV Ust op Last Li 


“Apakah engkau mempunyai sanak keluarga di Yaman?” Orang itu berkata, 
“Ya, kedua orang tuaku.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
“Apakah keduanya mengizinkanmu?” Orang itu berkata, “Tidak.” Beliau 
bersabda, “Kembalilah kepada keduanya dan mintalah izin: jika mereka 
memberimu izin maka berjihadlah, namun jika tidak maka berbaktilah 
kepada keduanya.” (HR. Abu Daud). Hadits shahih 


850. Dari Abdullah bin “Amru radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Seorang 
laki-laki datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, 
“Saya berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad agar aku mendapatkan 
pena dari Allah”. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


HB Jb AS Fak 18 hi MA Uh Ia 
Kain em Ca Ie 2» sajuane”  : -JU Ba PSI 


“Apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu 
menjawab, “Ya, keduanya masih hidup”. Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, "Apakah engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah? ' 
Orang itu berkata, “Ya”. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
'Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada 
keduanya'.” (HR. Bukhari-Muslim). 


Dan Abu Daud, tetapi dengan redaksi hadits sebgai berikut: Seorang 
datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Aku 
datang untuk berbaiat kepadamu dalam rangka hijrah. Oleh karena itu, aku 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 485 


rela meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis.” Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


KEK US UKG Lg por 


“Kembalilah kepada keduanya, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana 
engkau telah membuatnya menangis.” 


851. Dari Mu'awiyah bin Jahimah, bahwa Jahimah pernah datang menemui 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, aku ingin 
berjihad untuk itu, dan aku datang untuk meminta saranmu.” Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Gb) die ALI Op GL JB aki JG SA Ia Ul Ja 


“Apakah engkau mempunyai ibu?” Ia berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, “Kalau demikian, berbaktilah kepadanya, 
karena sesungguhnya surga berada pada kedua kakinya.” (HR. An-Nasa'i, 
Ibnu Majah, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits 
Shahih 


Hadits yang serupa diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dengan 
sanad yang shahih, tetapi dengan redaksi yang berbunyi: Dari Jahimah, dia 
berkata, “Aku pernah datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
meminta pendapatnya jika aku ikut berjihad, maka beliau bersabda, 


Pd 
£ 


Peng Pa Pd Op Tes nasi 25 Kor G1 
Laga, we 2 


.. 


“Apakah kedua orang tuamu masih hidup?' Aku berkata, “Ya”. Beliau 
bersabda, “Kalau demikian berbaktilah kepada keduanya, karena 
sesungguhnya surga berada pada kedua kaki mereka '.” 


852. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sandanya dari Thalhah bin 
Mu'awiyah Ats-Tsulami radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku pernah 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, 
“Sungguh aku ingin berjihad di jalan Allah?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bertanya, 


Bg ng EA Ko Je ii aa gr Si 


486 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





2m 


“Apakah ibumu masih hidup?" Aku berkata, “Ya'. Rasulullah bersabda, 
“Taatilah pada kedua kakinya, karena disitu terdapat surga'.” Hadits hasan 


853. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu “anhu, bahwa seorang laki-laki 
pernah datang menemuinya dan berkata, “Sesungguhnya aku mempunyai 
seorang istri dan ibuku menyuruh aku untuk menthalaknya.” Maka Abu Ad- 
Darda” berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Sa Korait Jatah DI 


"Orang tua adalah pertengahan pintu-pintu surga'. Jadi terserah kepadamu, 
apakah ingin meninggalkan pintu itu atau menjaganya.” (HR. Ibnu Majah 
dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih, dan beliau 
mengatakan mungkin Sufyan berkata, “Sesungguhnya ibuku” atau mungkin 
pula ia berkata, “Sesungguhnya ayahku.” Hadits shahih 


Aku berkata (Ad-Dimyathi), diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, 
tetapi dengan lafazh, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Abu 
Ad-Darda” dan berkata, “Sesungguhnya ayahku masih tetap bersamaku 
hingga kemudian beliau mengawinkanku. Namun saat ini beliau 
menyuruhku menceraikan istriku.” Abu Ad-Darda” berkata, “Aku tidak 
menyuruhmu untuk durhaka kepada kedua orang tuamu, sebagaimana 
akupun tidak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Tetapi jika engkau 
ingin, maka aku kabarkan tentang sebuah hadits yang aku dengarkan dari 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


5, £ o £ - 

RI Ipad Jai NYI 

KA cola dang MJ 
'Orang tua adalah pertengahan pintu-pintu surga'. Jadi jagalah pintu itu 


Jika engkau ingin atau tinggalkanlah.” 


Perawi hadits berkata, “Aku mengira bahwa Atha' berkata, “Aku 


, 


ceraikan ia”. 


854. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 487 





Oei aa 0 4 Na RT Oa, .A -, 


“Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan amarah Allah 
terletak pada amarah keduanya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al 
Hakim) Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 
Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani. Hadits shahih 


855. Dari Salman radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


2 2 0 2 Pa Oa Le .3 4 an AO SA 
AINL AI 3 RV) EA VI sai Sp Y 


“Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang 
dapat menambah umur kecuali perbuatan baik.” (HR. Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits shahih 


856. Dari Anas bin Malik radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- 0 
83. 395-090 


PG - : AT. ory 3 P3 2-0 0S Ie 04 aa si E 

kam Inap NI, pad B7) Nay 0 pas (SA Log Ola ya 
“Barangsiapa ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka 
berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturrahim.” 


(HR. Ahmad). Para perawinya adalah perawi dari hadits shahih. Dalam 
hadits yang shahih tanpa menyebutkan redaksi “berbakti.” Hadits hasan 


857. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


“ 


3 
9 


Ai 1) Ju 


- 


“ 
TN 
o 
Am 


ng 


S) 


10 
AL 


3 


“Sungguh rugi, sungguh rugi.” 


Ditanyakan, “Siapakah yang rugi wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


an Na 5 AAA Ps As NG DN Ga 


488 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Barangsiapa mendapati kedua orang tuanya telah lanjut usia atau salah 
satu dari keduanya (masih hidup), kemudian ia tidak masuk surga karena - 
berbuat baik kepada keduanya-.” (HR. Muslim) 


858. Dari Malik bin Amru Al @usyairi radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 
“Aku Kama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


aa 5 SA AT 3 3 aa IA ab AA KA 
AK 


£ 
P3 


Al anu al "jaka 
“Barangsiapa membebaskan seorang budak muslim, sungguh ia akan 
menjadi tamengnya dari api neraka, dan barangsiapa mendapati salah satu 
dari kedua orang tuanya tidak diampuni oleh Allah, maka Allah akan 
mengampuninya.” (HR. Ahmad) Hadits hasan 


Pahala Menyambung Tali Kekerabatan, Meskipun Terhadap 
Orang yang Memutuskannya 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan orang-orang yang menghubungkan apa 
yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada 
Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar 
karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan 
sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau 
terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang 
itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).” (OS. Ar-Ra'd (13): 
21—22) 

Firman Allah, 

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, 
demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam 
perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari 


keridhaan Allah: dan mereka itulah orang-orang beruntung” (Os. Ar-Ruum 
(30): 38) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 489 


859. Dari Abu Ayyub radhiyallahu “anhu, pernah seorang Arab Badui 
datang mencegat Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam sementara beliau 
sedang dalam perjalanan. Orang tersebut mengambil tali kekang unta beliau, 
kemudian berkata, “Ya Rasulullah -atau “Ya Muhammad”- kabarkanlah 
kepadaku tentang amalan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku 
dari neraka.” Abu Ayyub berkata, “Maka Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
pun berhenti dan memandangi sahabat-sahabatnya, kemudian berkata, 


Pn Rar ana Tn 


Pn aa MN ee Na Na Nb 3 LINA 
SEM lte TAI SL 2JE NS IS JB lean B3 Aa 


3 20 Pa - 
Lag 


2 Kana” 0 LG Lo. ta o a v 
Jas Han) 253 pe) Ab OI YM Xi 


ea Ya Ae ag Eee PE NEO LN SA AA 3 aan “AA 
as al! de sal Jaw) Ju 3 Lada Da) 5 Inang dala) —, 

.. ata 3 Ea be o 2 aa 

abi JS 4 dial Lag Elamai O) ilag 
Sungguh ia telah diberi taufik atau diberi petunjuk'. Beliau bertanya, “Apa 
yang engkau katakan?'”” Abu Ayyub berkata, “Maka Nabi shallallahu 
alaihi wasallam mengulangi perkataan beliau dan bersabda, “Engkau 
sembah Allah dan tidak engkau sekutukan Dia dengan sesuatupun. Engkau 
dirikan shalat, berikan zakat, dan sambung tali kerabat... lepaskanlah unta 


.... 


ini. 
Dalam riwayat lain dengan redaksi “Sambunglah orang yang mempunyai 
hubungan denganmu.” Ketika orang itu telah pergi beliau bersabda, “Vika 


ia komitmen terhadap apa yang aku perintahkan, maka dia akan masuk 
surga.” (HR. Bukhari-Muslim) 


860. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Sad 1 Ket pb n AE 
PS Jab AI pl AL aj OS Ig dang ash AN 


o 3 9 a 


- 


490 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Kiamat, maka hendaklah ia 
memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Kiamat 
hendaklah ia menghubungkan tali kerabat, dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari Kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (UR. 
Bukhari-Muslim) Hadits shahih 


861. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Kn Ira BA oh aj, GIS ag ng 


Barangsiapa senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, 
hendaklah ia menghubungkan tali kerabat.” (HR. Bukhari-Muslim) 


862. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda kepadanya, 


3 "5. 2 uc PP - o- o kana Tor Ma - 2 Too. 
PI ag Dai ba Op oa Alan Geri Aas GA ea uya 
Lo," KLO 2 PEN Hd Pa MA NG MP PEN EN SN Maa 

MEN ORG JAN Ojak GA Ea) Ipad Ea 


“Barangsiapa dikaruniai sifat ar-rifgu (kehati-hatian), sungguh ia telah 
diberikan bagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat, demikian pula 
menghubungkan tali kerabat dan berbudi pekerti yang baik keduanya akan 
menambah rezeki dan menambah umur.” (HR. Ahmad) Sanadnya jayyid. 
Tetapi di dalam sanadnya terdapat ingitha' (jalur periwayatan yang 
terputus). 


863. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


A 3-1 LS an Sik AA Te. Te... 2 2. Gan MN, 
Al anbas alas ay Pn) ale pe uya Tap" CHA Alan (jl 


8 Pendapat beliau yang menyatakan bahwa jalur periwayatan hadits ini terputus 
tidaklah benar, karena hdits ini telah diriwayatkan oleh Al Gasim bin Muhammad, 
dari dimana Gasim telah mendengarkan riwayat ini dari Aisyah, yang merupakan 

bibinya. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 491 





“Ar-Rahim tergantung di “Arsy Allah, ia berkata, “Barangsiapa 
menyambungku, niscaya Allah akan menyambungnya, dan barangsiapa 
memutuskanku, niscaya Allah akan memutuskannya'.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


864. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


nata en na AG aan IP Saba an an ina 
oa Va Gd SARA bj oil SA BL ja POM Ju 


EA 1 BL el 2 


“Allah SWT berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan Ar- 
Rahim dan Aku pecah baginya salah satu dari nama-nama-Ku. Jadi 


P3 
3.9 5 | 


barangsiapa menyambungnya, niscaya Aku-pun akan menyambung 
(hubungan) dengannya. Namun barangsiapa memutuskannya, niscaya Aku- 
pun akan memutuskan (hubungan) dengannya'.” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh 
Ibnu Hibban. Hadits shahih 


865. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Aa LA (HN AG eng PB SN GE IK ol 
Saka Sp Jet ot GAS Ul eai 1G daa La Bh IA AA 


Oi au - JG TG "JG Sena aa ast, 


“Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya, hingga tatkala 
Dia telah selesai menciptakan mereka, bangkitlah Ar-Rahim dan berkata, 
“Inilah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan 
(hubungan).” Allah SWT berfirman kepada Ar-Rahim, “Benar, maukah 
engkau jika Aku menyambung hubungan kepada siapa saja yang 
menghubungkanmu dan memutuskan hubungan kepada siapa yang 
memutuskanmu?” Ar-Rahim berkata, “Ya.” Allah berfirman, “Kalau begitu, 
Aku kabulkan keinginanmu” 


Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


492 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ie, PNG Iya ag: Op Jp) Ga 2 S ra 


Rs Ba 4 3 HN Ba ud “f Pa 
“Bacalah jika engkau menghendaki firman Allah SWT, “Maka apakah 
kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang 
dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya 
penglihatan mereka”.'”” (Os. Muhammad (47): 22-23) (HR. Bukhari- 
Muslim) 


866. Dari Said bin Zaid radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Pa 


aa Katun Pe BEN gap 0) 
SAS Ae An PR eka LAS JR PI Ia Kn 
“Sesungguhnya di antara jenis riba yang paling banyak berkembang 
adalah, menzhalimi (menodai) kehormatan seorang muslim secara tidak 
dibenarkan, dan sesungguhnya Ar-Rahim adalah dahan dari Ar-Rahman, 
barangsiapa yang memutuskannya, niscaya Allah akan mengharamkan 
surga atasnya.” (HR. Ahmad). Sanad-nya jayyid. Hadits shahih 


867. Dari Ummi Kaltsum binti Agabah radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Pa NN TAN TA El Ce 
AI 2 S3 de Basall Jessi 


“Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan kepada kerabat yang 
mememdam kebencian.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


868. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa seorang laki-laki 
berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat, aku selalu 
menghubungkan tali Ar-Rahim (kerabat) terhadap mereka, namun mereka 
memutuskannya. Aku senantiasa berbuat baik kepada mereka, namun 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 493 





mereka berbuat jahat terhadapku. Aku selalu mengenang mereka, tapi 
mereka melupakanku. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam lalu 
bersabda, 


PALA , 2 TER aa 3 Gn EN S0 y5 , Le P 031 Sa 2 6 Pt 
ab AI aa Ulah IG V9 JM eri MSG CB US LS Ol 
OS Ie 3 Ula 


“Jika demikian keadaanmu, maka engkau bagaikan membakar mereka 
dengan abu api yang panas, dan engkau akan senantiasa berada bersama 
pertolongan Allah atas mereka, selama engkau tetap menjaga hubungan 
tersebut.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Bersedekah Kepada Suami Atau Karib Kerabat 


Allah SWT berfirman, “Maka berikanlah kepada kerabat yang 
terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang 
yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 
mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung.” (Os. 
Ar-Ruum (30): 38) 


Firman Allah, 


“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin ... ... Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (OS. Al 
Bagarah (2): 177) 

Firman Allah, 

“Jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 
diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan'. Dan apa saja 


kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahuinya.” (Os. Al Bagarah (2): 215) 


494 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


869. Dari Zainab Ats-Tsagafiyyah (istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 
'anhuma), dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


dia Oa In In eat AA ana 
Ag An Fo Ip Opa 55 Sab J5 ON ls 


- 
ze..t 8 


ee Aa . Kn nagita EK 5 £. 
S3 V9 Sei MIS OS Ob JLLG SU BL Ul 

Ga 5G 2 HLIG Ke Bl PS JW — JG GA 
Ai Ja) 05 Tg aa ae Xp AI Je) As asu 


Di Laka 3 Ian ta 1 2. PA B3 9 Pa BPA ae SPA 19 2, 
Uas Jp UE 3 IU GAN ae LAI 3 pl ale lo 
AI anta Of ing de dn Koh Jpn A3 
Si Pa Hagelgil ds Laga anal CP SL 


Ko II Ian de Jus JA IG G3 Uya 233 V3 Kab geo 
Pt Ke aa Ma KR ea ank Be AR AS An aa 5 
ae lo dng JW 3 Kam ya SA : Jas Lam 


- » MA Ta 040 - H3 o- 25.0 Ta “8 8 £ SA 
ab Sayan JUS Cd yana op MI XS adal JB SU SI bag 


Pa 
£ 


PRP P3 -0 P3 - 3 - 3 2 

KALANGAN 2 OA Uagd 1 al ala meli lo 
“Bersedekahlah wahai sekalian wanita, meskipun dengan perhiasan- 
perhiasan kalian.” Zainab berkata, “Maka aku kembali kepada Abdullah bin 
Mas'ud dan aku berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau adalah orang 
yang tidak berada dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan kami untuk memberi sedekah, maka pergilah 
kepada beliau dan tanyakanlah apakah aku buleh bersedekah kepadamu. J ika 
tidak, maka saya akan bersedekah kepada orang lain. Abdullah berkata, 
Engkau saja yang mendatangi beliau. Maka sayapun pergi menemui beliau, 
dan sesampainya aku di pintu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku 
bertemu dengan seorang wanita Anshar yang mempunyai hajat yang sama 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 495 


denganku. Namun karena segan kepada beliau, maka tatkala Bilal keluar, 
kami berkata kepadanya, “Pergilah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan sampaikan kepada beliau bahwa dua orang wanita yang 
berada di balik pintu ingin bertanya, bolehkah mereka berdua berinfak 
kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka? 
Tetapi janganlah engkau sampaikan siapa kami berdua!” Zainab berkata, 
“Maka Bilalpun masuk menemui Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
dan bertanya kepada beliau. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya kepada Bilal, “Siapa mereka (wanita itu)?' Bilal berkata, “Seorang 
wanita Anshaar dan Zainab'. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Zainab yang mana?” Bilal berkata, “Istri Abdullah bin Mas'ud”. 
Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Mereka berdua 
akan mendapatkan dua buah pahala, yaitu pahala menghubungkan tali 
kekerabatan dan pahala bersedekah'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


870. Dari Salmaan bin Amir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


dn Hak DE en 3 ah ika Gema Je Ba 


“Sedekah kepada orang miskin akan mendapatkan pahala orang yang 
bersedekah, dan sedekah kepada karib kerabat akan mendapat dua pahala, 
yaitu pahala sedekah dan pahala silaturrahim.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi 
menilai hadits ini hasan. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Menurut Al Hakim sanad hadits 
ini shahih. Hadits shahih 


Namun redaksi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah adalah, 
ap BKO OS IS PI BO amati AP al 
“Sedekah kepada orang miskin bernilai sedekah dan sedekah kepada 


kerabat bernilai dua sedekah: sedekah kepadanya dan menyambung tali 
kekerabatan.” Hadits shahih 


871. Dari Ummi Kaltsum binti Agabah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


496 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


SJ 


5 s An MEN Br ena M RS USA OT 
AS PA S3 IE EN Bata Jia 


“Semulia-mulia sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat 
yang memusuhi seseorang.” (HR. Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah, dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits 
hasan 


872. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu “anhu, seorang laki-laki pernah 
bertanya kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, “Sedekah apakah yang 
paling mulia?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AU 2 S3 da 


“Sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memendam kebencian.” 
(HR. Ahmad) Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Pahala Bersedekah Kepada Istri dan Keluarga 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, 
maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik- 
baiknya.” (Os. Saba” (34): 39) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” 
(Os. At-Thalaag (65): 7) 


873. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


7.8 8. Ic 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 497 





“Apabila seorang laki-laki (suami) berinfak kepada keluarganya dan 
berharap pahala dari Allah, maka hal itu bernilai sedekah baginya.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


874. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


SA Ie GAN Th Na EA pd GA 
Halo ad ag Jay sa 


“Barangsiapa menafkahi dirinya untuk menjaga kehormatannya, maka hal 
itu bernilai sedekah. Dan barangsiapa memberi nafkah kepada istrinya, 
anaknya, dan keluarganya, maka hal itupun bernilai sedekah.” (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


875. Dari Al Migdam bin Ma'di Karib radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


SEISA Pena EN EP D0 rae £. kaan Pa Gan oa Ore Bh 
36 SU gd Wry ambi Lag Ah LI ya Ca Kab La 

.. - - og PA 

A0 Da3 ass abi 
“Apa saja yang engkau berikan berupa makanan kepada dirimu, maka hal 
itu akan bernilai sedekah bagimu. Apa saja yang engkau berikan kepada 
istrimu berupa makanan, maka hal itu bernilai sedekah. Dan apa saja yang 


engkau berikan kepada pembantumu berupa makanan, maka hal itu bernilai 
sedekah bagimu.” (HR. Ahmad). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


876. Dari Sa'ad bin Abu Waggash radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda AA 


Tg HN 


Ta 


“Dan sesungguhnya, tidaklah engkau memberi nafkah dengan berharap 
mendapatkan ridha Allah melainkan engkau akan diberi pahala atas hal 


498 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“PP ar 


tersebut, hingga sesuap yang engkau berikan kepada istrimu.” (HR. 
Bukhari) 


877. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Jb HE Ma53 3) $ Kal Un) AI JL Kal G3 
£ K3 Pakan Ra . # . ot. . . " Ata 2. . 4 
Ulat de Kit GA VA Gibast Dual Ce Kai 3) ya 


“Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan 
untuk membebaskan budak, dinar yang engkau infakkan kepada orang 
miskin, dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, dan yang terbesar 
pahalanya adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu.” (HR. 
Muslim) 


878. Dari Tsauban radhiallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


5 
23 Laku 0 


& 4513 & daa nur, Jus ar aah js JIE AF Kue f & si 
-. - .... - Pp Ran” 


, AN, , 
IN Ja dala Ja kat) Eng AI JS 
“Sebaik-baiknya dinar yang dinafkahkan seseorang adalah dinar yang ia 
nafkahkan untuk keluarganya (tanggungannya), kemudian dinar yang ia 
nafkahkan untuk perawatan kuda (kendaraannya) yang ia gunakan dalam 
Jihad di jalan Allah, selanjutnya dinar yang ia keluarkan untuk menafkahi 
sahabat-sahabatnya yang sedang berjihad di jalan Allah.” (HR. Muslim) 


Abu Oilabah berkata, “Dalam hadits ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memulai dengan menyebutkan orang-orang yang berada dalam 
tanggungan.” Selanjutnya Abu Oilabah berkata, “Siapa lagi yang lebih besar 
pahalanya dari orang yang menafkahi anak-anak kecil yang merupakan 
tanggungannya, sehingga Allah menjaga kehormatan dan mencukupkan 
mereka?” 


879. Dari Amru bin Umayyah, beliau berkata, “Utsman bin Affan atau 
Abdurrahman bin Auf pernah melihat sebuah pakaian dari kain wool, namun 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 499 


ia tidak membelinya karena ia menganggapnya mahal.” Jadi tatkala Amru 
bin Umayyah melihatnya, beliaupun membelinya untuk istrinya yang 
bernama Sakhilah binti Ubaidah bin Al Harits. Ketika Utsman atau 
Abdurrahman bertemu dengan Amru, ia berkata, “Apa yang telah engkau 
lakukan dengan pakaian yang dulu engkau beli?” Berkata Amru, “Aku 
menyedekahkannya kepada Sakhilah binti Ubaidah.” Utsman atau 
Abdurrahman berkata, “Apakah setiap yang engkau berikan kepada istrimu 
adalah sedekah?” Amru berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan hal itu.” Setelah itu, 
disampaikanlah perkataan Amru ini kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, maka beliau bersabda, 


—..m. - P4 - 8. 
AA BN yes Mal Jl Taha LIS gt Ike 
“Sungguh benar Amru. Setiap yang engkau berikan kepada istrimu bernilai 


sedekah atas mereka.” (HR. Abu Ya'la dan Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. 
Hadits hasan 


Pahala Orang yang Memiliki Dua Anak Wanita atau Dua 
Saudara Wanita, Kemudian Ia Bersabar dan Berbuat Baik dalam 
Mendidik Keduanya 


880. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata, “Telah datang 
kepadaku seorang wanita miskin dengan membawa dua anak perempuannya. 
Lalu aku (Aisyah) memberi makanan berupa tiga buah kurma. Masing- 
masing anaknya ia berikan sebuah kurma. Jadi tatkala wanita itu (ibu 
miskin) hendak memakan satu kurma yang tersisa, kedua anaknya meminta 
lagi. Kemudian iapun membelah kurma itu untuk kedua anak perempuannya. 
Hal ini membuat aku kagum, lalu aku menceritakan perihal wanita miskin 
itu kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya (wanita tersebut) surga 
atau telah membebaskannya dari api neraka dikarenakan apa yang telah ia 
perbuat terhadap kedua anak wanitanya?” (HR. Muslim) 


500 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


881. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata, “Suatu ketika datang 
kepadaku seorang wanita dengan dua anak perempuanya meminta sesuatu, 
namun aku tidak menemukan suatupun yang dapat aku berikan kepadanya 
kecuali sebuah kurma. Maka wanita itupun membagi sebuah kurma tersebut 
kepada dua orang putrinya, sedangkan ia sendiri tidak memakannya. Tatkala 
wanita itu telah pergi, datanglah Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dan 
akupun mengabari beliau tentang kejadian yang aku saksikan. Maka 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bo z0 Pe 5 or -. 9 Er 0 -, Pa .. 9 Ta - 
Pan en ana al AG 


Barangsiapa bersabar terhadap ujian yang ditimbulkan dari anak-anak 

perempuannya, lalu ia tetap berbuat baik kepada mereka, maka kelak anak- 
anak tersebut akan menjadi perisai baginya dari api neraka.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


882. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Es. PI DA ani LA “P ap as oee 2 GP 0 
Kao aan Uya UII Ay elo Ll  rile dle ya 
“Barangsiapa membiayai dua anak perempuan hingga mereka baligh, maka 


aku akan datang bersamanya pada hari Kiamat seperti ini, dan beliau 
menggabungkan jari-jari kedua tangannya.” (HR. Muslim) 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dengan redaksi, 
SAS EN pg Ul 23 EN Je LA 
“Barangsiapa membiayai dua anak wanita, maka ia akan masuk surga 


bersamaku seperti yang dua ini.” Beliau memberi isyarat dengan dua jari 
beliau.” Hadits shahih 


Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, tetapi dengan | 
lafazh, 


£ P Pp Be. 
2 OAOE - De pg o--0 


Ad Ag US ae Di Un UV GE Ie u 


- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 501 


Po. —— www www 


“Barangsiapa membiayai dua anak perempuan atau tiga orang anak 
perempuan hingga mereka dewasa atau ia meninggal dalam masa 
pemeliharaan itu, maka aku akan bersamanya di dalam surga seperti dua - 
Jari- ini.” Beliau memberi isyarat dengan dua jari beliau (jari telunjuk dan 
jari tengah). 


883. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia megatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


S3 G3. 0 G9 


AIA 5 Saha HA Ielik SG SES LA 


“Barangsiapa memiliki tiga anak perempuan, lalu ia memelihara mereka 
dengan baik, mengasihi mereka, dan membiayai mereka, maka wajib 
baginya surga.” 


Ditanyakan, “Ya Rasulullah, bagaimana kalau dua?” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
TE SS Ol 


“Demikian pula kalau dua.” 


Perawi hadits berkata, “Beberapa orang menyangka bahwa, jika saja 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, “Bagaimana jika satu?” 
Niscaya beliau akan bersabda, 


2do-13 


“Demikian pula kalau satu.” (HR. Ahmad) Sanadnya jayyid. 


Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani tetapi dengan tambahan lafazh, 


5833 w-X 


IP IRI 


“Dan menikahkan mereka.” Hadits hasan 


502 — Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Pahala Membiayai Janda dan Fakir Miskin 


884. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


JB Kabiy AI Ira HIS YK al, AN Ie el 
aa Ay BY AS, 


“Seseorang yang membiayai janda dan orang miskin sama seperti seorang 
yang berjihad di jalan Allah.” Aku juga mengira bahwa beliau bersabda 
“dan seperti orang yang shalat dan puasa terus menerus.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah tetapi Ka redaksi, 
3 8. & 2 h 3 
AR SIG WI Jan anna SANG AI Pr AI 
L 2.8 304 
sg Siar, Ja 
“Orang yang membiayai janda dan orang miskin bagaikan orang yang 


berjihad di jalan Allah dan bagaikan orang yang shalat di malam hari dan 
puasa di siang hari.” Hadits shahih 


Pahala Membiayai dan Merawat Anak Yatim 


Allah Ta'ala berfirman, “Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 
nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak- 
anak yatim dan orang-orang miskin.” (Os. Al Bagarah (2): 177) 


Allah Ta 'ala berfirman, 


“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang sedang dalam perjalanan'. Dan apa saja kebajikan yang 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 503 








kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Os. Al 
Bagarah (2): 215) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 
miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi 
makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami 
tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima 
kasih.” (Os. Al Insaan (76): 8-9) 


885. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ia 3 ar ui 


'Aku dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini" 
(beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang beliau 
renggangkan antara keduanya).” (HR. Bukhari) 


886. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


s1 oren 8. Oey 0 ar dan nata 
kd SS pap To Jas 
“Orang yang memelihara anak yatim darinya (yang masih tanggungannya) 
atau dari yang lainnya akan bersamaku di dalam surga, seperti 


berdampingannya kedua ini'.” Malik mengisyaratkan dengan jari telunjuk 
dan jari tengahnya. (HR. Muslim) 


Maksud dari sabda beliau “anak yatim darinya atau dari yang lainnya” 
yaitu: anak yatim itu juga merupakan kerabat dekatnya. Contohnya: seorang 
ibu yang memelihara anaknya yang telah yatim, demikian juga seperti 
seorang kakek, nenek, atau saudara, atau anak yatim itu bukan kerabat 
dekatnya, maka orang yang memelihara keduanya akan memperoleh 
kemuliaan ini di akhirat kelak. 


504 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Mengunjungi Saudaranya karena Allah 


887. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


4 - 


arlugi ye gtapkateaa 
ag yan yg Et jean JUN Dai 


“Seorang laki-laki pernah mengunjungi saudaranya yang berada di 
kampung lain, lalu Allah mengutus seorang malaikat yang mencegatnya di 
Jalan dan bertanya kepadanya, “Hendak ke mana engkau?' Orang itu 
berkata, “Aku hendak mengunjungi saudaraku yang berada di kampung ini". 
Malaikat berkata, “Apakah engkau hendak meraih suatu kemanfaatan 
darinya?' Orang itu berkata, “Tidak, namun aku mengujunginya karena aku 
mencintainya karena Allah'. Malaikat berkata, “Sesungguhnya aku adalah 
utusan Allah kepadamu, bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau 
mencintainya karena Allah'.” (HR. Muslim) 


888. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ng 0 £ 


UY —5 » 2 3 SE ta 2 A| ti 5 5 3 karya 5 up 


Pi — 


“Barangsiapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena 
Allah, niscaya seorang penyeru akan berkata, “Beruntunglah engkau, 
sungguh baik tempat yang engkau tuju dan sungguh engkau akan menempati 
surga sebagai tempat tinggal'.” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini 
hasan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadits hasan 


889. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 505 


“Maukah engkau aku kabari tentang orang-orang yang akan menjadi 
penghuni surga?” 


Kami berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


- 30 


- 8 3 Io eU, Ser P ee 25 
Y PAN TE HA Ig JEG EI 3 BA LN 3 AI 

En SAY 2g 
“Nabi akan berada di surga, orang-orang yang jujur akan berada di surga, 
dan orang yang mengunjungi saudaranya yang berada di daerah lain 
karena Allah ia juga akan berada di surga.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 
jayyid. Hadits hasan 


890. Dari Abu Idris Al Khaulani, dia berkata, “Aku masuk masjid Dimasgus, 
lalu tiba-tiba aku melihat seorang pemuda yang bersih giginya dikelilingi 
oleh orang banyak. Jika orang-orang tersebut berselisih paham, maka mereka 
kembali kepadanya dan mengambil pendapatnya. Lalu akupun bertanya, 
“Siapakah orang itu?" Dikatakan, “Dia itu adalah Mu'adz bin Jabal”. 
Keesokan harinya akupun berhijrah dan aku dapati ia telah mendahuluiku. 
Ketika itu aku mendapatinya sedang mengerjakan shalat, maka akupun 
menunggunya, dan tatkala beliau selesai melaksanakannya, akupun 
mendatangi beliau dan memberi salam kepadanya, kemudian aku berkata, 
“Demi Allah, sungguh aku mencintaimu karena Allah”. Mu'adz berkata, 
“Demi Allah? Aku berkata, “Demi Allah”. Kembali Mu'adz berkata, “Demi 
Allah? Aku berkata, “Demi Allah”. Kemudian beliau menarik kain milikku 
dan berkata, “Bergembiralah, karena sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Gaco ye Ie GB. raya 31 & 0 Mela Be Ke aa 
S obnsaly S Uilerial Sora Lae) ds, UG WM Ju 
Bi ga LB em 170 Pa 
SA oo pal 
“Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, 'Kecintaan-Ku wajib atas orang- 


orang yang saling mencintai karena-Ku, dan orang-orang yang berkumpul 
dalam satu majelis karena-Ku, dan orang-orang yang saling berkunjung 


506 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


karena-Ku, serta orang-orang yang saling menolong karena-Ku'.” (HR. 
Malik). Di dalam kitab Al Muwaththa'. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. 
Hadits shahih 


891. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 


Pa s 
o an G9 sad & - 9 ", - Pa Palak Pi Bg 9 7 
- es - - - - PI - - - 
“. - 3 Mak Tg - e 
3 - 


PANGAN PIR Yr Bo 2 0 ee W , - PRE Up Bg 
AN an an an 


“Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam meriwayatkan dari 
Rabb-nya Tabaraka wa Ta'ala, Kecintaan-Ku merupakan hak orang-orang 
yang saling menyambung persaudaraan karena-Ku,  kecintaan-Ku 
merupakan hak orang-orang yang saling berkunjung karena-Ku, dan 
kecintaan-Ku merupakan hak orang-orang yang saling menolong karena- 
Ku'” (HR. Ahmad). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


892. Dari Amru bin Abisah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


an oi 0 £ 6 Tea Da ang He 3 Ga aras Sg 0 Maba za Haa 
Th by doel ya Ogan Cd pun La Ab Jeng PMN IU 


g 


o Ten Ann Bata Da Aa ML o £ oo oo 2 0.. Pena 
“ O Jala cs "oat OI 383 Si y Dayah pa sc SP 
£ Le... s 3 P - £ 
Jet a Dipta AN Aa aa Di, Jl 
“Allah SWT berfirman, sungguh telah wajiblah kecintaan-Ku untuk orang- 
orang yang saling mencintai karena-Ku, sungguh telah wajiblah kecintaan- 
Ku untuk orang-orang yang saling mengunjungi karena-Ku, sungguh telah 
wajiblah kecintaan-Ku untuk orang-orang yang saling membantu karena- 
Ku, dan sungguh telah wajiblah kecintaan-Ku untuk orang-orang yang 
saling berteman karena-Ku.” (HR. Ahmad) Sanadnya shahih. Diriwayatkan 
juga oleh Ath-Thabrani dan Al Hakim. Menurut Al Hakim sanadnya shahih. 
Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 507 





Pahala Memenuhi Kebutuhan Saudaranya Sesama Muslim 


893. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Tana Tin daa Mita Sp - . bp 0 8. 0 Ba. Ic 0 
- . 5. 
-5 03 G0... 


0... ur beng Pd Pi 2 ore 4 aa? ata 9 
Fa sa SPI, Low 9 de Dl yag jamaa LP ag yag Jeleal rx 
0. 1 A 0 an P “3 PS ore Aa . .. 23 Pe 0 3 Ma Bab. 
OS ly SP YIy load 3 ala Ahh jin AI Sela (da ia 

Kat or HAN OS Lal 


“Barangsiapa melapangkan kesusahan seorang muslim diantara kesusahan- 
kesusahannya di dunia ini, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya 
diantara kesusahan-kesusahannya di hari Kiamat. Barangsiapa memudah- 
kan orang yang terlilit utang, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di 
dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi kesalahan seorang muslim di 
dunia ini, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di 
akhirat. Allah juga senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba itu 
menolong saudaranya.” (HR. Muslim) 


894. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


A A3 2. # 2 . . K £ 0. c 8 7 Al . 2 2 Na £ a Fe 
Il OS apl Ae OS Aja dala Yg adas Y pel! pi lali 
22 e NI - ena tah - gr 2,3 o 3 3 Ha as - TN & 
LS PS EU PUS ea PPU PL 
OA 2 o 201 0. PA o- 

aa ay ag (Djiaa Valen ita Ojag MAN ex 

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak 
menzhaliminya dan tidak pula menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa 
senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah juga akan 
memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan seorang muslim dari 
masalah yang ia hadapi di dunia, niscaya Allah akan melapangkan baginya 
satu masalah diantara masalah-masalah di hari akhir. Barangsiapa yang 


508 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah juga akan menutupi 
kesalahannya pada hari Kiamat.” (HR. Bukhari-Muslim) 


895. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


san Ja JB mg do JB HE ola JS da 
2 aa: “IG 4 bis do 2 “JB Ta) Kh AAS 
5 SA “& “JG dea do ri 2 J3 Ju Sa 

Ba GAS TAN ye TG SE aa da JB 


“Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah.” Perawi hadits berkata, 
“Ditanyakan, “Bagaimana jika ia tidak mampu bersedekah?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah ia bekerja yang memberi 
manfaat pada dirinya kemudian bersedekah'. Kemudian ditanyakan lagi, 
“Bagaimana jika ia tidak mampu?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Hendaklah ia membantu seseorang yang sangat butuh 
pertolongan'. Ditanyakan lagi, “Bagaimana jika ia tidak mampu? 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah ia menyeruh 
kepada kebaikan'. Ditanyakan lagi, “Bagaimana jika ia tidak juga mampu?" 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Hendaklah ia tidak 
berbuat kejahatan, karena sesungguhnya hal itupun termasuk sedekah'.” 
(HR. Bukhari Muslim) 


Pahala Menjenguk Orang Sakit 


896. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


JB aa Ab bp SIA RR Ap ds IR SS ol 


et ai en ena an Ban Se el 3 en Ben Una 
USB Gs Ol Tale Lal JB Ore) Lg Bogel HS —) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 509 


to 84- 0 


BIN date SAS Tae P VA Side UI SAS lb Gahh 
Sad 7 SA Salabi 3S) GE JE jual 3 Wii 
PRO Sale Uh Laba AB S8 ale Unakaa AA sae ui Yu 
2 Gd SES ab BEKEA T AU cabe WI LIS Cab Kaki 


.. a33 


Via aa ps 0D Sa BELLA JG Si 5 ah On Ea 


- sae 


sale WI AS Eat PD 


“Sesungguhnya Allah SWT akan berfirman pada hari Kiamat, “Wahai anak 
Adam, Aku sakit namun engkau tidak menjenguk-Ku'. Anak Adam berkata, 
“Ya Rabb, bagaimana aku menjenguk-Mu sedangkan Engkau adalah Rabb 
semesta alam?' Allah berfirman, “Tidakkah engkau tahu, bahwa hamba-Ku 
si Fulan sakit, namun engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, 
bahwa jika engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapati-Ku di 
sisinya. Wahai anak Adam, Aku telah meminta makan kepadamu, namun 
engkau tidak memberi-Ku makan”. Anak Adam berkata, "Ya Rabb, 
bagaimana aku memberi-Mu makan, sedangkan Engkau adalah Rabb 
semesta alam?” Allah berfirman, “Tidakkah engkau tahu bahwa hamba-Ku 
yaitu si Fulan telah meminta makan kepadamu, namun engkau tidak 
memberinya makan. Tidakkah engkau tahu, jika engkau memberinya makan, 
maka engkau akan mendapati pahalanya dari sisi-Ku. Wahai anak Adam, 
bukankah Aku telah meminta minum kepadamu, namun engkau tidak 
memberikepada-Ku?' Anak Adam berkata, 'Ya Raab, bagaimana saya 
memberi-Mu minum padahal Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah 
berfirman, “Si Fulan telah meminta air kepadamu, tidakkah engkau tahu, 
Jika engkau memberinya minum, maka engkau akan mendapati pahalanya di 
sisi-Ku'.” (HR. Muslim) 


897. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- Igor . .—. - - BS So #2 - 9 - 
seen Mah Ab) lb AN La AL ob Luh 2 uya 


Yaa 


510 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka seorang penyeru dari langit 
akan berkata, “Sungguh beruntunglah engkau dan sungguh baik tujuanmu, 
dan sungguh engkau telah menjadikan surga sebagai rumahmu'” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Tetapi lafazh 
Ibnu Hibban adalah: 


Mo ay 5 IG Si J6 “ji » 


nj 


ol As Se 1S 
En 


“Apabila seseorang menjenguk saudaranya atau mengujunginya, maka 
Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh beruntung engkau, amat baik tujuanmu 
dan sungguh engkau menjadikan surga sebagai tempat tinggalmu di 
surga”. ” Hadits hasan 


898. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


las aa Kao mn 
“Siapakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?” 


Abu Bakar berkata, “Aku.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


Usang ri Kh He "3 
“Siapakah di antara kalian yang pada hari ini telah memberi makan orang 


miskin?” 


Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata, “Aku.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


aa gai ga 
“Siapakah di antara kalian yang telah menghadiri jenazah pada hari ini?” 


Abu Bakar berkata, “Aku.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 511 








4 
Lp sa ra) Sa ae uya 
“Siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit?” 


Abu Bakar berkata, “Aku.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


aa Aa Petani 5 Bo... 3 NP ERA 1, 
Amd ISS YI Jar) Sbs Ie old aa Le 


“Tidaklah sekalipun sifat-sifat ini berkumpul pada diri seseorang, 
melainkan ia akan masuk ke dalam surga.” (HR. Ibnu Hibban) 


899. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


S6 ya J9 PM IE Ualo OS gia Samly Jas Uya "mat 
3-0 0. 30 J3 - te 0 0 
oya 3 (bl ds jas 3 
Be Pena SK au Lan o- one 0 In 0,0 ce 

Ta Mo kn sa pad aa ME 

“Lima perkara, barangsiapa mengerjakan salah satu dari lima perkara itu, 
niscaya ia akan berada dalam jaminan Allah. Lima perkara itu adalah, 
menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, keluar dalam rangka jihad di 
jalan Allah, masuk menemui imam membantu dan mengagungkannya, dan 
seseorang yang duduk di rumahnya, tidak menyakiti manusia dan ia aman 


dari gangguan mereka.” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah, dan 
Ibnu Hibban) 


P3 
2... aa 00... or 


MEP UP tan 


900. Dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa dia mendengar 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


S0 2 2. 0 - Aga 0 £ 0 Aa eat 0 - 1. B3. 0... 0... 
Re nan ya Se oya Mali Jah oya Matan ina OP oelar ya aan 


- ae 


an 2 ...9..1 Haa ce wa. - AT Hat 
A3) GE) kram! Sl abon ebeg 9 Lo 


9 Lihat Shahih Muslim (4/1857) 


512 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Lima perkara, barangsiapa mengerjakannya dalam satu hari, niscaya 
Allah akan mencatatnya sebagai penghuni surga. Lima perkara itu adalah: 
menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, berpuasa, berpagi-pagi 
menghadiri shalat Jum'at dan membebaskan budak.” (HR. Ibnu Hibban). 
Hadits shahih 


901. Dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ai 2 5 3 “ - Para 4 o 5. Pi - 2 . o 
AN AS SE PI Nas) er yogs 
“Jenguklah orang sakit dan antarkan jenazah, maka yang hal itu akan 


mengingatkanmu akan hari akhirat.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban) Hadits 
shahih 


902. Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


H3 SEA dg SL te 36 1) Aha O 


- 


“Sesungguhnya jika seorang muslim menjenguk saudaranya, maka ia 
berada dalam khurfah (hasil) surga sampai ia kembali.” 


Ditanyakan kepada beliau, “Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan 
khurfah (hasil) surga?” Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


LK 


Lato- 


“(hasil) dari taman atau kebunnya.” (HR. Muslim) 


Maksudnya, memetik hasil perkebunan yang ada di surga (berupa 
buah-buahan). Dalam arti lain ia akan memetik pahala selama ia masih 
menjenguk saudaranya yang sakit hingga ia kembali ke rumahnya.(-ed). 


903. Dari Ali radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Cal ISI (bag ESA ah Ae KALA SE II 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 513 


Ma 





Togo. 3-- - #0. 303- Sa. 


2 3 3. . -. TG 
Oya ARA TP YA Cap Si Jar uya V3 kom jl 0 yak 


- 
.. 35an Ice 2 .. & 


DA Aa GA Getah AN Ga diah LS Iyan Uk 
- - - # 

HS Toyana al ii 
“Jika seorang muslim menjenguk saudaranya, maka ia akan berjalan di 
tengah-tengah hasil panen surga hingga ia duduk. Jadi apabila ia telah 
duduk, maka rahmat Allah-pun dilimpahkan padanya. Tidak seorangpun 
yang menjenguk saudaranya di waktu sore hari melainkan tujuh puluh ribu 
malaikat akan keluar bersamanya, dan para malaikat itu akan memintakan 
ampunan baginya hingga tiba waktu Subuh. Barangsiapa menjenguk 
saudaranya di waktu Subuh, niscaya akan keluarlah bersamanya tujuh 
puluh ribu malaikat yang akan memintakan ampunan baginya hingga tiba 


waktu petang.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Secara marfu' dengan lafazh 
ini. 


Diriwayatkan juga oleh Abu Daud secara mauguf, tetapi dengan lafazh 
yang lebih singkat, dan dia menambahkan dalam lafazh tersebut, 


LN 3 JOS) 
“Dan dia akan mendapatkan kurma yang belum kering di surga.” 


Hadits semakna diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, beliau berkata, “Ini 
hadits hasan.” Lafazh hadits tersebut adalah, “Aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


Sab it oat Aa Ko NI SE UI Ya laa ya Ce 


- 2. 


-... 3 2 


ana Hb OMA HI Oa Ie Ko KE Oey 
La 3 HS OS 


Tidak seorang muslimpun menjenguk seorang muslim di pagi hari 
melainkan tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. 
Dan tidak pula seorang muslim menjenguk saudaranya di waktu petang 
melainkan akan berdoa atasnya tujuh puluh ribu malaikat hingga Subuh dan 
dia akan mendapatkan 'buah-buahan' di dalam surga.” (HR. Ibnu Hibban 
dan Al Hakim). Al Hakim menilai shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. 
Hadits hasan 


514 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Doa Menjenguk Orang Sakit 


904. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


d0. 3 


AN PPM 15 Mana Rata onta dah Pa MUA Aa 
| Pe Da Ga ena Sa SARA Senat DE Tana 
SPA BI Aja AA Le Y) LARI Ol ebi KAN 5 


“Tidaklah seorang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya dan ia 
berdoa di sisinya sebanyak tujuh kali dengan berkata, “Aku memohon 
kepada Allah yang Maha Agung, Rabbnya Arsy yang mulia, semoga ia 
berkenan menyembuhkanmu ', melainkan Allah akan menyembuhkannya dari 
penyakit itu.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini 
hasan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Menurut Al 
Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari. Hadits shahih 


Ox 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 515 


XIV BAB TENTANG ADAB, ZUHUD, 
DAN YANG LAINNYA 


Pahala dan Keutamaan Berakhlak Baik 


Allah Ta'ala berfirman memuji kekasih, pilihan dan semulia-mulia 
ciptaan-Nya (yaitu Muhammad shallallahu “alaihi wasallam), “Dan 
sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Os. Al 
Oalam (68): 4) 


905. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu, dia berkaata 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam perilaku dan perkataannya tidak 
buruk, bahkan beliau bersabda, 


P3 - 
' BD... 0. 4. 0 ny. 


0. Saha Hita Ba Le IE EA KO Uh o - 
SM Jt Manja pra sate Jis Abel ria Kap Se Ia 
| an T.0 A NN, pera ai TA NG: ren 
PSI IN Oa AA Ole VI LAI Ol abad AA 55 


Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya'” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


906. Dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam tentang kebaikan 
dan kejahatan, maka beliau bersabda, 


5 5 ore. Han NP 9 Tan “5 0 at Pra 25 KN EA, 3 
JB ae dl Oi AS Bao PIL PIA 
“Kebaikan adalah berakhlak baik. Sedangkan kejahatan (dosa) adalah 


sesuatu yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain 
mengetahuinya.” (HR. Muslim) 


516 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





907. Dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


AA SO Seng balas eU Uh Gang Jas 


“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 
akhlaknya dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap 
keluarganya'.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi ini hadits 
hasan shahih. Hadits hasan 


908. Dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Kami 
duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak ada 
seorangpun yang berbicara, seakan-akan di atas kepala kami hinggap seekor 
burung. Tiba-tiba datanglah beberapa orang dan berkata, “Siapakah diantara 
hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah?” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 





“0 3 tadi o f 
Orang yang terbaik akhlaknya'.” (HR. Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban) 
Hadits shahih 


Dalam riwayat Ibnu Hibban, mereka bertanya, “Ya Rasulullah, nikmat 
terbaik apakah yang diberikan kepada seorang manusia?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


P 
an MEN 
5 — al 


“Akhlak yang baik.” Hadits shahih 


909. Dari Umair bin Gatadah radhiyallahu “anhu, pernah seorang laki-laki 
bertanya, 


bat IA 3 

Kura “JG 9 Kas “JG Kaya ye (jai IMA Cs 
“3, £ ANN aa 3 232 » 0 

like atasi IE SUK Jas Gang SI JB «Jali 

“Shalat apakah yang sae utama?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Shalat yang lama berdirinya.” Orang itu bertanya lagi, “Sedekah 


Pad 


AN ts 


—— 


8 
hal SU 


La 3 





Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 517 


An 





apakah yang paling baik?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang juga 
membutuhkannya.” Orang itu bertanya lagi, “Siapakah mukmin yang paling 
sempurna imannya?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
“Yang terbaik akhlaknya di antara mereka.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya 
hasan. Hadits shahih 


910. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


BEI Kemak ane) Gp Velia H Supit, 15 ta o 
“Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling 
dekat tempat duduknya denganku pada hari Kiamat adalah yang paling baik 


akhlaknya di antara kalian.” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini 
hasan. Hadits shahih 


911. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu "anhu, dia mendengar Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


TA Gp Laba Ja K5 KE Yi 


“Maukah engkau aku kabari orang yang paling aku cintai dan yang paling 
dekat tempat duduknya denganku pada hari Kiamat?” 


Kemudian beliau mengulangi perkataannya tiga atau dua kali. Selanjutnya 
para sahabat berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 


23, 9 
lak 


“Mereka adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian.” (HR. 
Ahmad dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


912. Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


518 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1 SE SE SEA 3 PK SE 


Pd 
0 £ 0 A9 £ Lot 


DN Pa SAI ah 3 


“Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling 
dekat denganku di akhirat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di 


— MX 


Cs 


P3 
9 Tp 19 


antara kalian. Sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan 
paling jauh dariku kelak di akhirat adalah yang terburuk akhlaknya di 
antara kalian.” (HR. Ahmad) sanadnya terdiri dari perawi-perawi hadits 
shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Hadits shahih 


913. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling 
banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka beliau bersabda, 


A0 A3 — 


ab 2 & Ss P5 
Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik'. 


Kemudian beliau ditanya lagi tentang sesuatu yang paling banyak 
memasukkan manusia ke dalam api neraka, maka beliau bersabda, 


A9 an Pa 5, 
Mulut dan kemaluan '” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. 
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Hadits hasan 


914. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu "anhu, bahwa Nabi shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


3 0 2 £ 201 3 
Pend 3 9 Dana 20 Pai 2 3 P. an 0 E - 
mna MN Dn 
“Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada 


hari Kiamat daripada akhlak yang baik.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


915. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 519 





aa ? 0 5 2 o- Jo - P1 
- - 3 - 


Pd 


AN del ang Aja AS ay DASI BF UI Ea 


sz ena 1G - s 
S 1) Uba OS Oly el SF Ka 


321 - 9. CA 
- 


“Aku akan menjamin rumah di sekitar surga bagi seseorang yang 
meninggalkan debat meskipun ia berhak untuk itu. Aku juga akan menjamin 
sebuah rumah di pertengahan surga bagi siapa saja yang meninggalkan 
dusta, meskipun hanya main-main, sebagaimana aku juga akan menjamin 
sebuah rumah di bagian tertinggi dari surga bagi siapa yang baik 
akhlaknya.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi) Menurut Tirmidzi 
Hadits ini hasan. Hadits shahih 


916. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

Gp - og RN 2: o NA AE ig 

2) aall A2773 — alat Uma KN AI MU 
“Sesungguhnya Allah benar-benar akan menyampaikan seorang hamba 
yang berakhlak baik pada derajat orang yang berpuasa dan shalat.” (HR. 
Tirmidzi dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat 
Muslim. Hadits shahih 


917. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

3 “ P3 Pra a38 nan Ap 05 3 9 si 
dies Ujmm bl SEL Aja pir H3 BA SALAN Cek O) 


anta 
Sesungguhnya muslim yang baik benar-benar akan mendapati derajat 
orang-orang yang gemar puasa, dan membaca ayat-ayat Allah (shalat) 


dengan akhlak yang baik dan tabiat yang mulia'.” (HR. Ahmad) Sanadnya 
tidak cacat. Hadits shahih 


520 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


918. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


AA ai Hah ah sad 03 Ih ox - aan 
SN Hal Rona Aa ema Sad ajal! Ol 


“Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan mendapat derajat orang 
yang berpuasa dan berdiri melaksanakan shalat dengan akhlaknya yang 
baik.” (HR. Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al Hakim) Hadits shahih 


Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan 
Muslim. Redaksi hadits Al Hakim adalah: 


AD und ja J5 Der SEN au 2 Gagal 5 


“Sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan at derajat orang 
yang senantiasa shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari dengan 
akhlak baik.” Hadits shahih 


Keutamaan Sifat Malu 


919. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Loso.- mo 


SY Y! dy J3 Gn 13 Opi an aren oi 
olayi Ga SA PS Lu nhip 


“Iman itu lebih dari tujuh puluh tiga atau enam puluh tiga cabang, dan 
iman yang tertinggi adalah perkataan laa ilaaha illallaahu dan yang 
terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Demikian pula sifat malu, ia 
merupakan cabang dari iman.” (HR. Bukhari-Muslim) 


920. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ku Ia sa ska Ga sid 2 SONG Okay! Opa LH 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 521 


“Malu merupakan bagian dari iman dan iman tempatnya di surga. 
Perkataan yang buruk merupakan sifat yang buruk, dan sifat buruk 
tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan-shahih. Hadits hasan 


921. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


a33 CAN a35 ISI la V3 OI, SI 


“Sifat malu dan iman adalah dua sejoli, bila salah satu hilang, maka 
lenyaplah yang lainnya.” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini 
shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. 


922. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


79 . “ 


gn 2 0 2, NAN Ha LAN L2 Ina, 1 AN SN Ba x, - 
“1 Va Sela US Lag mili V3 PI OS Ls 


“Tidaklah sifat keji berada pada sesuatu melainkan sifat itu akan 
mengotorinya dan tidaklah sifat malu itu berada pada sesuatu melainkan 
sifat tersebut akan menghiasinya.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan. 


923. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan beliau 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


-y Jaa 3 3 PL 2. 0, Pa Re 553 0 3., 
BUSI Ea VER OLI SIANG OLI ya OK PI e LI 


“Sifat malu dan sedikit bicara merupakan cabangnya iman, sedangkan 
berbicara yang keji dan banyak bicara (al bayan) merupakan cabang dari 
nifak.” (HR.Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits shahih 


Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani tetapi 
dengan redaksi, 


522 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





P3 5 5 Pap aa e ti PN Nia 2 0, 3 z 
na) 3 Ole tdi gg Ok yap Ny Ola Cg uh sol 


. 2 2 - £... a .. 
Ea Ia AA ABI ja DEA LA DIAN ja AG 25 
“Malu dan sedikit bicara adalah cabangnya iman, dan keduanya akan 
mendekatkan seseorang ke surga serta menjauhkannya dari neraka. 
Sedangkan sifat keji dalam perilaku dan perkataan adalah sifat yang berasal 
dari syetan, dan keduanya akan mendekatkan seseorang ke neraka dan 
menjauhkannya dari surga.” Hadits shahih 


Catatan, al'iy dari hadits di atas menurut Tirmidzi bermakna sedikit bicara, 
sedangkan al badzdza' berkata kotor, dan al bayan atau banyak bicara, 
seperti yang dilakukan oleh para khatib yang berbicara panjang lebar ketika 
memuji seseorang dengan gaya bahasa yang dibuat-buat, yang tidak diridhai 
oleh Allah Ta'ala. 


Lafazh: “Dan keduanya akan mendekatkan seseorang ke surga dan 
menjauhkannya dari neraka.” Demikian juga lafazh: “Dan keduanya akan 
mendekatkan seseorang ke neraka dan menjauhkannya dari surga”, 
merupakan lafazh yang dha 'if jalur periwayatannya. 





924. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas 
radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


5 2 - . 5 #43 3 . 
2d SSL! Gl Labs opo JSI ol 
“Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah 


malu.” Hadits serupa juga beliau riwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. 
Hadits hasan 


Keutamaan Sifat Jujur 


Allah Ta'ala berfirman, “Allah berfirman, “Ini adalah suatu hari yang 
bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 523 





surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha 
terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar.” (Os. Al Maa'idah 
(5): 119) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Os. At-Taubah (9): 
119) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 
menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara 
mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- 
nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah (janjinya).” (Os. Al Ahzaab 
(33): 23) 

Allah Ta'ala berfirman, 

“Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar 
itu karena kebenaran mereka.” (Os. Al Ahzaab (33): 24) 

Allah Ta'ala berfirman, 

“Dan laki-laki serta perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 
yang sabar, ... .... Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan 
pahala yang besar.” (Os. Al Ahzaab (33): 35) 

Allah Ta'ala berfirman, 

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan 
membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka 
memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. 
Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah akan 
menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang 
mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari 
apa yang telah mereka kerjakan.” (Os. Az-Zumaar (39): 33—35) 


925. Dari Abu Bakar Ash-Shiddig radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 


bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


aa B3 DASI SU UR TI Hp Gila, 


524 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





z 003 ( ai 

na & La 5) P) P3) 

“Bersikap jujurlah kalian, karena sesungguhnya sifat itu bersama kebaikan 
berada di dalam surga. Tinggalkanlah sifat dusta, karena sesungguhnya 


sifat itu bersama fujur (perbuatan dosa), berada di dalam neraka.” (HR. 
Ibnu Hibban) Hadits shahih 


926. Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu 'anhuma, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


TG La SU Eni 3 AAh TI II sai MB lal Se 
AN BG Jp Jl ai 


“Bersikap jujurlah kalian karena sesungguhnya sifat itu akan 
menghantarkan seseorang kepada kebaikan dan kedua sifat tersebut berada 
di dalam surga. Sebaliknya tinggalkanlah kedustaan, karena sesungguhnya 
sifat itu akan menghantarkan seseorang kepada al fujur (perbuatan dosa), 
sedangkan keduanya akan berada di dalam neraka.” (UR. Ath-Thabrani). 
Sanadnya hasan. Hadits shahih 


927. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Salad JA Op Ed sa AS II sak Bilah 3) 
10 2 Pa Ia 20 aka, NI 2 2 

Sa pl ol Pi Ri SI ASI ola Taun, — £ 
US SAS PN AI 


“Sesungguhnya sifat jujur akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan, 
dan sesungguhnya kebaikan akan menunjukan seseorang kepada surga, dan 
sesungguhnya seseorang benar-benar berbuat jujur hingga ia di sisi Allah 
akan ditetapkan sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, sifat dusta akan 
menunjukkan seseorang kepada sifat fujur (kejahatan), dan sesungguhnya 
kejahatan akan menunjukkan seorang ke neraka, dan sungguh seseorang itu 
benar-benar berbuat dusta hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 525 








! 
! 
s 


928. Dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Ubadah bin Ash- 
Shamit radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Pee SBL s 3 9 “ai PA is Ts 3 ,£ 9 

TON sn BI Lol aa asa Na 
Pe 2 aa, SEA ISI Karna 8 

253i 
“Berilah jaminan enam perkara dari diri kalian kepadaku, niscaya aku akan 
menjamin surga untuk kalian, jujurlah jika kalian berbicara, tepatilah 
tatkala kalian berjanji, sampaikanlah amanat, jagalah kemaluan kalian, 
tundukkan pandangan kalian dan janganlah kalian berbuat zhalim.” (HR. 


Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. 
Hadits hasan 


| 
i 


929. Dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau nia 


184 Br LS Las MAA JS Se gn 
Ma beda me Sg Hy 3G 


2 ba 


"3 


“Lakukan enam perkara, niscaya aku akan menjamin surga bagi kalian, jika 
salah seorang di antara kalian berbicara janganlah berdusta, jika salah 
seorang di antara kalian berjanji maka janganlah dipungkiri, jika salah 
seorang di antara kalian diberi amanat, maka janganlah berkhianat, 
tundukkanlah pandangan-pandangan kalian dan janganlah berlaku zhalim 
dan jagalah kemaluan kalian.” (HR. Abu Ya'la dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


526 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Bersikap Tawadhu' Terhadap Saudaranya Seiman 


Allah Ta 'ala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman barangsiapa 
di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun 
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, 
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir.” (Os. Al Maidah (S): 54) 


Firman Allah, 


“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 
dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih saying 
sesama mereka.” (Os. Al Fath (48): 29) 


Firman Allah, 


“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin 
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan 
kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Os. 
Al Oashash (28): 83) 


930. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Evo... 5 z Na £ 0. 2. a .. . 9 ain o Bh 
KE SA UG Ga yi LP AM SIG JL ja Bo ai Co 
Ad A3) YA 


“Tidaklah harta itu akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah 
akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan 
tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu' karena Allah melainkan Allah 
akan mengangkatnya.” (HR. Muslim) 


931. Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu “anhu, aku tidak mengetahui 
kecuali beliau merafa” hadits ini- kepada Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 527 





AS PN SIR Lia JG JI ME JS 
43353 alat Jaa LG Takg NKA 2 al NI 
SE ri 


“Allah berfirman, “Barangsiapa berlaku tawadhu' kepada-Ku seperti ini — 
beliau menurunkan telapak tangannya ke bumi— niscaya Aku akan 
mengangkatnya —beliau menghadapkan telapak tangannya ke arah langit dan 
mengangkatnya—.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Al Bazzar) Para perawi 
hadits ini adalah para perawi hadits shahih. Begitu pula diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani. 





932. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


0 Ta API oa, Pe Ke #03 L Paa Y 9 - 
ala Ja ap Ba in eh AG eU 

Bb dg Kg uk 
“Tidak satupun manusia melainkan di kepalanya terdapat hikmah di tangan 
malaikat. Jika ia bersikap tawadhu, dikatakanlah kepada malaikat itu, 
'Angkatlah hikmah-nya. Namun manakala ia berlaku sombong, maka 


dikatakanlah kepada malaikat itu, 'letakanlah hikmah-nya'.” (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Al hikmah adalah sesuatu yang diletakkan di atas kepala hewan 
tatkala ingin mengendarainya. 


Keutamaan Sifat Maaf dan Menahan Amarah 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang. Allah menyukai siapa 
saja yang berbuat kebajikan, ... ... Mereka itu balasannya ialah ampunan 
dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, 


528 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang- 
orang yang beramal.” (Os. Aali Imraan (3): 134-136) 


Firman Allah, 


“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan serta 
menolak kejahatan dengan kebaikan: orang-orang itulah yang mendapat 
tempat kesudahan (yang baik), yaitu surga “Adn yang mereka masuk ke 
dalamnya bersama-sama dengan orang yang shalih dengan bapak- 
bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedangkan malaikat-malaikat 
masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu: (sambil mengucapkan 
salam) “keselamatan atasmu berkat kesabaranmu'. Maka alangkah baiknya 
tempat kesudahan itu.” (Os. Ar-Ra'd (13): 22-24) 


Firman Allah, 


“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 
perbuatan-perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka memberi 
maaf.” (Os. Asy-Syuura (42): 37) 

Firman Allah, 

“Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni 


(mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (Os. At-Taghaabun (64): 14) 

Firman Allah, 

“Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba 
orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah 
menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak 
dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak 


dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai 
keberuntungan yang besar.” (Os. Fushshilat (41): 34-35) 


933. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj, 


AN na AI AA 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 529 





“Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai Allah, yaitu 
sifat pemaaf dan tidak terburu-buru.” (HR. Muslim) 


934. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhuma, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


o. ag an ai "3 3o0 3 2G 
Ja KP Ca TA IS AP AS Cp Lah 
“Neraka hanya diharamkan atas orang-orang yang lembut dan pemurah.” 


(HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Diriwayatkan juga oleh 
Ibnu Hibban dan ini redaksi beliau. Hadits shahih 


935. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Seorang laki- 
laki pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 
“Tunjukkanlah aku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke 
dalam surga!” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Aa SMG SY 


Jangan marah, niscaya engkau akan masuk surga'.” (HR. Ath-Thabrani). 
Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


936. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


: sd : P) MAN Ra” 0G or 
RN Ke Kmdi SU SI Apa ASI Rehab What mal 


“Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat ototnya, tetapi orang yang 
dapat mengendalikan dirinya saat marah.” (HR. Bukhari-Muslim) 


937. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, Rasulullah menafsirkan firman 
Allah SWT, “Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik”. 
(Os. Al Mukminuun (23):96) -Yang dimaksud oleh ayat ini adalah- 


Xx Pa, 5 2 2g Kena 00133 on t0 0x 90. sel 05 - 
Dl eat D3 Ijlad I aslayI As ra AI Kis Tali 
0 ISA. OAT...» - 


Ma en one 


530 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Sabar pada saat marah dan memberi maaf tatkala disakiti. Jika mereka 
telah melakukan hal ini, maka Allah akan menjaga dan menundukkan 
musuh-musuh mereka.” (HR. Bukhari). Secara mu 'allag. 


938. Dari Ibnu Marhum, dari Sahl bin Mu'adz, dari ayahnya radhiyallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Na TN NA NN MD BA Mon TAN Ba Seat se ena DN 
SSI 03) SEN OS adah Ol AE 3 yah Use ebS Ua 
ai | 13 - PMT AN Ana 

SUS gal ad al oa 
“Barangsiapa menahan amarahnya sedangkan ia sanggup untuk 
meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk 
hingga Ia memberinya pilihan bidadari mana saja yang ia kehendaki.” (HR. 


Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi) menurut Tirmidzi hadits ini hasan. 
Hadits hasan 


Kautamaan Memaafkan Orang yang Menzhaliminya 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan luka-luka (pun) ada gishasnya. 
Barangsiapa melepaskan (hak gihsasnya, maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya.” (Os. Al Maa'idah (5): 45) 


Ibnu Abbas berkata, “Hal itu menjadi penebus dosa baginya di sisi 
Allah dan dia akan mendapatkan pahala yang besar.” 


Firman Allah, 


“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang. Allah meyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 
(Os. Aali “Imraan (3): 134) 


Firman Allah, 


“Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.” (Os. Al Hijr 
(15): 85) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 531 





Firman Allah, 


“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan 
yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika 
kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 
sabar.” (Os. An-Nahl (16): 126) 


Firman Allah, 


“Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah 
kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Os. An-Nuur (24): 22) 

Firman Allah, 

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka 
barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas 


(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 
zhalim.” (Os. Asy-Suuraa (42): 40) 


Firman Allah, 


“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan. sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Os. 
Asy-Suuraa (42): 43) 


939. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


EN aa MN SR Kan ea Ka Ea 
Mel PNY Lg G3 NI ina NAS AI 5G Up Je Ga ihO ulah L 
4 ka di ji : A 5 N 

Da3, Ya 


“Tidak akan kurang harta itu karena sedekah dan tidaklah Allah menambah 
bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang 
hamba berlaku tawadhu kepada Allah melainkan Allah akan 
mengangkatnya.” (HR. Muslim) 


940. Dari Abu Kabsyah Al Anmari radhiyallahu 'anhu, bahwa dia 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


532 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Error 





La aeb JL ak An BO Aja aa SUNAN Gde yodl SA 
at $ 


Ro. ANA A 3. 2 c ora 2. ALL Ko ” TA 
NS HAB) po lh X2 db V3 Sato 
ls 0. como se PA Arda N PN aa £ 
by TS is OA ob 3 Yuta 


“Tiga perkara, aku bersumpah atas tiga perkara tersebut kepada kalian, 
dan aku akan mengabari kalian sebuah hadits maka hafalkanlah hadits itu, 
Tidaklah akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, dan 
tidaklah seorang hamba dizhalimi kemudian ia bersabar terhadapnya 
kecuali Allah akan menambah baginya kemuliaan, serta tidaklah seorang 
hamba mulai meminta (kepada makhluk) melainkan Allah akan membuka 
pintu kefakiran baginya'.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi 
hadits ini hasan shahih. Hadits hasan 


941. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ea ey 0300 0 0 


“Bersikap kasihlah, niscaya kalian akan dikasihi. Berilah maaf, niscaya 
kalian akan dimaafkan.” (HR. Ahmad) Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


Pahala Membantu dan Menyayangi Kaum Lemah 


Allah Ta'ala berfirman, “Muhammad itu adalah utusan Allah dan 
orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah keras terhadap orang- 
orang kafir: tetapi berkasih sayang sesama mereka.” (Os. Al Fath (48): 29) 

Firman Allah, 

“Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan 


untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling 
berpesan itu) adalah golongan kanan.” (Os. Al Balad (90): 17—18) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 533 


942. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash radhiyallahu “anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


e- 2 bela 9 021. 9. Bas. of, 


Tg PPN LAI Abg OA 
2 


“Orang-orang penyayang akan disayang oleh Dzat yang Maha Penyayang. 
Oleh karena itu, sayangilah siapa saja yang ada di bumi, sehingga kalian 
akan disayang oleh (penghuni) yang ada di langit.” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


943. Dari Abdullah bin Amru bin Al “Ash radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Pan et 2 2. ae aa 21 nat oat SL te 02-03 al. 0 
Ca arak Jay Sp UB Jang Sia NABI Vyas Nya 
TaonroLa.. aa Te L.. » 
O paku ay Iglasla ds Uy nan 
“Bersikap sayanglah, niscaya kalian akan disayangi, dan berilah maaf 
niscaya kalianpun akan dimaafkan. Celakalah bagi orang-orang yang 
perbuatannya buruk dan kasar, sedangkan mereka mengetahui hal 


tersebut.” (HR. Ahmad). Sanadnya yang terdiri dari parawi-parawi yang 
Isigah. Hadits shahih 


944. Dari Bukair bin Wuhaib, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik 
berkata kepadaku bahwa aku akan mengabarimu sebuah hadits yang tidak 
kusampaikan kepada setiap orang, yaitui: suatu ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri di depan pintu rumahnya sedangkan kami sedang 
berada di sana. Beliau shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


. 9 3 5 - - s 3 - 3 3 3 # 
Of Lb 3 Jae Uh Se As Ap Un Se Ne SAP NI 
na $3 2 4. - o - Ian 13 2 DG 2. ng Sg 
Jaa SE NAS NASI Oh NP AA Op Nyam Tya jl 
- 2S AN, SA SIS la al 3 


“Para imam itu berasal dari Ouraisy. Sesungguhnya aku mempunyai hak 
atas kalian, dan mereka juga mempunyai hak atas kalian. Contoh dari hal 


534 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


tersebut adalah, jika mereka meminta perlindungan maka lindungilah, jika 
mereka mengadakan perjanjian maka penuhilah dan jika mereka berhukum 
maka bersikap adillah kalian. Jadi barangsiapa tidak melakukan hal 
tersebut di antara mereka, sungguh laknat Allah akan tertimpa kepadanya. 
Para malaikat dan seluruh manusia juga akan melaknatnya.” (HR. Ahmad) 
Para perawi terdiri dari orang-orang yang tsigah. Hadits shahih 


945. Dari Abu Musa radhiyallahu “anhu, dia pernah mendengar Nabi 
Shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


“| 


03. 2 5. . 5: 03 Nara 
YA ap 
“Tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi.” 


Para sahabat berkata, “Ya Rasulullah, kami semua menyayangi.” Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


P4 24 Tg . ter “Ba Pa 2 . Pa . . ".8 
RN Tn SI Kanto SAE UI La Ti 


“Yang dimaksud bukanlah kasih sayang yang hanya sebatas kasih-sayang 
seseorang terhadap sahabatnya, tetapi kasih-sayang yang bersifat umum." 
(HR. Ath-Thabrani). Para parawi hadits-hadits shahih. Hadits shahih 


946. Dari Mu'awiyah bin Ourrah, dari ayahnya radhiyallahu “anhu, bahwa 
seseorang pernah berkata, “Ya Rasulullah, sungguh aku sangat sayang 
terhadap kambingku tatkala aku menyembelihnya.” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


AB Pb 


“Jika engkau mengasihinya, semoga Allah-pun mengasihimu.” (HR. Al 
Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


947. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 535 


GA na HA UA & LAN IP AA 


- 


Tami 3G 2 KEY, sLi 2 | 


“Seorang laki-laki pernah menuju ke sebuah sumur, lalu ia turun dan 
minum darinya. Ketika ia naik, ia lihat seekor anjing yang sedang 
menjulurkan lidahnya karena kehausan. Iapun mengasihaninya, dan 
melepaskan sebuah sepatunya untuk memberinya minum dari sepatu yang ia 
lepaskan tersebut. Dengan perbuatan itu, maka Allah bersyukur kepadanya 
dan memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Bukhari dan Muslim). Redaksi 
dari Bukhari dan Muslim telah disebutkan terdahulu, dan redaksi ini 
merupakan redaksi hadits riwayat Ibnu Hibban. 


Disebutkan pula dalam riwayat Bukhari, 
Sh aa Haa 5 Sp c asa aya Cap ot 


ToP 0 ce 


aja KS SEE Gp 553 Jana) 


“Tatkala seekor anjing berkeliling pada sebuah sumur, dimana anjing 
tersebut hampir mati karena kehausan, dikala itu seorang wanita pelacur 
dari Bani Israil melihatnya, maka iapun melepaskan sepatunya dan minum 
dengan menggunakan sepatu tersebut, dan juga memberi minum anjing itu. 
Karena perbuatannya itu, maka ia pun diampuni.” 


Pahala Bersikap Lemah Lembut dalam Setiap Urusan 


Firman Allah Ta'ala, “Dan orang-orang yang apabila 
membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) 
kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian...... (hingga firman) mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik- 
baik tempat menetap dan tempat kediaman.” (Os. Al Furgaan (25): 67-76) 


948. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


536 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Jasa ( 0 -, 0 D2. Pad 0. NA Pen ada 3 jd 

IE 1S PGN BOR Ol 
“Tidaklah sifat lemah-lembut itu ada pada sesuatu melainkan ia akan 
menghiasinya, dan tidaklah sifat tersebut dicabut dari sesuatu melainkan ia 
akan mengotorinya.” (HR. Muslim) 


949. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


- Kn. 2g. 0 Bea Na Toto yg - 2 Too. 
oa Aa PR ay HA ja An gak Dah JI Ia A5 gali Uya 
PA an GPIB HA 


“Barangsiapa diberikan bagian dari sifat lemah-lembut, niscaya ia telah 
diberikan bagian dari kebaikan. Dan barangsiapa dihalangi dari bagian 
sifat lemah-lembut, maka ia telah dihalangi dari bagian kebaikan.” (HR. 
Tirmidzi) Beliau (Tirmidzi) berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Hadits 
shahih 


950. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasululiah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 

Et 23 KA NU 
“Sesungguhnya Allah Maha Lemah-Lembut, dan Dia senang terhadap sikap 
lemah-lembut dalam segala urusan.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 


2 T o id . : aa 03o 2g : 3 o,c N « 
Uh HI Se BY JP gang BA —u aa) SO 
Pa - T. oa 
“Sesungguhnya Allah Maha Lemah-Lembut, Dia senang dengan sifat lemah 


lembut. Dia memberikan atas sikap lemah-lembut (kebaikan) yang tidak Dia 
berikan atas sikap anarki dan tidak pula atas yang lainnya.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 537 


951. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Aa) Sp OA Ie F BIUS de ba IG PA Ol 
MO Maba dek nyala MUG Ab le 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan memberikan atas sifat 
lemah-lembut (kebaikan) yang tidak ia berikan atas sifat anarki. Jika Allah 
telah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memberinya sifat lemah- 
lembut dan tidaklah diharamkan sifat tersebut pada ahli bait (beberapa 
orang) melainkan mereka akan diharamkan (terhadap kebaikan)” (HR. 
Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


952. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda kepadanya, 


4 € “ PP en 0 . £ Pa an sd 4 .. 23 
BA ae JENIS oh Jak SI AI ob BI KL U 
“Ya Aisyah, bersikap lemah-lembutlah, karena jika Allah menghendaki 
kebaikan kepada suatu kelurga, maka Ia akan memberikan sikap lemah- 


lembut kepada mereka sikap.” (HR. Ahmad). Para perawi hadits shahih. 
Hadits shahih 


953. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Kd 


ag Te 300 ore Iso Lo. OF ya Den hr te 
SEN Ae GA ENI IE Ru uh SAN v 
PN NT 
aa 
“Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang diharamkan dari 
api neraka? Mereka itu adalah orang-orang yang lemah-lembut dan 
pemurah.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Diriwayatkan 
juga oleh Ibnu Majah. Hadits shahih 


538 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Menutupi Aib Saudaranya Semuslim 


954. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


beat Hen ae £ o- 2 - 
ALAN GA YP EA IE ai 
“Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan 
Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.” (HR. Muslim) 


955. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


IS pas 3D DA AN DS Uya KS pl Se Tana 
dag ea ea maka de Ya LAh UN 
51, IN ge £ EN KN aa P2 ups s2, 

lo SN OS La op 3 Hn, 


“Barangsiapa melapangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitan- 
kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan baginya 
dari kesulitan- kesulitannya di hari akhirat. Barangsiapa memudahkan 
urusan seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan memudahkan urusan- 
urusannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib 
(kekurangan)seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di 
dunia dan akhirat. Allah juga akan senantiasa menolong seorang hamba 
selama hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim) 


956. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 539 





Pa LN Bee en AR ANA IA IN SAT 0.1 3 
BA OS ea Are BOS yag Kakung Up dafa2 U pelawal bgl 


ai NN Ae og Ot Se Donapaa 
data ag dika Ualima jika oya KALA 


“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh 
menzhaliminya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. 
Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah juga akan 
memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan kesulitan seorang 
muslim dari kesulitan-kesulitannya di dunia, niscaya Allah juga akan 
melapangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitannya pada hari akhirat. 
Dan barangsiapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup 
aibnya pada hari Kiamat.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


957. Dari Makhul, Agabah bin Amir mendatangi Maslamah bin Makhlad, 
lalu terjadilah suatu (percekcokan) antara dia dengan penjaga pintu. Kekita 
Maslamah mendengar hal itu, maka iapun mengizinkan Agabah untuk 
masuk menemuinya. Agabah berkata, “Aku datang bukan untuk 
mengunjungimu, namun karena suatu keperluan. Apakah kamu ingat saat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pari La. or A - Ge Hanna Oa #0 2 0. 
KAA pg AI Fila Un Fi Alan Ml Uya ia ya 
“Barangsiapa mengetahui sebuah kesalahan dari saudaranya kemudian ia 


menutupinya, maka Allah-pun akan menutupi kesalahannya pada hari 
Kiamat.” 


Maslamah bin Makhlad berkata, “Iya Benar apa yang kamu katakan.” 
Agabah berkata, “Untuk keperluan itulah aku datang.” (HR. Ath-Thabrani) 
Perawi-perawinya terdiri dari perawi-perawi hadits shahih. Hadits shahih 


958. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad dari Abu Sa'id Al 
Khudri radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
to AN EP ato 23 LL Tea. 0 Em 03... 
Aim Ugo al Alona YI ale Un ind 0S MI aa SP NY 


- - - 


540 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Tidaklah seorang mukmin mengetahui aib saudaranya lalu ia menutupi aib 
saudaranya tersebut, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam 
surga.” Hadits shahih 


959. Dari Rajaa' bin Haiwah, dia berkata, “Aku mendengar Maslamah bin 
Makhlad radhiyallahu “anhu mengatkan abahwa tatkala aku bermukim di 
suatu daerah, datanglah penjaga pintu rumahku dan berkata, “Seorang Arab 
Badui meminta izin hendak masuk menemuimu”. Maka aku berkata, “Siapa 
kamu?”' Ia berkata, “Jabir bin Abdillah'. Maslamah berkata, “Maka aku pun 
pergi melihatnya dan berkata, “Apakah aku harus turun menemuimu atau 
engkau naik menemuiku?” Jabir berkata, “Kamu tidak perlu turun dan 
akupun tidak perlu naik. aku mendengar bahwa engkau meriwayatkan 
sebuah hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
keutamaan menutupi aib seorang mukmin, karena itu aku datang untuk 
mendengarnya langsung darimu. Engkau mengatakan bahwa engkau 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- P3 Pn 
L Ing 20 25 | Goolo. 0 EH 


: £ A Ek To. 0,3 1 c20.8.- 

are 0 png 00 las 6279 ya Leo Cena SAI at yaa UP 
Barangsiapa menutupi aib seorang mukmin, maka seakan-akan ia telah 
menghidupkan bayi perempuan yang telah dikubur hidup-hidup'” 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memukul untanya lalu 
beranjak pulang'.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Pahala Mendamaikan Orang-orang yang Berselisih 


Allah Ta'ala berfirman, “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan 
bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh 
manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan 
perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian 
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya 
pahala yang besar.” (Os. An-Nisaa' (4): 114) 


Allah Ta 'ala berfirman, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 541 





“Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 
antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah 
orang-orang yang beriman.” (Os. Al Anfaal (8): 1) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat.” (Os. Al Hujuraat (49): 10) 


960. Dari Abu Ad-Darda'" radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


T-.8 & En 7. 9 Pe SN pik TE 
SALA, SLS R05 3 ya Jaade 6S A1 YI 


“Maukah engkau aku beritahu tentang suatu amalan yang lebih mulia dari 
derajat puasa, shalat, dan sedekah?” 


Para sahabat berkata, ”Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


KI GA pd SS SS OB II S3 WA 


“Mendamaikan orang-orang bersaudara yang berseteru, karena rusaknya 
persaudaraan adalah pemutus (bencana) bagi agama seseorang.” (HR. Abu 
Daud, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan 
shahih. 


Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dengan 
sanad yang tidak mengapa (laba'sabihi). Hadits shahih 


961. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


S3 Jai HAN aa dia ii J3 anta la BN ia Ah IS 
Pen ana Sao ye 
Ko Dal S ana Fan 393 Tawan! LI, Tae 
Sita eh 5 SS Ans 


542 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


"Setiap persendian manusia wajib bersedekah. Pada tiap hari dimana 
matahari terbit, seseorang yang mendamaikan dua orang yang bertengkar 
adalah sedekah, menolong seseorang naik ke kendaraan atau menolong 
mengangkat barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah: berkata-kata 
yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang ia ayunkan menuju shalat 
adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan-jalan adalah sedekah.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


962. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya radhiyallahu “anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Na ASLI oi Jb II GE eSP NA 


Kb HE ag di Sea UG Ga AA Ip AI 

2. 2 4 - 4. - ba - ag - (1 Ta 

Ju Las TPA PP yaa Pa 
“Barangsiapa melindungi orang mukmin dari orang munafik.” -perawi 
berkata: Aku kira Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda- “Maka 
Allah akan mengutus seorang malaikat menjaga dagingnya dari api neraka 
pada hari Kiamat. Dan barangsiapa melindungi seorang muslim (menahan 
lisan atau perbuatannya) tatkala ia bermaksud membuka aibnya, maka 


Allah akan menjaganya di atas jembatan neraka Jahannam hingga ia keluar 
apa yang dikatakannya.” (HR. Abu Daud) Hadaits hasan 


Pahala Saling Mencintai karena Allah 


Allah Ta'ala berfirman, “Teman-teman akrab pada hari itu 
sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang 
orang yang bertakwa. “Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran 
terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) 
orang-orang yang beriman kepada ayatayat Kami dan adalah mereka 
dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, 
kamu dan istri-istri kamu digembirakan'. Diedarkanlah kepada mereka 
piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat 
segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 543 


kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu 
disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu 
ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu 
makan.” (Os. Az-Zukhruf (43): 67—73) 


963. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatatakan bahwa 
seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang 
seorang lelaki yang mencintai suatu kaum namun ia tidak bertemu 
dengan mereka?” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 

Ta Eun 


Ae AA 


“Orang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai” (HR. Bukhari) 


964. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang mencintai suatu 
kaum tetapi ia tidak mampu beramal seperti amalan mereka?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

L 0. 9... e3| 


na Ke » u bc 
“Ya Abu Dzar, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta?" 
Abu Dzar berkata, “Kalau begitu, maka aku cinta Allah dan Rasul-Nya.” 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


SA LA seb 3 AI Up 
“Sungguh engkau wahai Abu Dzar (beliau mengulangnya) akan bersuka 
dengan orang yang engkau cintai” Perawi berkata, “Maka Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam mengulangi ucapan beliau itu.” (HR. Abu 
Daud). Hadits shahih 


965. Dari Anas radhiyallahu “anhu, seorang laki-laki pernah bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 

- 3 : 3 “.. Fa 2 & eU 0.09 .. 2 5 Na .. 
A » #0. -. — 3. 


heat Aus TP rare pak & SIG (s9 


- 
10 


- Aa Aa Bela ph AE) KO bg dl 
544 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


0“). .....-:-:,4—4—e:::e585555. ea 


“Kapankah hari Kiamat itu tiba?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, “Apa yang telah engkau persiapkan untuk 
menghadapinya?” Laki-laki itu berkata, “Aku tidak menyiapkan amalan 
yang banyak melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.” 
Mendengar perkataan lelaki itu, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, “Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai” 
Anas berkata, “Maka tiadalah sesuatu yang menggembirakan kami 
sebagaimana kegembiraan kami dengan sabda beliau, “Engkau bersama 
dengan orang yang engkau cintai?” Anas berkata, “Maka aku cinta 
kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar, dan 
aku berharap akan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 

Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dengan redaksi: 
Anas berkata, 


3 08o 


SI aga (Pp ah al ba J3 EA 
Jen anak Ian at iga pp 
HA bp ba Ah ya 


“Aku menyaksikan para sahabat Rasulullah Sg terhadap sesuatu 
yang tidak aku saksikan mereka gembira seperti kegembiraan mereka 
pada saat itu, yaitu tatkala seorang laki-laki berkata, “Ya Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai saudaranya 
karena amalannya, namun ia tidak mampu melakukan amalannya itu? 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "seseorang itu akan 
bersama dengan orang yang ia cintai!” Hadits shahih 


966. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 
“alaihi wasallam, ar Pena, 


“Barangsiapa mencintai karena Allah, Bean karena Allah, dan 


melarang karena Allah, sungguh ia telah menyempurnakan imannya” 
Hadits hasan 


967. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 545 


IIA AN OS IA SUNYI SE IG AS Ia SM 


o 
2 Pa Mad 


sa ot 3 3 Ja PU SY ae AA 1 Ula Ca 
9 041 0 
SG aoi SKS RAN SN NS 9 
“Tiga perkara, barangsiapa -tiga perkara ini- ada padanya, niscaya ia 
akan merasakan manisnya iman, orang yang lebih mencintai Allah dan 
Rasul-Nya daripada yang lain: dan orang yang cinta kepada seorang 
hamba, tidaklah ia mencintai kecuali karena Allah: dan orang yang 
benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari 
kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka” 


Dalam TIWaYAt lain, 


“ 22 AI TG at PrATp oLayi IL Eh SS Ip 


gn. 


Syari ol Dg Ag Uya Ca 203 ARA Kue 
AT 


“Tiga perkara, barangsiapa —tiga perkara itu- ada padanya niscaya ia 
akan merasakan manisnya iman, hendaknya mencintai Allah dan Rasul 
Nya melebihi kecintaannya terhadap selain keduanya, dan hendaklah 
engkau mencintai karena Allah dan marah karena Allah” (HR. Bukhari- 
Muslim). 


968. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


SY Lo VAN ad SY PS Tami Ae yA 


“Barangsiapa ingin merasakan manisnya iman, hendaklah ia mencintai 
seseorang, tidaklah ia mencintainya melainkan karem Allah.” (HR. Al 
Hakim) Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. 


969. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi Mayong bersabda, 


o F4 0 P 


ME IG Pe BE EP 0 ol 0 Lay ge 


NA 


546 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





3 a ... 

Ola Yi Was 
“Sesungguhnya yang termasuk bagian dari iman adalah jika seseorang 
mencintai saudaranya, dan tidaklah ia mencintainya kecuali karena 
Allah dan bukan karena harta yang diberikan kepadanya saudiranya, 
demikianlah yang namanya iman” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 
Jayyid. Hadits hasan 


970. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


-3 


2 PP MAPAN NA 2 ee an AN P3 tana .. PN anu 
Le Kara Jar PAI SIA OS YAI 9 INA LL 


“Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah melainkan yang 
paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah yang paling besar 
kecintaannya kepada saudaranya” (HR. Ath-Thabrani, Abu Ya'la, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. 
Hadits shahih 


971. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 


wasallam, beliau bersabda, 
2. ta € k 2.9. 2 2 A 53 2 - 25 o- 
JB Y) BY pn cb SM eka? Anam 


“Tujuh golongan yang akan Allah naungi dalam naunganNya pada hari 
di mana tiada lagi naungan kecuali naungan-Nya.” 
Kemudian beliau sebutkan di antaranya, yaitu, 


Ale Epi) le MEN GG ONE) 
“Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, keduanya 


berkumpul karena Allah dan berpisah karenaNya.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


972. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi asalam bersabda, 


Bb Gb Sta BASA Gi aa 3 YAI Ik 
SEP! JP pa db 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 547 


1 ““,.Et————— 


“Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari Kiamat, “Di manakah 
orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Pada hari ini 
Aku akan menaungi mereka dalam naungan-Ku di mana pada hari ini 
tiada lagi naungan kecuali naungan-Ku'.” (HR. Muslim) 


973. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


, 


Kan apa yiaparaa P Bg ANA Ng yi PApN 
Ja Jb ah ng jl tu JG $ Nat: Jual Ab 
Jb ja pa BE Ty: NAN 

Ea usia ia dan JB 


“Ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya yang berada di desa 
lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Ketika malaikat 
itu telah mendatanginya, ia berkata, “Hendak ke mana engkau?" Laki- 
laki itu berkata, “Aku hendak mengunjungi saudaranku yang berada di 
desa ini'. Malaikat itu bertanya, “Apakah engkau hendak mendapatkan 
(mengambil) suatu nikmat (harta) darinya? ' Laki-laki itu berkata, “Tidak 
demikian, aku mengunjunginya karena mencintainya karena Allah'. 
Malaikat berkata, “Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu 
untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana 
engkau mencintai saudaramu itu karena-Nya'.” (HR. Muslim) 


974. Dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meriwayatkan dari 
Rabb-Nya, 


cu 


an Gp GA db telan GA gai 
SEN PA 3 Ding AU ga 


“Wajiblah kecintaan-Ku atas orang-orang yang saling cinta karena-Ku, 
wajiblah kecintaan-Ku atas orang-orang yang saling menyambung tali 
persaudaraan karena-Ku, wajiblah kecintaan-Ku atas orang-orang yang 
saling mengunjungi karena-Ku, dan wajiblah kecintaan-Ku atas orang- 
orang yang saling menolong karena-Ku'” (HR. Ahmad) Sanadnya 
Shahih. Hadits shahih 


548 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


975. Dari Syurahbil bin As-Samth, bahwasannya dia berkata kepada 
Amru bin Abasah, “Maukah engkau mengabarkan sebuah hadits yang 
engkau dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?” Dia 
berkata, “Ya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Ga an 0 L- 0 £ 0 Lo A5 Giaa Ba se Sa 2 Kang Pan AN 
aib de ya Oil oral ana La IG Ja GP AI JL 
Ke apasih O Bb ai das Teruna Ata LA Kia ea Ban & 
Y O dilan cs "ata Ta Ag si eP Jayalya s yaaa 
Es Peni Pe na 5 - 0 an 0 £- o £ 

AA ah ia 1 al 

“Allah berfirman, “Sungguh telah wajiblah kecintaan-Ku terhadap 
orang-orang yang saling mencintai karenaKu, sungguh telah wajiblah 
kecintaan-Ku terhadap orang-orang yang saling mengunjungi karena 
Ku, sungguh telah wajiblah kecintaanKu terhadap orang-orang yang 
saling memberi pertolongan karena-Ku, dan sungguh telah wajiblah 
kecintaan-Ku terhadap orang-orang yang saling berteman karena Ku'” 


(HR. Ahmad). Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani 
dan Al Hakim. menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


976. Dari Abu Muslim, ia berkata, “Aku berkata kepada Mu'adz, “Demi 
Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu, bukan karena harta yang 
hendak aku raih dan bukan pula karena hubungan kekerabatan”. Muadz 
berkata, “Kalau begitu, karena apa engkau mencintaiku?” Aku berkata, 
“Karena Allah?” Abu Muslim berkata, “Maka Muadz pun menarik tepi 
bajuku dan berkata, Bergembiralah jika benar perkataanmu itu, karena 
aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


o ae 2g 9- Ma an - ca. en 2 y ob 
an EN Oa sa sena An Dea 
.. Lt oda 
Bln, O yaa! 
“Orang-orang yang saling mencintai karena Allah kelak akan berada di 
dalam naungan Arsy pada hari di mana tiada lagi perlindungan 
(naungan) kecuali naungan-Nya, para nabi dan para syuhada juga ingin 
menempati tempat tersebut '” 
Abu Muslim berkata, “Tatkala aku berjumpa dengan Ubadah bin Ash- 
Shamit, maka dia berkata aku pun mengabarinya hadits Muadz tersebut, 


“Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda dari 
Rabb-Nya: 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 549 





D9 Pe - 02. 
SPAN BA AG Ay EN Ia Ra 
To3da 2 3 9. 04 0 23 
SA AA Aa oa dp ja 
“Telah wajiblah kecintaanKu atas orang-orang yang saling mencintai 
karena-Ku: telah wajib kecintaanKu atas orang-orang yang saling 
menasihati karena-Kuj telah wajib kecintaan-Ku atas orang-orang yang 
saling menolong karena-Ku, mereka akan berada di atas mimbar- 
mimbar dari cahaya, para nabi, syuhada, dan orangorang yang benar 
juga ingin menempati tempat tersebut” '” (HR. Ibnu Hibban) 

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Muadz, 


dan Tirmidzi menilainya shahih. Redaksi haditsnya adalah, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


sb - toda 33 o- 040 jean BAG Ia ta eta 
stadia SA Abah IP Sa AE IS Op 
“Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganKu akan 


menempati mimbar-mimbar dari cahaya, para nabi dan syuhada 
menginginkan tempat mereka” Hadits shahih 


977. Dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
PN Pemain alaihi aa ketnam 


aa Y, Al S3 an 
“Sungguh Allah akan membangkitkan suatu kaum pada Hari Kiamat, di 
wajah-wajah mereka ada cahaya dan mereka menempati mimbar 
mimbar dari permata: seluruh manusia iri dengan mereka, mereka itu 
bukan para nabi dan para syuhada” 
Abu Ad-Darda' berkata, “Maka seorang Arab Badui berjalan dengan 
kedua lututnya dan berkata, “Ya Rasulullah, sifatkanlah mereka kepada 
kami hingga kami mengenal mereka”. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


D3 Ie opa Hi Ng 53 UG Ia AI BEN 3 


550 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka 
berasal dari suku dan negara yang berbeda-beda, namun mereka berkumpul 
untuk berdzikir kepada Allah'”” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. 
Hadits hasan 


978. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


P4 
- 05 


Kat yaa BL aa Fa 3 af alel, SN, yee au) er) u 
Ap ea Uu Aap Oya 4 sasa) AIA Y, 


“Wahai sekalian manusia, dengarlah, renungkanlah dan ketahuilah, bahwa 
Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba, mereka bukan para nabi dan bukan 
pula para syuhada, dan para nabi serta para syuhada iri terhadap 
kedudukan dan kedekatan mereka di sisi Allah.” 


Mendengar itu, seorang Arab Badui yang keras wataknya berjalan dengan 
kedua lututnya dan melambaikan tangannya kepada Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam, lalu berkata, “Ya Rasulullah, mereka bukan para nabi dan 
bukan syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada iri dengan kedudukan dan 
kedekatan mereka di sisi Allah, sifatkanlah mereka kepada kami!” 
Mendengar perkataan orang itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam gembira, 
lalu bersabda, 


' S.. Le Mo OE 02.0. " zor at an 190 
AN TAG KE PA AN Ja JA IA Up DA 
" Lo eore Lon gol 020 Papa em aan eng” N, Pan Ol nie 
, gt 04-05 


- Laga Ce Ben 00. 5 503 0 Sae "0. 
(B9 OA Yy II ap HI pk Lp ealoy Ly ea pa3 
VP BY Ae Sp Y HI MSI 
“Mereka adalah orang-orang yang berasal dari suku yang asing, dan tidak 
ada hubungan kerabat di antara mereka, namun mereka saling mencintai 
karenaku. Pada hari Kiamat Allah akan meletakkan mimbar-mimbar dari 
cahaya dan akan mendudukkan mereka di atasnya. Allah akan menjadikan 


wajah dan baju-baju mereka bercahaya. Seluruh manusia merasa khawatir 
pada hari Kiamat, sedangkan mereka tidak merasakannya. Mereka itulah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 551 





para wali Allah yang tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka, dan 
mereka tidak bersedih hati'”” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. Abu Ya'la dan 
Al Hakim. Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


Keutamaan Memberi Salam Kepada Kaum Muslimin 


Allah Ta'ala berfirman, “Apabila kamu dihormati dengan suatu 
penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, 
atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan 
segala sesuatunya.” (Os. An-Nisa' (4): 86) 


979. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


1g PI SIGN SI MENNP: & Lo. Te 01 9 2 Aga Lah Oa 
SE SIS VPS SOAP Vy NjaP LI OSN Y 
Pe NA NA NN PN 0 

SNI NPSN SA 0 yaa Il ea 

“Tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman dan tidaklah kalian 
beriman hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian ingin aku 


tunjukkan suatu perkara yang jika kalian lakukan, niscaya kalian akan 
saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim) 


980. Dari Al Barra” bin Azib radhiyallahu "anhu, dari Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 
| 


Yon) NA Ape 
“Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat.” (HR. Ibnu Hibban) 
Hadits hasan 
981. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


552 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Ta na et na Su Aa OT 9 5 012 
Am Ko alel Tanba ALI Terialy era JI Igakasl 


“Sembahlah Dzat yang Maha Penyayang, sebarkan salam, dan berilah 
makan, niscaya engkau akan masuk surga.” (HR. Ibnu Hibban dan 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


982. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


3: ge 03 Semen SE AL 3 0. 8 & .€ 

AG ASN Jak Ujko3 lalat! Kpaabiy GNI Its Cal Upi G 
$ g . R - Haa 0 3 

OX Kind! Ilang 

“Wahai sekalian manusia! Sebarkanlah salam, berilah makanan, dan shalat 

malamlah kalian di saat manusia tertidur lelap, niscaya engkau akan masuk 


surga dengan selamat”. (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan 
shahih. Hadits shahih 


983. Dari Abu Syuraih radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah, 
beritahu aku tentang sesuatu yang dapat membuatku masuk surga.” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Badan pb SEX Ii SI 


“Ucapan yang baik, menyebarkan salam dan memberikan makan.” (HR. 
Ath-Thabrani, Ibnu Hibban dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanad hadits 
ini shahih. Hadits shahih 


984. Dari Imran bin Husain radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Seorang laki- 
laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu berkata, 


3 2 ore 31,8 
ls “Ml 
“Assalamu 'alaikum'. 


Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab salamnya, lalu 
beliau duduk dan bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 553 





Yo - 


$ 
“Baginya sepuluh kebaikan '. 


Kemudian datanglah laki-laki yang lain dan berkata, “Assalamu “alaikum 
warahmatullahi”. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab 
salamnya, lalu duduk dan bersabda, 


- 
2. 


J3 Pasi 
“Baginya dua puluh kebaikan '. 


Kemudian datang lagi laki-laki yang lain dan berkata “Assalamu “alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh'. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam menjawabnya, kemudian duduk dan bersabda, 


Ie. 


Oto 


“Baginya tiga puluh kebaikan'” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


985. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad dari Sahl bin Hanif 
radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


SE SN : J8 2) SES jas MS Kla SEN JB LA 


at 9 - Pegat 
Lp SE PA : J8 2 ES Ve BOSS M5, 


7... 


Kn IP TS EGA 


“Barangsiapa berkata “Assalamu 'alaikum', niscaya dicatat baginya 
sepuluh kebaikan. Barangsiapa berkata — “Assalamu alaikum 
warahmatullahi', niscaya dicatat baginya dua puluh kebaikan. Dan 
barangsiapa berkata, “Assalamu “alaikum warahmatullahi wabarakatuh ' 
niscaya dicatat baginya tiga puluh kebaikan.” Hadits hasan 


986. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, pernah seorang laki laki 
melewati Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam yang sedang berada : da 


554 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





sebuah majelis, maka laki-laki itu berkata, “Assalamu alaikum”, lalu 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 
To. 2 


Hita yag 


“Baginya sepuluh kebaikan.” 


Kemudian lewat lagi laki-laki lainnya dan berkata, “Assalamu “alaikum 
warahmatullah?”, maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- 


0 J9 


Ana O 5) san 
“Baginya dua puluh kebaikan.” 


Kemudian lewat lagi laki-laki yang lain dan berkata, “Assalamu “alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh”, maka Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


Ie. 


“Baginya tiga puluh kebaikan.” 


Setelah itu, berdirilah seorang laki-laki dari majelis (hendak pergi) tanpa 
memberi salam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


up K3 AI SI anal 25 ISI Pe aa L USU 


0 2 


en on an 

2 JI 
“Begitu cepat sahabatmu itu lupa! Apabila salah seorang dari kalian 
mendatangi sebuah majelis, maka ia hendaknya memberi salam, dan apabila 
ia ingin duduk maka ia hendaknya duduk. Begitu pula manakala ia ingin 
pergi, ia hendaknya memberi salam, karena bukanlah yang pertama itu 


(memberi salam tatkala datang) lebih utama dari yang akhir.” (HR. Ibnu 
Hibban) Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 555 


Pahala Bagi yang Memulai Salam 


987. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


3.9. 


SAY Aa AA AS Ii Ol 


“Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang lebih 
dahulu mengucapkan salam.” (UR. Abu Daud dan Tirmidzi) | 


Tetapi redaksi Tirmidzi adalah: Ditanyakan, “Ya Rasulullah, jika dua 
orang bertemu, maka siapa di antara mereka yang lebih dahulu memberi 
salam?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Sa D4 KAY3I 


“Siapa saja yang memulai salam lebih dahulu- Dia adalah orang yang 
lebih utama di sisi Allah.” Tirmidzi berkata, “Ini hadits hasan.” Hadits 
hasan 


988. Dari Mu'awiyah bin Ourrah dari ayahnya radhiyallahu “anhu, dia 
berkata, “Wahai anakku, jika engkau berada di sebuah majelis dan engkau 
harapkan kebaikannya tetapi lalu hajat memanggilmu (untuk meninggalkan 
majelis itu), maka ucapkanlah “Assalamu 'alaikum', karena sesungguhnya 
engkau akan menyertai mereka terhadap kebaikan yang mereka dapatkan di 
dalam majelis itu.” (HR. Ath-Thabrani) Hadits shahih 


Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang jayyid. Dia juga 
meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang marfu' kepada Nabi, tetapi 
sanad yang mauguf lebih shahih. Tetapi mungkin dikatakan bahwa 
pernyataan semacam ini tidak mungkin dibawakan secara rasio, karena itu 
maka hukum hadits ini adalah marfu' —wallahu a'lam—. 

Sebelumnya sudah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu 
'anhu, yang berbunyi, 


II dna along Di Op D6 HE abah Ii Sa at) 


- - - 


556 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Aa Et 2. A3 Ni PARA P3 post 
2! Pai rb SINI aa emla 30 
“Apabila salah seorang dari kalian mendatangi sebuah majelis, maka 
berilah salam dan apabila ia ingin duduk maka ia hendaknya duduk. 


Begitulah pula jika ia ingin pergi, hendaknya ia memberi salam: karena 
bukanlah yang pertama itu lebih utama dari yang terakhir.” Hadits hasan 


Keutamaan Memberi Salam Tatkala Masuk Rumah 


Allah Ta'ala berfirman, “Maka apabila kamu memasuki (sebuah 
rumah) dari rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada 
(penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam 
yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.” (Os. An-Nuur 
(24): 61) 


989. Dari Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


MAA Jet SE denada di Taat as ES 
nee) Ae La Manan y ah ae aa Ab ata 
Li da3 UI 5 ON IE ata ye aa Ii 0 Jaan 


3g. 0£ 


8-0. 

IE Ita ja (ka HE J3 Jr ai Al IU Un 33 3 

In pa 
“Tiga golongan manusia yang akan mendapatkan jaminan (perlindungan) 
Allah yaitu: orang yang keluar berperang di jalan Allah, maka dia berada 
dalam jaminan Allah hingga Allah mewafatkannya dan memasukkannya ke 
dalam surga atau ia kembali dengan membawa pahala atau ghanimah. Juga 
seorang lelaki yang pergi di pagi hari ke masjid, maka dia berada dalam 


Jaminan Allah hingga Allah mewafatkannya dan memasukkannya ke dalam 
Surga atau ia kembali dengan memperoleh pahala atau ghanimah. Demikian 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 557 


pula seorang lelaki yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam.” 
(HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Tetapi redaksi Ibnu Hibban berbunyi, 


jera - 


tah J3 DL Dg G3 B3 BEAN Je hat pa 


S1 db Ita ya ta AE JS IS 


“Tiga golongan seluruhnya berada dalam jaminan Allah, jika ia hidup maka 
akan diberi rezeki dan kecukupan dan jika ia meninggal maka masuk surga, 
yaitu: orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam.” 


Pahala Berjabat Tangan 


990. Dari Salman Al Farisi radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Sta US Wii Mp LAGI can 326 Al ai II 2 


HB Wp Ie IP 3 AN AAN ag Di 
eh 23 Ia 3 IS 


“Sesungguhnya jika seorang muslim berjumpa dengan saudaranya 
kemudian mereka berdua berjabat tangan, maka  berguguranlah dosa 
mereka, sebagaimana dedaunan berguguran di pohon yang kering saat 
angin bertiup kencang. Bahkan akan diampuni dosa keduanya, meskipun 
dosa mereka sebanyak buih di lautan.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 
hasan. Hadits hasan 


991. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam pernah berjumpa dengan Hudzaifah dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika itu hendak menjabat tangan Hudzaifah, namun ia 
menghindar dan berkata, “Sesungguhnya aku sedang junub.” Maka 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


558 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








pn S3 DE US CAS ES aa po 1 ALA Sy 


“Sesungguhnya jika seorang muslim menjabat tangan saudaranya, maka 
berguguranlah dosa keduanya, sebagaimana dedaunan berguguran dari 
pohon-pohon.” (HR. Al Bazzar) Sanadnya hasan. 


Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Mush'ab bin 
Tsabit, ia dinyatakan tsigah oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadits yang 
serupa juga diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani secara marfu” dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam. Hadits hasan 


992. Dari Al Barra? radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ga Ol J3 Uh ja YESUS ola gala La u 


“Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya Pena NA tangan 
melainkan akan diampuni dosa-dosa keduanya selama keduanya belum 
berpisah.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hadits 
hasan. Hadits hasan 


993. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


PA Ip UAS setan Wa IG at yu : 


2 2.7 


2 00 nP 


LAI SANG Je Legal GAi OA V3 Vena Yati DI J3 


“Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian salah satu menjabat tangan 
sahabatnya melainkan wajib bagi Allah untuk hadir dalam doa keduanya 
dan tidaklah Allah memisahkan tangan keduanya hingga ia mengampuni 
keduanya.” (HR. Ahmad, Al Bazzar, dan Abu Ya'la). Di dalam sanadnya 
terdapat seseorang yang bernama Maimun bin Musa Al Mira'I: kebanyakan 
ulama menyatakannya tsigah. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 559 





Keutamaan Bermuka Manis dan Berbuat Baik Kepada Orang 
Lain 


994. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ot, “is En Bet af of SPA Ga da SA JS 
At el) S3 ap 


“Segala perbuatan baik adalah sedekah. Yang termasuk perbuatan baik 
adalah: engkau jumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dan 
engkau tuangkan air ke dalam tempayan saudaramu'” (HR. Ahmad dan 
Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan shahih. Hadits hasan 


995. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


La 0. .u. £ Ae ore t., NN Da 2 ane z 
Hb ory DE AG Ol II ES SR pa OA Y 
“Jangan engkau anggap ringan satu kebaikan, walaupun engkau berjumpa 


dengan saudaramu dengan wajah ceria.” (HR. Muslim) 


996. Dari Abu Dzar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


KE ap ng Syah Bh isa DS Url, sur 
JI WA dia DIK Pi 3 JI BABI Ska 
PN yk BER SP, BI MA aan DPI 0 

Sato BI Bat 3 3 B3 Ia UAN, dia Ul 


“Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu adalah sedekah, amar 
ma'ruf nahi mungkar yang engkau lakukan adalah sedekah, menunjuki 
orang yang tersesat di suatu daerah adalah sedekah, menyingkirkan batu, 
duri, dan tulang dari jalan adalah sedekah: dan menuangkan air ke dalam 


560 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








limba saudaramu adalah sedekah.” (HR. Tirmidzi). Beliau berkata, “Hadits 
ini hasan.” Hadits hasan 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dengan lafazh tambahan yang 
berbunyi, 


3. - 8 P3 s p ne ah 
Bao UI rat 3 Je Vas 


“Dan engkau bantu saudaramu yang lemah penglihatannya untuk melihat 
sesuatu adalah sedekah.” 


997. Dari Abi Jariy Al hujaimi radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku pernah 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata kepada 
beliau, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang bermukim di 
daerah terpencil, maka ajarkanlah kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami?. 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


KEEN )  Bp3 sa BN IA Ga SAN 
IN Ie Mp ki Iu se IS 
TAB pi Uag Ula YAN Oh Ia SPAN Ga Y MIN MSI 


aa Ne - Tae 7. . .. Kaka 2 To. 7 5 PAMA 
J6 Iga BL Pel Ob ah MAS Uh KS YG 
Ba 2 Hape op ne 


Jangan engkau anggap ringan satu kebaikan, walaupun hanya dengan 
menuangkan air dari timbamu ke dalam cerek seseorang, atau berbicara 
kepada saudaramu dengan wajah yang ceria. Jangan engkau turunkan kain 
melebihi mata kaki, karena sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari 
kesombongan dan Allah tidak menyukainya. Jika seseorang mencelamu 
terhadap aib yang ia tahu dari dirimu, maka janganlah engkau mencelanya 
terhadap aib yang engkau tahu dari dirinya, karena sesungguhnya 
pahalanya akan kembali kepadamu dan dosanya akan ditimpakan kepada 
yang berkata.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini 
shahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. 


Disebutkan dalam redaksi yang dibawakan oleh An-Nasa'i, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 561 





NN Pa AP 
| 


ol an Ja Lt 5 ES Sya aa ora #Y 
ale IE AL ea HE 3 EL Mg Ba PA 
Kemal ol Pp Bun Me ea . 


“Jangan engkau anggap enteng satu kebaikan, walaupun hanya dengan 
memberikan sepotong tali atau menuangkan air ke dalam cerek seseorang 
yang minta air, atau engkau jumpai saudaramu dengan wajah berseri, atau 
engkau berikan rasa aman dalam jiwa saudaramu yang sedang ketakutan, 
atau engkau berikan hadiah berupa terompah kepadanya.” 


€ 


Keutamaan Bertutur Kata yang Baik 





998. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


. ra . -3 2. . 7.0. -.3 3 3 tebal .. : . 
baal oa Lio 3 Lab on La ab Sp Be kl 
“Di dalam surga terdapat sebuah kamar yang terlihat bagian luarnya dari 


dalam dan bagian dalamnya dari luar.” 


Abu Malik Al Asy'ari bertanya, “Untuk siapakah kamar itu Rasulullah?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ke aa Ken el en Pn An Pa ae 
CS PN US UG Ala pai SI KA 


“Untuk orang yang ucapannya baik, orang yang memberi makan, dan untuk 
orang yang shalat malam saat manusia sedang tertidur.” (HR. Ath-Thabrani 
dan Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari 
dan Muslim. Hadits shahih 





999. Dari Al Migdam bin Syuraih, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, dia 
berkata, “Ya Rasulullah, kabari aku suatu amalan yang dapat membuatku 
masuk surga.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


562 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih | 


aa  J 


2.9 5: "3 Pia na .3 Papa) aa? er 
Ri Kar OI ssh, pal cabi Lani ya 


“Amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah: 
memberi makan, menyebarkan salam, dan bertutur kata yang baik.” (HR. 
Ath-Thabrani). Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, beliau 
berkata, “Ini hadits shahih tanpa cacat.” Hadits shahih 


1000. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia 
berkata, “Seorang pernah berkata kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam 
ajarilah aku suatu amalan yang dapat membuatku masuk surga!” Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


SEN AG ASG JL J3 SSI Hi SU aa Ala abi 
Ita Ed 


“Berilah makan, sebarkanlah salam, perbaguslah ucapan, dan shalatlah di 
malam hari tatkala manusia sedang tidur, niscaya engkau akan masuk surga 
dengan selamat.” Hadits shahih 


1001. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Ne, P 8 £ 2, nh, 
Ap Kabel RSI 


“Kata-kata yang baik adalah sedekah.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1002. Dari Adiy bin Hatim radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

na o » 2.9 AN pa 2 0-0 Aca - or - "5 ad 4 NN MP . 

bala Oral A3 Ol Ay AG om ah KY IA KU 
, @ S pa CT 20 -Eo E P taga L...9 Sa Pe Pn 

Om PN WNI SG Ain AU JPN alah Uya PM LV 


D6 bh 


- 


N 
S0 


Jana d oad Ba Gea H3 JUNE ang slab JUNI 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 563 





“Tiada seorang pun di antara kalian melainkan ia akan berbicara dengan 
Rabbnya tanpa penerjemah. Jadi tatkala ia melihat bagian kanannya, 
tidaklah ia melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Dan tatkala ia 
melihat bagian kirinya, tidaklah ia melihat kecuali apa yang telah ia 
kerjakan. Dan tatkala ia menyaksikan sesuatu yang berada di hadapannya, 
maka tidaklah ia melihat kecuali neraka, karena itu, takutlah kalian pada 
neraka walaupun dengan sepotong kurma, dan barangsiapa tidak mampu 
menginfakkan sepotong kurma, maka ia hendaknya berkata-kata yang baik.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


Pahala Memerintahkan Kebaikan dan Melarang Kemunkaran 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang 
ma'ruf dan mencegah dari mungkar: merekalah orang-orang yang 
beruntung.” (Os. Aali “Imraan (3): 104) 


Firman-Nya, 


“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyeru kepada yang ma 'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.” (Os. Aali 
“Imraan (3): 110) 


Firman-Nya, 


“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagain yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, 
mendirikan shalat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah.” (Os. At-Taubah (9): 71) 


Firman-Nya, 


“Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada 
mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat 
dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras, 
disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” (Os. Al A'raaf (7): 165) 


564 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Firman-Nya, 
“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 


bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian 
itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Os. Lugmaan (31): 17) 


1003. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


83 Aa e "4 Pa 
“Setiap persendian manusia hendaknya dikeluarkan sedekahnya setiap 
harinya.” 


Seorang lelaki berkata, “Perintah ini adalah sesuatu yang terberat dari apa 
yang engkau kabarkan.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


IM Katana SE MAS KN PR Ih Saat BA 
“ “- “4 4 soto. Pt 2. “ 273 Doa sa 2... 
Ako Sal (Ur glasii Alan JS MLS Web ye jail D3 
“Engkau menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar 
adalah sedekah, engkau membantu seseorang yang lemah adalah sedekah, 
engkau jauhkan kotoran dari jalan adalah sedekah, dan setiap langkah yang 


engkau ayunkan untuk shalat adalah sedekah'.” (HR. Ibnu Khuzaimah) 
Hadits hasan 


1004. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 

Pan NE AA 8 .. at Ma 2 oz si . : Ona 7. . 
Metal Op aa ya MOS YG SAN AG Oi UU 
Pn Pe mi Hg Kh j 2, 1178 s3 | Ke 1 Geng, “4 - :, 8. 
Ogyas Dg aah Oya led Up es ca jak UYA tia OyieL 
0-02 03 LA 2 MANGA L 0. : Pa ag « Tea ».. Gi - 
LA) OA MP Obat Aelalor Cjad COy yaa VOL Oglasy Ujlada Y La 

08. 0. OA 0. — 


en n ore MN 02 LI ra LI. - 
2g usa) eyaja ye alih AMAL, Uag Uya yad dilahi mall 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 565 





... 


JS A3 otaY « w 25 


“Tidak satupun nabi yang Allah utus untuk satu kaum sebelumku melainkan 
ada dari umatnya yang menjadi pembela dan menjadi sahabat-sahabatnya, 
mereka mengamalkan Sunnahnya dan melaksanakan perintahnya. Kemudian 
akan menyusullah setelah mereka suatu kaum yang mengatakan apa yang 
tidak diperintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang tidak 
diperintahkan kepada mereka. Jadi barangsiapa mencegah kemungkaran 
mereka dengan tangannya, maka dia adalah mukmin, barangsiapa 
mencegah kemungkaran mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin, 
barangsiapa mencegah kemungkaran mereka dengan hatinya, maka dia 
adalah mukmin, dan tiada lagi setelah itu bagian seseorang dari iman 
meskipun seberat biji atom.” (HR. Muslim) 


1005. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu “anhu, dari Nabi Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


dai TE aa 3 JS Aa AG A1 pb de SUN ja 
9 lia 9 5 Ga OS dani patah) Kl Han ob 


G3 Una 3 Gp AA AA Na ae ia 
SE Op nak LINA BSN Un AA BEP Aa 


"0. 70 0. 7. Hi 


Laga Tani Nan aa 


“Perumpamaan seseorang yang mencegah kemungkaran dan orang yang 
melakukannya seperti suatu kaum yang mengadakan undian untuk 
menentukan tempatnya di sebuah kapal: maka sebagian mereka menempati 
bagian atas-Nya dan sebagian lagi menempati bagian bawahnya. Jika 
orang-orang yang berada di bagian bawahnya mengambil air, maka mereka 
melewati orang-orang yang berada di bagian atas, hingga pada akhirnya 
mereka berkata, “Jika sekiranya kita membuat sebuah lubang di tempat kita, 
niscaya kita tidak perlu mengganggu orang-orang yang berada di atas kita'. 
Maka jika orang-orang yang berada di atas membiarkan mereka, maka 
mereka semua akan celaka. Namun jika mereka menecegahnya, maka 
selamatlah mereka seluruhnya.” (HR. Bukhari) 


566 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1006. Dari Ummu Salamah radhiyallahu “anha, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


e pot "ang Pan ie Bapak ON aa aah 0 Pane 8 oa 3 
KG) 3 Cy Jas o$ cc uy33 2 ui sal Se Jaman 

Bu , ? Pe nten aa J3 
“Syatu ketika kalian akan dipimpin oleh beberapa orang pemimpin. Kalian 
akan mengenali (perbuatan) mereka dan kalian ingkari. Jadi barangsiapa 
membenci perbuatan mungkar yang mereka lakukan, sungguh telah lepas 
tanggung jawabnya, dan barangsiapa mengingkarinya, sungguh ia telah 
selamat: namun barang siapa ridha dan mengikuti mereka, maka (dia itulah 
yang celaka).” (HR. Muslim) 


1007. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 

3 Get . AAN | 0... Pa 3 F .. 
9 p33 Ody 0 0 U Pada (Ijah BR AAS cg Sha OKE lh Uya 


Be bis Ya lah KA Ol bi DL ni NS lh 
JSI Lara 53 


“Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, lalu ia 
merubahnya dengan tangannya, maka ia telah terbebas. Jika ia tidak 
sanggup merubah dengan tangannya, lalu ia merubahnya dengan lisannya, 
maka ia telah terbebas. Jika ia tidak mampu dengan lisannya, lalu ia 
membencinya dalam hati, maka ia terbebas, dan demikian itulah yang 
selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim dan An-Nasa'1) 


1008. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, pernah beberapa orang bertanya 
kepada Nabi Muhammad shallallahu “alaihi wasallam, mereka berkata, “Ya 
Rasulullah, orang-orang kaya telah melebihi pahala yang dapat kami raih 
dari amalan— amalan kami: mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka 
puasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka bersedekah dengan 
kelebihan harta yang mereka miliki.” Mendengar pengaduan mereka 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 567 


»3 


ng ag Ie spul BN ara 33 
SA yap Bo Aa IS) 5 Bhar 993 dea 


On Org M0 ga 


to Oo 3 Ba 


“Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dat kalian sedekahkan, 
sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan adalah sedekah, setiap 
takbir yang kalian ucapkan adalah sedekah, setiap tahmid yang kalian 
ucapkan adalah sedekah, setiap tahlil yang kalian ucapkan adalah sedekah, 
dan amar ma'ruf nahi munkar yang kalian kerjakan juga sedekah.” (UR. 
Muslim) 


1009. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


an See aa 03 To 2x - 0 Sepak G3 - 5 
aa Mena MA 3 
Jap PN AS ds Al TA 4 MI nh ab Jln AMI Ian AMI 
0 .. 0 . Jo. -. a 5 Igo 5. RAP A 0 £ 8 
Po Sopan A3 AI aje Palas S3 al 


33, ina ai SIB IT, san sap KU 


Peak 


“Seluruh Bani Adam diciptakan dengan seratus enam puluh tiga persendian, 
maka barangsiapa bertakbir, bertahlil, bertasbih, beristigfar, menyingkirkan 
batu, duri, atau tulang dari jalan, dan menyuruh berbuat baik dan mencegah 
dari yang mungkar sejumlah seratus enam puluh tiga kali, maka sungguh di 
sore harinya ia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. (HR. Muslim) 


1010. Dari Abu Kutsair As-Suhaimi, dari ayahnya, dis berkata, “Aku 
bertanya kepada Abu Dzar, “Tunjukkan aku tentsng suatu amalan yang dapat 
memasukkanku ke dalam surga.” Beliau berkata, “Aku telah menanyakan 
hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau bersabda, 


568 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Hendaklah ia beriman kepada Allah dan hari akhir'.” 


Aku (Abu Dzar) berkata, “Ya Rasulullah, (bukankah) iman harus dibarengi 
dengan amal?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

3 55, ba 2 mh 
“Kalau begitu, hendaklah ia menginfakkan sebagian rezekinya.” 


Aku berkata, “Ya Rasulullah! Bagaimana jika ia orang miskin?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


. 0ce sar 
KS PI SAI Pat 


“Menyuruh berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar.” 


Aku berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana jika ia tidak bisa berbicara, tidak 
sanggup untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang 
mungkar?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

AN abah 5 “ . 


“Hendaklah ia memberi kemanfaatan kepada orang lain." 


Aku berkata, “Bagaimana jika ia orang yang bodoh?” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


#0 2g . 80 
bjlaa Ga 
“Hendaklah ia menolong orang yang dizhalimi.” 


Aku berkata, “Bagaimana jika ia orang yang lemah, sehingga tidak dapat 
menolong seseorang yang dizhalimi?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


PE PULAU Belo HO Nan 


“Hendaklah kamu lakukan segala yang bermanfaat bagi saudaramu dan 
tidak menyakiti mere 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 569 








Lalu aku berkata, “Ya Rasulullah, jika semua hal itu telah dilakukan, apakah 
pelakunya akan masuk surga?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


0 3 0 


BI TA Haag MEN Ulas Ja lah La 


2. 


“Tidak seorang muslimpun yang melakukan satu dari amalan-amalan 
tersebut melainkan ia akan dituntun hingga ia dimasukkan ke dalam surga.” 
(HR. Ath-Thabrani). Sanadnya shahih, juga oleh Ibnu Hibban dan Al 
Hakim. Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits 
shahih 


1011. Dari Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


TN aa ig . - naa 2 ag 


hp Ba AL Pa pe Yan jagad bagi 


Es 


Nan Gn aa yaa JS BA Raka ai 


“Fitnah akan menghinggapi hati seseorang sedikit demi sedikit naa 
(gulungan) tikar. Jadi tatkala hati seseorang telah dihinggapi olehnya, maka 
ternodalah ia dengan sebuah titik hitam. Namun jika hati seseorang 
mengingkarinya, maka terbetiklah padanya sebuah titik putih, hingga 
menjadilah hati putih itu seperti batu yang sangat licin, yang tidak akan 
dihinggapi oleh fitnah selama langit dan bumi masih tegak. Adapun yang 
lain, maka ia sangat hitam dan bagaikan sebuah cangkir yang terbalik, tidak 
lagi mengenal yang baik dan tidak pula mengingkari sesuatu yang mungkar 
kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya belaka.” (HR. 
Muslim) 


570 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Pahala Berkata Benar di Hadapan Penguasa yang Ditakuti 


1012. Dari Tharig bin Syihab Al Bajali Al Ahmasi, pernah seorang laki-laki 
bertanya kepada nabi shallallahu “alaihi wasallam saat Rasulullah telah 
' meletakkan kakinya di pijakan pelana untanya, “Jihad apakah yang paling 
mulia?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
- 9 4 - 
“Berkata benar di hadapan penguasa yang zhalim.” (HR. An-Nasa'i). 
Sanadnya shahih. Hadits shahih 


1013. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang lelaki mendatangi Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam saat 
jumrah al uwla (pertama), ia bertanya, “Ya Rasulullah, jihad apakah yang 
paling mulia?” Maka Nabi shallallahu “alaihi wasallam diam. Tatkala 
jumrah kedua, ia kembali bertanya, “Jihad apakah yang paling mulia?” 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali diam. Tatkala beliau 
telah melakukan jumrah agabah (saat beliau akan menunggangi untanya) 
beliau bersabda, 


P3 - PP s£ 
JII Ga 
“Di manakah sang penanya itu?” 
Laki-laki itu berkata, “Aku wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu 


“alaihi wasallam bersabda, 


- 0 38. 4 . 
“Berkata benar di hadapan penguasa yang zhalim.” (HR. Ibnu Majah). 
Sanadnya hasan. Hadits hasan 


1014. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Ck - - 9 tari 2 Aan 3 Oa Ma OP 
AE Ale Ulalh Kie G5 AS olga Jail 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 511 


Bi uu ra 





“Semulia-mulianya jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa atau 
pemimpin yang zhalim.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits shahih 


1015. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


op U) Jd AE Ka Abal As SO Ba SIAGA Aga 


“Pemimpinnya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib dan 
orang yang berdiri di hadapan penguasa zhalim, ia menyuruhnya berbuat 
baik dan mencegah kemungkaran, lalu ia terbunuh.” (HR. Al Hakim). 
Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


Pahala Bersabar Atas Musibah Yang Menimpanya 


Allah Ta'ala berfirman, “Dan berikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang bersabar.” (Os. Al Bagarah (2): 155) 


Allah Ta 'ala berfirman, 


“Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (Os. Aali “Imraan (3): 
200) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak 
kejahatan dan dengan kebaikan, orang—orang itulah yang mendapat tempat 
kesudahan (yang baik), (yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya 
bersama-sama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-—bapaknya, 
istri—istrinya dan anak-anaknya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke 
tempat-tempat mereka dari semua pintu, (sambil mengucapkan) 


572 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 














“Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu'. Maka alangkah baiknya tempat 
kesudahan itu.” (Os. Ar-Ra'd (13): 22-24) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh 
(kepada Allah), (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah 
gemetarlah hari mereka, orang-orang yang sabar atas apa-apa yang 
menimpa mereka.” (Os. Al Hajj (22): 34-35) 

Allah Ta'ala berfirman, 

“Dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar ... 


... Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” 
(Os. Al Ahzaab (33): 35) 

Allah Ta'ala berfirman, 

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang 
shalih, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat 
yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, 
mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang- 


orang yang beramal, (yaitu) orang-orang yang bersabar dan bertawakal 
kepada Tuhan-Nya.” (Os. Al “Ankabuut (29): 58-59) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Os. Az-Zumar (39): 10) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Os. 
Asy-Syuraa (42): 43) 


1016. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


GA o- Te x. £ (OE .r Joo 3 of 7 0 
HAN ia Kena Va Ab Ie BEN UG Al Ska Ha 15 


“Barangsiapa bersabar maka Allah akan memberinya kesabaran, dan 
tidaklah Allah memberikan rezeki yang lebih baik dan lebih luas bagi 
seorang hamba daripada sifat sabar.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 573 





1017. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


og - 2-05 "s0. #0. A Luo 
“Tidaklah Allah memberikan rezeki yang lebih baik dan lebih luas bagi 


seorang hamba daripada sifat sabar.” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim 
hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadits shahih 


1018. Dari Abu Malik Al Asy'ari radhiyallahu “anhu, dari Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Aa Ga a Mr ? 2. 2 na O3 et ASN Si 
Ab LAN AI Obong Ooo SES AU 20, DEYI 33 yel 
ya Aa an ia an enak of, £ 9 Loro po ok Fo. 
Olaip BA, 7 2XLA9 PN Lalai ap US GI OS 
PN MPA 59- 5 “: . ore Lan Aa" rap Bian jas - 
Kendi pal bay PI JS de 3 1 “bera oli, land mag 
2 3 0 A3 ,. 

lada ya 3 Leianed 


3 

“Bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, 
subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa-apa yang berada di antara 
langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, sabar 
adalah penerang, dan Al Our'an adalah hujjah yang akan menyelamat- 
kanmu atau hujjah yang akan menyeretmu ke dalam neraka. Setiap manusia 
akan berangkat di pagi hari: maka di antara mereka ada yang menjual 
dirinya kemudian ia membebaskannya atau ada pula yang menghancur- 
kannya.” (HR. Muslim) 


1019. Dari Al Oamah, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu 
berkata, 


No EN 


“Sabar adalah setengah dari iman dan yakin adalah iman yang sempurna.” 
(HR. Ath-Thabrani). Sanadnya shahih. Sebagian ulama telah menyandarkan 
hadits ini kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam. Hadits shahih 


574 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1020. Dari Shuhaib Ar-Rummi radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


3 aa y aY Ne as ol AA AA beda 


2... 
o 


An pen Naa yap As ol Oo ol, AI yet aa Ke aa Pen WP 
“Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh 
perkaranya adalah baik, dan tiada seorangpun yang merasakan hal tersebut 
kecuali orang mukmin. Apabila ia ditimpa kesenangan, maka ia bersyukur 
dan hal itu baik baginya, dan ketika ia ditimpa sebuah musibah, maka ia 
sabar dan itu pun baik baginya.” (HR. Muslim) 


1021. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


aan #Y nan En sel na 


“Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman yang senantiasa 
diterpa angin. Demikianlah seorang mukmin, cobaan senantiasa 
menimpanya, dan perumpamaan orang yang munafik adalah seperti 
tanaman (pohon) yang tidak sedikitpun diterpa angin hingga tiba musim 
panen.” Hadits shahih 


1022. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
30 . 3 #0. A 3890 
ain ad | A9 ML 3 ya 


“Barangsiapa Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya ia akan diuji.” 
(HR. Bukhari) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 575 





1023. Dari Sa'ad bin Abu Waggash radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya 
Rasulullah! Siapakah manusia yang paling berat cobaannya?” Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Kena Us aa ag ag Aa Maba & Kadi 5 yayu KA 
SB Uh AJE AN ang AS 


es “ - tg TP PA o 
Abah ale Lo BNI SE ena ih All 


“Para nabi kemudian yang semisalnya, dan yang semisalnya. Seseorang 
akan diuji sesuai kadar keimanannya. Apabila agamanya baik maka 
bertambahlah ujiannya. Dan bila di dalam agamanya terdapat kekurangan, 
maka Allah akan mengujinya sesuai kadar agama (iman)-nya. Seorang 
hamba senantiasa diuji oleh Allah, hingga pada akhirnya ia berjalan di 
muka bumi ini dengan tiada lagi kesalahan-—kesalahannya.” (HR. Ibnu 
Majah dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits 
hasan 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh, 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang 
paling berat cobaannya? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


5. 0 PMA 8 Kn 3 t. Pe Se an ba 
LE ja Gs UAS mem AB de LAIN HE JI JSI 3 NI 
& On Be Ia aa yo. Ma Kn SEAT Y 
SE AI J7 SS Uk da Ga LA SA 
Tuba AN Pa Aa ui) 


“Para nabi, kemudian yang semisalnya, dan yang semisalnya. Manusia akan 
diuji menurut kadar agamanya. Jadi barangsiapa agamanya baik, niscaya 
semakin berat cobaannya, dan barangsiapa lemah agamanya, kecil pula 
ujiannya. Seseorang benar-benar akan ditimpa oleh suatu musibah hingga 
ia bersih dari kesalahan—kesalahannya.” Hadits hasan 


1024. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia pernah masuk 
menemui Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam yang sedang dalam 
keadaan sakit berlapiskan selimut, maka ia berkata, “Begitu panasnya suhu 
tubuhmu Ya Rasulllah.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


576 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Gd I Sekar) Ide 335? uas 


“Demikianlah, ujian itu telah dilebihkan atas kami, namun pahala kamipun 
akan dilipatgandakan.” 


Abu Sa'id berkata, “Ya Rasulullah! Siapakah manusia yang paling berat 
ujiannya?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


z1 2 
o£ 


4 
sm YI 
“Para nabi.” 


Abu Sa'id berkata, “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


AA 


“Para ulama.” Abu Sa'id berkata, “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


PE SIA Ea Ate & Ju BE ar ae “5 BiLa OA 
Sae Lp SL 23 3st aa Wi sa SY ami Le & 
PPAP 


“Orang-orang shalih. Di antara mereka ada yang diuji dengan penyakit 
hingga ia wafat dengan penyakit tersebut, dan ada juga yang diuji dengan 
kemiskinan hingga ia tidak lagi menemukan sesuatu melainkan pakaian 
yang ia kenakan. Namun, sungguh mereka lebih senang terhadap ujian 
tersebut melebihi kesenangan salah seorang dari kalian tatkala diberi 
sebuah kenikmatan.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Abu Ad-Dunya). Dalam kitab 
Al Maradh wal Kaffarat. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, dia berkata, 
“Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.” Hadits ini dikuatkan lagi oleh 
hadits-hadits yang lain. Hadits shahih 


1025. Dari Abu Jabir radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 511 


Aap oh Lan Si Jat ban no KA Ap Yai Tn 


JA SA 3 ep 


#XN 


“Pada hari Kiamat orang-orang yang sehat ingin jika dahulu kulit-kulit 
mereka .digunting, saat mereka melihat besarnya pahala yang diberikan 
kepada orang—-erang yang terkena musibah.” (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya dan 
Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini gharib. 


Menurut kami (Ad-Dimyathi): para perawinya terdiri dari orang-orang 
yang tsigah kecuali Abdurrahman bin Maghra', dia adalah orang yang 
diperbincangkan namun mayoritas ulama menyatakannya tsigah. Wallahu 
a'alam. 


1026. Dari Mahmud bin Lubaid, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


Pa An me AA 0... 05 Appa 0-0 Ae AAA ERA DANA SIA 
PS Aa 3 SA AA Ab Yo Lah ANE US II 
“Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. 
Jadi barangsiapa bersabar maka ia akan mendapatkan balasan 
kesabarannya, dan barangsiapa meronta-ronta maka ia hanya mendapat 
hasil dari perbuatannya itu.” (HR. Ahmad). Sanadnya jayyid. Ulama 


berselisih pendapat tentang Mahmud (apakah ia termasuk sahabat atau 
tidak?! Hadits hasan 


1027. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda, 


og DM EU Yak ARE BI 5 Kato at sa YA Ae PP Maa 
Ora AN bag sp ol 2 na naa so) 

8.2? aah Lg en ye EA 

Jani ala Japan opa Ce Jala 
“Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, dan 
sesungguhnya apabila Allah cinta kepada suatu kaum, maka ia akan 
menguji mereka” barangsiapa ridha niscaya baginya keridhaan, dan 


barangsiapa marah, niscaya baginya amarah.” (HR. Ibnu Majah dan 
Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. Hadits hasan 


578 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1028. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


KE JG an WAR BEA dn ke ISI DD 


2... 


» 


La aa PN 


Bu an A3 


“Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah 
yang tidak akan ia raih dengan amalannya. Namun Allah akan senantiasa 
memberinya cobaan hingga Dia menyampaikan orang tersebut kepada 
kedudukan itu.” (HR. Abu Ya'la dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1029. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


An Kena In Bana Ian anta Mah BN ea Kn aa usa 
bg Ah Ily dy dedi Kajal SNI J2 Ga 
Do, or- 


“Musibah akan terus melanda laki-laki mukmin dan wanita mukmin, hingga 
pada akhirnya ia akan berjumpa dengan Allah dan dosa—dosanya telah 
dihapuskan.” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini shahih. 
Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, dia menilainya shahih sesuai syarat 
Muslim. Hadits shahih 


1030. Dari Atha' bin Abu Rabah, dia mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah 
berkata kepadaku, “Maukah engkau aku tunjukkan wanita penghuni surga?” 
Maka aku berkata, “Ya.” Ibnu Abbas berkata, “Wanita hitam itu, ia pernah 
datang kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan berkata, 
“Sesungguhnya aku biasa terkena penyakit ayan hingga auratku terbuka di 
depan umum. Oleh karena itu, doakanlah aku kepada Allah agar ia 
menyembuhkanku'. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bait Ot 33 as Dp Uh Digo a 


“Jika engkau mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Tetapi 
Jika engkau ingin sembuh, maka aku akan mendoakannya untukmu.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 579 


Maka wanita itu berkata, “Kalau demikian, aku memilih untuk bersabar. 
Tetapi terkadang auratku tersingkap, maka doakanlah aku agar auratku tidak 
tersingkap”. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mendoakannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1031. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatkan bahwa seorang 
wanita yang terkena penyakit gila (kerasukan) pernah datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, “Ya rasulullah, doakan 
kesembuhan untukku.” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Ula Da Yp Diko Kab ON Bas AI 3 aa ma 0 


“Jika engkau mau maka aku akan mendoakanmu hingga Allah 
menyembuhkanmu, dan jika engkau ingin, engkau sabar niscaya engkau 
tidak akan dihisab.” 


Wanita itu berkata, “Kalau begitu aku akan bersabar dan tidak ada hisab 
atasku.” (HR. Al Bazzar dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1032. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


sn kta HA 
lal ui 
“Barangsiapa tertimpa musibah pada harta atau dirinya dan ia 
menyembunyikannya serta tidak menyebarluaskannya kepada manusia, 
niscaya Allah akan mengampuninya.” (HR. Ath-—Thabrani). Sanadnya tidak 
mengapa (laba sa bihi). Hadits hasan 


- 


FO 


1033. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia mengatkan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


30. 


Ga Su bai SI AS V BLAN at Read aU 


580 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Tidak satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah 
akan menghapuskan dosanya dengan musibah itu, hingga sebuah duri yang 
terinjak olehnya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Dalam riwayat Muslim, 
Pn Ae Ae Mn Ke Ran Aa AT Aa 2. 0 3 
alas ja Ul Ga YP Ud j3 Gagal wal Y 


“Tidaklah seorang mukmin menginjak sebuah duri atau yang lebih besar 
dari itu, melainkan Allah akan mengurangi dosa-—dosanya dengan musibah 


” 


itu. 


Dalam riwayat lain disebutkan, 
IL 0g 2 aa Tea AG sa N gann Ne 
@italas Uga A2 Jang Roro Up ML And, YI 


“Melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat dan menghapuskan 
darinya sebuah kesalahan.” 


Disebutkan pula dalam riwayat lainnya, Beberapa orang pemuda 
Ouraisy pernah masuk menemui Aisyah pada saat dia berada di Mina dalam 
keadaan tertawa. Maka Aisyah berkata, “Apa yang menyebabkan kalian 
tertawa?” Mereka berkata, “Si fulan jatuh tersandung tali-temali.” Aisyah 
berkata, “Kalian jangan menertawakannya, karena sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


90. - a . - TX Pa 4 - Lor LI ae, -, 9 0 - 
Lang AR Up JM LS YG Ud Syah Blah elu Uya Ve 


“Tidak seorang muslimpun yang tertusuk duri atau yang lebih berat dari itu 
melainkan Allah akan catat baginya satu derajat dan Allah akan lenyapkan 
darinya sebuah kesalahannya dengan musibah yang menimpanya '.” 


1034. Dari Mu'awiyah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 581 


5 2 9 
an EN EN AP Sd APN Ka LA LC 
La 
“Tidak satu pun musibah yang menimpa jasad seorang mukmin melainkan 


Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya.” (HR. Ahmad). Para 
perawinya adalah perawi shahih. Hadits shahih 


1035. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya dari Abu Burdah, dia berkata, 
“Aku pernah di sisi Mu'awiyah dan seorang dokter sedang mengobati luka 
yang berada di punggungnya. Dia (Mu'awiyah) menggeliat menahan rasa 
sakit, maka aku berkata kepadanya, “Jika yang mengobati ini adalah 
sebagian dari bawahan kami, maka kami akan mencukupkannya 
(menyuruhnya berhenti)”. Maka Mu'awiyah berkata, “Tidaklah aku gembira 
jika aku tidak terkena penyakit ini, karena sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


SLS FAAS IS Yak HS Aa lai Ia 


“Tidak seorang muslimpun yang tertimpa suatu penyakit di jasadnya 
melainkan hal itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahannya”'.” 
Hadits shahih 


1036. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


DA Ng AI ii HA Ka ip ia 
de EP IU 


“Tidak satu musibahpun yang menimpa seorang mukmin, baik berupa 
kepayahan (rasa capek), kesedihan, penyakit, hingga kegelisahan, 
melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya.” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi ini hadits hasan. Hadits hasan 


1037. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


582 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ia ke " e3 2 8... 
Aa 5 jus oa —P 3 
“Sakitnya seorang mukmin itu adalah penghapus dosa baginya'.” (HR. Ibnu 


Abu Ad-Dunya dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits 
shahih 


1038. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Tatkala turun 
ayat Allah, “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu'. (Os. An-Nisaa' (4): 13) kaum 
musliminpun merasa berat dengan hal tersebut, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Lah 5 PAN Pp MUA Ur At aan Bia IL 038... 05 £ 

WS ea) IS pl Kelar JS ia Nadal NU 
3 La 4 

GUA jl 

“Mendekatlah dan merapatlah, sesungguhnya setiap musibah yang menimpa 

kaum muslimin merupakan penghapus dosa baginya. Kesedihan yang 


menimpanya atau duri yang menusuknya juga merupakan penghapus dosa 
baginya '.” (HR. Muslim) 


Pahala bagi yang Terkena Penyakit 


1039. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


& 2 2 o 2 . 8 . A 3. To 3 . 4 —.. 5 
Ea IS 2 ala CS PAN La At Kala Pagal (SES II 
Ida 


“Apabila seorang mukmin mengeluh karena suatu penyakit yang 
menimpanya, maka Allah akan membersihkannya  dosa-—dosanya 
sebagaimana alat pembersih karat membersih karat yang maka lekat pada 
besi.” (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya) Di dalam kitab Al Maradh wa Al kaffarat. 
Diriwayatkan juga oleh Ath—Thabrani dan Ibnu Hibban. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—-- 583 


1040. Dari Abu Musa radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


z - z Ea Nag “ AA 3 2 2 o 0 0. - PG 
Mnnto Vaaia Jani OS Va Jin DLS Pl NAN Gp Sl 


“Apabila seorang hamba sakit atau tengah melakukan safar (bepergian), 
maka akan dicatat pahala untuknya, seperti pahala dari amalan yang ia 
lakukan tatkala ia sehat dan bermukim'.” (HR. Bukhari) 


1041. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Ja SA AA aan Gp Pa oa yA Ga IA 
SS CA 3 Id YA JG Gaia Gal SI 
Soy ea 


“Tidaklah seorang manusia ditimpa oleh suatu musibah di tubuhnya 
melainkan Allah akan memerintahkan para malaikat yang menjaganya, 
dengan berfirman, “Catatlah bagi hamba-Ku pahala dari amalan— 
amalannya pada pagi dan malam hari, sebagaimana pahala amalan— 
amalannya tatkala ia sehat.” 


Disebutkan dalam riwayat lain: Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


WN aa BPA Bp Wi Bs S 
IE YEL ah ae yaa ya ara 


“Sesungguhnya jika seorang hamba sering melakukan suatu ibadah 
kemudian ia sakit, maka dikatakanlah kepada malaikat yang ditugaskan 
untuk menjaganya, “Catatlah baginya pahala seperti amalannya saat sehat 
hingga Allah menyembuhkannya atau mewafatkannya.” (HR. Ahmad dan Al 
Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan 
Muslim. Hadits shahih 


584 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


ena 








1042. Diriwayatkan dari Ahmad dan Ath-Thabrani dari jalan periwayatan 
Ismail bin Ayyas, dari Rasyid Ash—Shan'ani, dari Abu Asy'ats Ash— 
Shan'ani, bahwa dia pernah pergi menuju masjid, kemudian dia berjumpa 
dengan Syaddad bin Aus dan Ash—Shanabihi, maka dia berkata, “Hendak ke 
mana keduanya?” Keduanya berkata, “Kami hendak pergi menjenguk 
saudara kami yang sedang sakit.” Jadi iapun ikut bersama mereka hingga 
keduanya masuk menemui laki-laki itu dan berkata, “Bagaimana harimu 
(ketika Subuh)?” Laki-laki itu berkata, “Aku telah memasuki pagi hariku 
dengan mendapat sebuah nikmat.” Syaddad berkata, “Bergembiralah dengan 
pengampunan terhadap dosa—dosa yang telah engkau lakukan, karena aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam beliau bersabda, 


- Pa #03 - o so. 3 or pa Peta rana area Y sa 
“unnes baja ol Sa hh Kaka! lal pr! dg S5 al ol 
R0 Pa aa IT 9.20 2.» Gt Ira bo Fr asa - Te 

Can PIN YA ES US Olyb MENU de 
“Sesungguhnya Allah Subhana wa Ta'ala berfirman, Jika Aku menimpakan 
sebuah musibah kepada seorang hamba-Ku yang mukmin kemudian ia 
memuji-Ku terhadap apa yang Aku timpakan kepadanya, maka tulislah — 


wahai para malikat- pahala mereka sebagaimana pahala yang ia peroleh di 
kala ia sehat.” Hadits hasan 


1043. Dari Abu Bakar Ash—-Shiddig radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Ya 
Rasulullah, bagaimana kami dapat meraih kebaikan setelah turunnya firman 
Allah, “Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan—anganmu yang 
kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan 
itu”. (Os. An-Nisaa' (4): 123) Apakah kami akan diganjar dari setiap yang 
kami lakukan?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


2 5 0 #3 Pia TI SP Pena 
NG Barra ii pra Kedu jas 


“Semoga Allah mengampunimu Wahai Abu Bakar, bukankah tatkala engkau 
sakit engkau menemukan kesukaran?” 


Abu Bakar berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 585 





“Demikianlah, kalianpun akan diganjar (diberi pahala) terhadap musibah 
yang menimpamu.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


1044. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


s abi dp SE S3 sa Sae LE W di JG 
3... Kata : 0 #0. aa ag 


Si Pen Nan AN pa ATA Gio 


. 
- 


LI 


“Allah Subhana wa Ta'ala berfirman, Jika Aku menguji hamba-Ku dengan 
suatu penyakit lalu ia tidak mengeluh kepada para penjenguknya, maka Aku 
akan melepaskannya dari belenggu-Ku. Kemudian Aku akan 
menggantikannya daging (kulit) yang lebih baik daripada dagingnya dan 
darah yang lebih baik dari darahnya. Setelah itu diapun akan kembali 
memulai amalnya'”” (HR. Al Hakim). Al Hakim berkata, “Shahih sesuai 
syarat Bukhari dan Muslim.” Hadits hasan 


1045. Dari Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


2 ata aan rae ox A4, 5 AD MO - 7 
Pop ai Ja U an 


At To £ 3. 
“IaS aa Pr Fa S or “. ala SA , & kas 03 3x Sy 


sad tan ad af 3g Be ne 


. 
TN HN 
. 


au Pra Ta ol , 
“Apabila seorang hamba sakit, maka Allah akan mengutus dua orang 
malaikat kepadanya dan berkata, lihatlah apa yang dikatakan oleh hamba- 
Ku kepada orang-orang yang datang menjenguknya'. Apabila ia memuji 
Allah tatkala orang-orang datang menengoknya, maka kedua malaikat itu 
akan naik melaporkannya kepada Allah —sedangkan Ia Maha Mengetahui 
segala sesuatu- Selanjutnya Allah Subhahanu wa Ta'ala berfirman, 'Aku 
berjanji akan memasukkan hamba-Ku itu ke dalam surga, dan jika Aku 


586 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








menyembuhkannya maka Aku akan menggantikan untuknya daging yang 
lebih baik dari dagingnya dan akan Aku hapus darinya segala kesalahan— 
kesalahannya.” (HR. Malik dan Ibnu Abu Ad-Dunya). Hadits ini adalah 
hadits yang mursal, namun sebagian ulama telah menyambung sanadnya. 
Hadits hasan 


1046. Dari Ummu Al Ala' (bibi dari Hakim bin Hizam) dan termasuk wanita 
yang berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam), dia berkata, 
“Ketika aku sakit, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam datang 
ap ara dan bersabda, 


2. 


“Wahai Ummu Al Ala" bergembiralah! Jika seorang muslim sakit, maka 
Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana api melunturkan 
karat dari besi dan perak.” (HR. Abu Daud) Hadits shahih 


1047. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, dia mendengar Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


An La NN ANN .190 4 Lon 03 4 9 
ea AN IV EA YG MAY RN HASAN 


“Tidak seorang mukmin dan mukminah, demikian pula seorang muslim dan 
muslimah sakit melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan— 
kesalahannya dengan penyakit itu'” (HR. Ahmad, Al Bazzar, dan Ibnu 
Hibban) Hadits shahih 


Redaksi dari Ibnu Hibban, 
Av PNS PA ANA: ta A 2 P 2 
AAN ye ap DES US ulas Vip DI Ja YI 


“Melainkan Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya 
sebagaimana dedaunan rontok dari sebuah pohon.” 


1048. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 587 








P4 
£ 3 Jo 


AS an Ag Ta) ip ab yA ip ii pl ia 
Tag ya AG 


“Tidak seorang muslimpun tertimpa suatu musibah, baik berupa sakit atau 
yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan— 
kesalahannya sebagaimana sebuah pohon merontokkan dedaunannya.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1049. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


MUSI SS yaa 0 


“Penyakit yang menimpa seorang mukmin merupakan penghapus dosa— 
dosanya'.” (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya dan Al Hakim). Menurut Al Hakim 
sanadnya shahih. Hadits shahih 


1050. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Feng o- Pe 8 Tai - 0. 1 ba 

H3 JS SI ST HI ok EM Ol 

“Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji seorang hamba dengan 
sebuah penyakit hingga Dia akan menghapuskan segala dosa-dosa hamba 


tersebut” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai 
syarat Bukhari dan Muslim. Hadits hasan 


1051. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


PAW Ala AI SAI BA ba ea bal ale IU 


“Tidaklah seorang hamba menggelepar karena suatu penyakit melainkan 
kelak Allah akan membangkitkannya dalam keadaan suci dari dosa.” (HR. 
Ibnu Abu Ad-Dunya dan Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


588 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Pahala Sakit Demam 


Dalam pembahasan terdahlu telah disebutkan hadits-hadits tentang 
pahala orang sakit secara umum, dan pada pembahasan ini khusus demam 
yang merupakan salah satu jenis penyakit, diantaranya adalah: 


1052. Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk menemui Ummu As-Saib atau Ummu Al Musayyib, dan 
berkata, 


pan He 
“Mengapa engkau menggigil?” 
Ummu As-Saib atau Ummu Al Musayyib berkata, “Aku terkena demam. 


Semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini!” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Con J0 3 Se bni aa ee Pemai iga SA LA One ad 4? 2... 
CSI Lam US 3 ah UlbS Lai Wb AS AAN 
IAI 


.. 
Sup 


“Janganlah Engkau mencela penyakit demam karena sesungguhnya penyakit 
ini akan menghapus dosa-dosa Bani Adam sebagaimana ubupan api 
melenyapkan karat dari besi.” (HR. Muslim) 


1053. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku pernah 
masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku menyentuh 
tubuh beliau (yang sedang sakit), kemudian aku berkata, “Ya Rasulullah, 
sungguh panas suhu tubuhmu”. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


0 aa ape - 9 -5 20 2» 
Sh OA Hey US De SI JS 


“Tentu. Sesungguhnya demam yang aku derita dua kali lipat dari demam 
yang kalian derita'. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 589 


Aku berkata, “Yang demikian itu karena engkaupun akan mendapatkan 
pahala dua kali lipat”. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Wa AA JR YA Ob pa Ia ii ka dh aU ai 
G3 KAS Je uS 


“Ya, tidak seorang muslimpun yang ditimpa musibah, baik berupa penyakit 
atau yang lainnya melainkan Allah akan menghapuskan segala 
kesalahannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan dedaunannya'.” 
(HR. Bukhari-Muslim). 


1054. Dari Jabir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Seorang wanita yang 
menderita penyakit demam meminta izin untuk menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bertanya, 


P okh ya 
“Siapa ini? 
Wanita itu berkata, “Umum Maldam'. Selanjutnya wanita itu diperintahkan 
untuk menetap di daerah Ouba'. Namun setelah beberapa lama ia menetap, 
penyakit tersebut mewabah di kampung itu, hingga penduduk daerah itupun 
mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam. 


Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


ye NX 


SI UE Has 2h Op IE UAS AN Sp ja Ogan C 
ab 


“Terserah kalian. Jika kalian ingin, niscaya aku akan berdoa kepada Allah 
hingga Dia melenyapkan penyakit itu dari kalian. Tetapi jika kalian ingin 
bersabar, maka penyakit itu akan menjadi pembersih bagi dosa-dosa 
kalian'. 


Mereka berkata, “Benarkah engkau akan melakukannya?” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Ya'. Mereka berkata, "Kalau 
demikian, biarkanlah penyakit tersebut?.” (HR. Ahmad). Para perawi hadits 
shahih. Hadits shahih 


590 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari hadits Salman, tetapi 
dengan redaksi: mereka datang mengeluhkan penyakit demam yang 
mewabah di daerah mereka kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, 
maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Lo. -.. - 


si LS s 2 95 $ 3 PN sd : 0 , 
UagaS 5 , "3 Dg KE Yu & ran | ha v 
“Terserah kalian! Jika kalian ingin, maka aku akan berdoa kepada Allah 
hingga Dia melenyapkan penyakit itu dari kalian. Namun jika kalian ingin, 


dan membiarkannya, maka akan dihapuskan dosa-dosa kalian.” Mereka 
berkata, “atau demikian, biarkanlah penyakit ini wahai Rasulullah.” 


1055. Dari Fatimah Al Khuzaiyah, dia berkata, “Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menjenguk seorang wanita Anshar yang sedang sakit. 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam berkata kepadanya, 


4 28. 5 Aa Sa . 1 
“Bagaimana kabarmu? 


Wanita itu berkata, “Baik, tetapi semalam aku terkena demam'. Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


OPEN Lagi SO AN UI oom.” 3 PI Sana TA o 
MAS S3 FI Hah US G3 Upi Ea ai Loh Sm 


“Bersabarlah, karena sesungguhnya penyakit itu akan melenyapkan dosa— 
dosa anak Adam, sebagaimana alat ubupan api melenyapkan karat dari 
besi'” (HR. Ath-Thabrani). Para periwayatnya terdiri dari perawi-perawi 
hadits shahih. Hadits shahih 


1056. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu "anhu, bahwa seorang laki- 
laki dari kaum muslimin berkata, “Ya Rasulullah, apakah yang akan kami 
dapatkan dari penyakit yang menimpa kami ini?” Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 

. 2. 


BIUS 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 591 


“Pengampunan terhadap segala dosa-dosamu.” 
Ubay berkata, “Meskipun sedikit wahai Rasulullah?” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


Sp BE 3 de 
AE G Ma 3 .. . . Se uc. Tera . .c mn '..... 
IL YA Jiat d ola YG TAS Vy ab PAK Y ol) DAS 


PNP 


5 be Mn Nya MURI TUM Pa ea 5 
DU AA Ia Yok OLI aa US RU UR 
. . # Le 


i 


EN BP ya Uh 


“Meskipun duri atau yang lain." Setelah itu, Ubay pun berdoa agar penyakit 
demam itu tetap ada pada dirinya hingga ia meninggal, dan agar penyakit itu 
tidak menghalanginya untuk haji, umrah, jihad, dan shalat berjamaah. Lalu 
setelah itu, tidak seorangpun menyentuh badannya melainkan ia akan 
mendapati suhu tubuhnya yang panas, hingga ia meninggal dunia.” (HR. 
Ahmad, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1057. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
.. PA Ha Cet “Bina “2, 22 3 pe BO na 
abah Jia Wash La Cage Dg 21, ahh Pinta ak If Y 
JS 3 Jlita Ulet Uye C3 
“Tidaklah penyakit demam dan pusing ada pada seorang hamba laki-laki 
dan hamba perempuan sedangkan keduanya memiliki dosa-dosa sebesar 
Uhud, maka tidaklah penyakit itu lenyap dari keduanya sementara ia masih 
memiliki dosa walaupun seberat biji sawi.” (HR. Abu Ya'la). Para perawi 
yang tsigah. Hadits hasan 


1058. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari jalur periwayatan 
Ibnu Luha'iah, dari Sahl bin Mu'adz, dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 
“anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


. ud » 


£ - - - Sa SA gn 3 PN NON PA TN Mat La Sa bt 
Hey UU oya dala Ol | akal Al 3 lead sad dip L 


592 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Tidaklah penyakit demam dan pusing itu berada pada diri seorang muslim 
sedangkan ia memiliki kesalahan—kesalahan yang lebih besar dari gunung 
Uhud hingga ia meninggalkannya dan tiada lagi yang tersisa dari 
kesalahan—kesalahan itu, meskipun seberat biji sawi.” Hadits hasan 


1059. Dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Raihanah radhiyallahu 'anhu, dia 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


AB Ga ap ia ah AE aa AH 


“Demam merupakan bagian dari hawa panas neraka Jahanam dan penyakit 
itu adalah bagian dari api neraka untuk setiap mukmin.” (HR. Ath- 
Thabrani). Sanadnya hasan. 


1060. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


2 s3 73 Aa 3 
AB ia gp IS AM 


“Demam adalah bagian dari api neraka untuk setiap mukmin.” (HR. Al 
Bazzar). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


1061. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 

Bo. 90 8, Kana -. Ong PAN TE PN NP (7 “0 a 
AL ya Me IS Lin Ea fall Lola Ud iga ya IS HM 
“Demam adalah hawa panas dari neraka Jahanam, maka jika penyakit itu 
telah menimpa seorang mukmin, berarti ia telah mendapatkan bagiannya 
dari neraka Jahannam.” (HR. Ahmad). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 593 





Pahala Sakit Pusing 


1062. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
EN APN A To. 0, aan o £ P3 - keran, s2? - 

Aa) e2 2 RN) S3 Mey ani 3 GS ay 3S 453 oa Plan 
: f .. Ki 3 7 K3 

pd Up K3 ASI ES 
“Pusingnya seorang mukmin, atau duri yang terinjak olehnya, atau apa saja 
yang menyakitinya, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya pada hari 
Kiamat dengan hal tersebut, dan akan menghapuskan dosa—dosanya.” (HR. 
Ibnu Abi Ad-Dunya). Di dalam kitab 4! Maradh wal Kaffarat dengan sanad 
yang jayyid dan para perawi yang tsigah. Hadits hasan 


1063. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


gp... HE Pe an Pe -£ 8, PI .3 Ne Kera at Oni nat 
APA Jaa UAS Ga Ungale Ol) AYI) AU Fa, ALI JI Y 
Isa Jlita Unle Uno Us 
“Tidaklah penyakit demam dan pusing menimpa seorang hamba laki-laki 
dan perempuan dan keduanya memiliki dosa-dosa sebesar gunung Uhud, 
lalu penyakit itu lenyap dari keduanya sedangkan ia masih memiliki dosa 
walaupun seberat biji sawi.” (HR. Abu Ya'la). Para perawinya tsigah. 
Hadits hasan 


Disebutkan juga hadits Abu Ad-Darda': aku mendengar Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
Au ae PD ng sena Bing 3 aan 3 & Se Nan ON ejank- an 
SY CLS Ga AE Op FIM, ALIS 0 Hina adl Jp L 
IA Tana Il ORA Tele un nia 
“Tidaklah penyakit demam dan pusing menimpa seorang muslim dan ia 
memiliki kesalahan—kesalahan yang lebih besar dari gunung Uhud hingga 
lenyaplah kesalahan—kesalahannya itu walaupun seberat biji sawi.” 


5094 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala untuk Orang Buta yang Sabar 


1064. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Lagia R5 Had dita oa AN Uj ls Yah ga dj 

K3 hi ES 
“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jika Aku mengiji 
hamba-Ku dengan mengambil kedua kecintaannya lalu ia bersabar, maka 
Aku akan menggantinya dengan surga?” Maksud dari dua kecintaannya 
yaitu dua penglihatannya. (HR. Bukhari). 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dengan redaksi, 
AP. or ni 's o- SA An aa BUS an Da Nan es 
Mr JSI SENI Gd Gas Ea DAS BI Jah Gea Jah 
2 Y) 


“Allah berfirman, “Jika Aku telah mengambil kedua yang dicintai oleh 
hamba-Ku di dunia ini, tiadalah balasan baginya melainkan surga.” Hadits 
Shahih 


Dalam riwayat lain, beliau bersabda, 
SNN ear naa ee sc... get o. 
Ka Oy Ulp Jp) ed Saath Aebanarn SaR Uya 
“Barangsiapa telah Aku lenyapkan kedua kecintaannya lalu ia sabar dan 


mengharap pahala, niscaya Aku tidak akan ridha untuk memberinya balasan 
selain surga.” 


1065. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, 
£ A 


Tie Kan PON Oa o Ba 0 to et a- 209 — 5 nga 
Aim AI alosol VI anihg elena A Hama MI Aa Y 
- - - P3 si 2. - 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 595 


“Tidaklah Allah menghilangkan dua kecintaan (dua matanya) seorang 
hamba lalu ia sabar dan mengharap pahala melainkan Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


1066. Dari Al Irbadh bin Sariyah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 


OB SG BA Lag R3 SA ai ip HL 

Kate ika Ya NS) Lem 
“Jika Aku mengambil dari hamba-Ku dua hal yang sangat ia cintai (dua 
matanya), maka tidaklah Aku ridha untuk memberinya pahala selain surga, 


yaitu: jika ia tetap memuji-Ku -walaupun keduanya tak ada-.”” (HR. Ibnu 
Hibban) Hadits shahih 


1067. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda, 


- . 
2... 


2 ya 05.7”. . 0 os 9 AE SA A Nb 
Ll AI P3 d Ham pmd SIS FaS DAS Sh Ja 

KN 013 
“Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jika Aku mengambil dua kecintaan 
hamba-Ku (matanya) lalu ia bersabar dan mengharap pahala, maka 


tidaklah Aku ridha untuk memberinya pahala selain surga'.” (HR. Abu 
Ya'la dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Pahala Menyingkirkan Duri dan Perbuatan Baik Lainnya 


Allah Subahanahu wa Ta'ala berfirman, “Dan apa saja kebajikan 
yang mereka kerjakan, maka sekali-sekali mereka tidak dihalangi 
(menerima pahala)-nya.” (Os. Aali “Imraan (3): 115) 


506 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 
kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling 
baik dan yang paling besar pahalanya.” (Os. Al Muzammil (73): 20) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya 
dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.” 
(Os. Az-Zalzalah (99): 7—8) 


1068. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


DN 2s Jain BL SU Calo de H3 Ha oh JS ai 


Jap NAS J3 AT EN AN ng di Ng Al Ie 
0 PKN , Ja. ce ..9 Pa TN St aan 0f Fo, 0 £ 5 
OP Spa PN) orak Gp GP las Sya jl AI 
38, Hay en ab II Fl SIN, nd OT sus Sa 


2... # 


Pena MA 


nu) S Ki 2 


“Setiap manusia dari anak cucu Adam itu diciptakan terdiri dari tiga ratus 
enam puluh persendian. Jadi barangsiapa bertakbir, bertahmid, bertahlil, 
bertasbih, beristigfar, menyingkirkan batu, duri, atau tulang di jalan kaum 
muslimin, dan menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar sebanyak 
jumlah persendiannya, maka sungguh ia akan memasuki sore harinya 
sedangkan dirinya telah dijauhkan dari api neraka.” 


Abu Tsa'labah berkata, “Mungkin pula ia berkata, “Maka sungguh ia akan 
berjalan di muka bumi (sedangjan ia telah dijauhkan dari api neraka)”.” (HR. 
Muslim) 


1069. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 597 


BE GE Sp EA 3 3 JAN Ia SA yVI 
Hate IWAN JI obeng Salat it data ai AN, Jb B5 
At Gee PSN Jana 


“Setiap persendian manusia memiliki kewajiban untuk bersedekah pada 
setiap hari matahari terbit: mendamaikan dua orang yang bertengkar 
adalah sedekah, membantu saudaranya menaiki kendaraan atau 
mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraan adalah sedekah, 
perkataan yang baik adalah sedekah, tiap langkah yang ia ayunkan menuju 
shalat adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1070. Dari Buraidah radhiyallahu "anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ea 2. 0. ruh .. "5 Sea Ng 2 2, - za ja : ng . 
Jean JS 9S Bahan Ol adlah Juaka Tila LL) Ogiw Ol 
5. . PG 2. . - 7 P3 

#. 
“Pada diri manusia terdapat tiga ratus enam puluh buah persendian, maka 
hendaklah ia mengeluarkan sedekah dari setiap persendian itu'. 


Para sahabat bertanya, “Siapakah yang mampu melakukan hal itu wahai 
Rasulullah? Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


pel 0 tc On ea Pe . - 81 205, E “0 a.! 5 
Us ak SO Gol 0S dai esa jl SN demand 
PN o - 
“Engkau singkirkan tahak (kotoran) yang berada di dalam masjid dan 
engkau singkirkan duri dari jalan, dimana hal tersebut adalah sedekah. Jika 
engkau tidak mampu melakukannya, maka dua rakaat shalat Dhuha telah 


mencukupi bagimu'.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 
Hibban) Hadits shahih 


5098 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


1071. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AT 


AA Pt Lot f0. 4 8. “oo, 0 £ " Joe. wo, Ne 
ul Y J3 Xi dann 5 aa “nasi n V gr 9 "na OLYI 
3 Pa 3. 5 Pt 
Gajel 5S SY Ab BUSI, 
“Iman itu mempunyai lebih dari enam puluh tiga atau tujuh puluh tiga 
cabang. Cabang yang tertinggi adalah perkataan seseorang 'Laa ilaaha 


illallahu', dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


1072. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

PPN 3 £.. PAN TA M2 Pa PAD Ie Be ba Ce Io .,.3 
ltasi getaa 3 She 3 Ugtann 9 Ugiamoe A dkeri — 


Tap telan aa Ae : an Pi La “4 
BE UI GA 3 SAI dn! 32 bl NI 

PU Y Amal 
“Telah diperlihatkan kepadaku amalan—amalan umatku, yang baik maupun 
yang buruk, maka aku mendapatkan bahwa di antara amalan-amalan 
baiknya adalah menyingkikan hal yang membahayakan dari jalan. Dan aku 


dapatkan bahwa di antara amalan-amalan buruknya adalah meludah di 
dalam masjid dan ia tidak menimbunnya (membersihkan).” (HR. Muslim) 


1073. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Po. 3 9 »” 3 - 
SN Tn Ara 
“Setiap persendian manusia hendaklah dikeluarkan sedekahnya setiap hari.” 


Mendengar sabda beliau seorang sahabat berkata, “Ini adalah salah satu 
berita terbesar dan paling berat buat kami.” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


IN Kita Je BAG AL KE 3 LA, SR BA 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 599 





2? “3. NA Le rana Pe KA Oi A5 9. 
BA KAN II age ijes ISI IM Gaal GP Jia DL 
“Engkau menyuruh kebaikan dan mencegah dari yang mungkar adalah 
sedekah, membantu orang lemah adalah sedekah, menyingkirikan kotoran 


dari jalan adalah sedekah, dan setiap langkah yang engkau ayunkan menuju 
shalat adalah sedekah.” (HR. Ibnu Khuzainah) Hadits shahih 


1074. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Aa an Cas ea bana Tian na na Ia La 


“Seseorang berjalan pada sebuah jalan dan ia menemukan ranting berduri 
lalu ia menyingkirkannya, maka Allah pun bersykur kepadanya dan 
mengampuni kesalahannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Dalam sebuah riwayat Muslim, 

Ebi 1 536 143p Y pal 
“Seseorang melewati sebuah ranting pohon yang melintang di sebuah jalan, 
maka ia berkata, “Demi Allah, sungguh aku akan menyingkirkan ranting ini 


dari jalannya kaum muslimin, sehingga tidak merintangi mereka'. Maka 
Alah pun memasukkannya ke dalam surga.” 


Dalam riwayat lain, 


2 0, 9 Ba maa 3 P Pa “4 Mare UP 2 of. 0 LY 
SPAN ab ie Mela na 3 adl 3 ed be) al) AI 
Maba 105 5 es 

“Sungguh aku telah melihat seseorang bolak-balik di dalam surga -karena 


perbuatannya- memotong sebuah pohon yang merintangi/mengganggu jalan 
kaum muslimin.” 


600 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


0.8 7 


2 KAA : Ha ki ebe Paya OS Cal Hse la 


“Pernah seseorang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikitpun 
menyingkirkan batang duri atau sebuah pohon dari jalan, maka Allah 
bersyukur kepadanya atas perbuatannya itu, dan memasukkannya ke dalam 
surga.” 


1075. Dari Anshar bin Malik radhiyallahu “anhu, di berkata, “Pernah ada 
sebuah pohon yang merintangi jalannya orang-orang. Lalu datanglah 
seorang laki-laki menyingkirkannya dari jalan tersebut.” Anas berkata, 
“Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


End ab 3 Has Sh aa 


“Sungguh, aku telah melihatnya bolak balik di bawah naungan pohon 
tersebut di dalam surga'”” (HR. Ahmad) Sanadnya hasan. Hadits hasan 


Pahala Membunuh Ular Atau Cicak 


1076. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la yang sanadnya dari Abu Al 
Ahwash Al Jutsami, dia mengatakan bahwa pada suatu ketika Ibnu Mas'ud 
berkhutbah, dan seekor ular berjalan (merayap) di atas tembok. Seketika itu 
dia memotong khutbahnya dan memukul ular tersebut dengan tongkatnya 
hingga mati. Selanjutnya dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


“Barangsiapa yang membunuh seekor ular, maka ia bagaikan membunuh 
seorang musyrik'.” Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 601 





Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar, tetapi dengan redaksi, 


Pa 
L 0E#. 


bis j1 J3 ya 


“Barangsiapa membunuh seekor ular atau kalajengking.” 


1077. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


# 


TS PAS SMS Lah AS AS NAS Ab Up JI JB 
KS IU AN 3 WS og II O73 K5 NIS NIS AB 
EN 03 Tema AS, 


“Barangsiapa berhasil membunuhnya (ular) dalam sekali pukulan, maka ia 
akan mendapat pahala sebesar ini dan itu. Barangsiapa berhasil 
membunuhnya dalam dua kali pukulan, maka ia akan mendapat pahala lebih 
rendah dari yang pertama, dan barangsiapa yang berhasil membunuhnya 
dalam tiga kali pukulan, maka ia akan mendapat pahala lebih rendah dari 
yang kedua.” 


Dalam riwayat lain, 


an 00 


Sa an ea 3 1d 23 23 s£ Ka AA 
OI Op BBI Gp Hm Uu SS and GE, Ba 


“Barangsiapa berhasil membunuh cicak dalam sekali pukulan, niscaya akan 
dicatat baginya seratus kebaikan. Barangsiapa berhasil membunuhnya 
dalam dua kali pukulan, maka ia akan mendapatkan kebaikan lebih rendah - 
dari yang sekali pukul- dan barangsiapa berhasil membunuhnya dalam tiga 
kali pukulan, maka ia akan mendapatkan kebaikan lebih rendah dari yang 
kedua.” (HR. Muslim) 


602 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Usaha yang Halal dan Bekerja dengan Tangan Sendiri 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Tidak ada dosa bagimu untuk 
mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu'” (Os. Al Bagarah 
(2): 198) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung” (Os. Al Jumu'ah (62): 10) 


1078. Dari Al Migdam bin Ma'adi Yakrib radhiyallahu 'anhu, dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


La Ia BU ANN an NMR PI De dani NU Haa aa ne Gn 
SS al Lai Olg oki Jab aa IU Ot in as Is Usb Set yu 

Oa Ja oya ISL OS SYAI ala 
“Tidak seorangpun memakan sesuatu yang lebih baik daripada makanan 
yang ia usahakan dari hasil pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabi 


Daud memakan makanan dari pekerjaan tangannya.” (HR. Bukhari dan 
Ibnu Majah) 


Adapun redaksi Ibnu Majah adalah, 
— da PEN GA Up a Jan ip Da U ya su 
da jp Mal say) Ala, 
“Tidaklah orang itu mencari rezeki dengan cara yang lebih baik daripada 
bekerja dengan tangannya sendiri. Dan nafkah yang seseorang keluarkan 


terhadap dirinya, keluarga, anak, dan pembantunya -semua itu bernilai- 
sedekah.” Hadits shahih 


1079. Dari Sa'id bin Umair, dari pamannya yang bernama Al Barra” beliau 
berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya, “Usaha 
apa yang terbaik?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 603 


8 30. 0 2 - - 35 ? ... 
Jgra LS JS goda Jr jl Jas 
“Usaha seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan segala 


jenis usaha yang baik'” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya 
Shahih. Hadits shahih 


1080. Dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya, “Mata pencaharian 
apakah yang paling baik?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


0 Ja. a- 2 2 - e 38 2 2. 
Ara Ga IS onta jer Jas 
“Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan setiap jual-beli 


yang baik.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Diriwayatkan juga oleh 
Ahmad dan Al Bazzar dari hadits Rafi” bin Khudaij. Hadits shahih 


Pahala Pedagang yang Jujur 


1081. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ol Una SA Bp K5) BA Ob UAS JL JUL OLI 
Teo . .. 


AE AN (Ugal SP Wii Uni) aa Ol Jadi YA 3 KIS 


9 .. Li N 


“Dua orang yang sedang bertransaksi masih memiliki kesempatan untuk 
memilih, selama keduanya belum berpisah. Jadi jika keduanya jujur dan 
memberitahu secara terus terang jika terdapat aib pada barang jualannya, 
maka keduanya akan diberkahi dalam transaksi tersebut. Namun jika 
keduanya menyembunyikan aib yang terdapat dalam dagangannya dan 
berdusta (mungkin mereka akan beruntung) maka Allah akan 
menghilangkan keberkahan dari perdagangan yang mereka lakukan. 


604 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





sumpah palsu akan menyebabkan kerugian dan hilangnya berkah.” (HR. 
Bukhari, Muslim, dan yang lain) 


Pahala Bersikap Toleran dan Jual-Beli 


1082. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


lg s3 NI PE BA AN 


“Semoga Allah merahmati orang yang toleran ketika menjual, membeli, dan 
ketika menuntut hukum.” (HR. Bukhari) 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah tetapi dengan redaksi: 


Nan SE Bp GT SE RS IS JA 
PUN 


“Allah telah mengampuni seseorang sebelum kalian, ia mempermudah dan 
toleran tatkala menjual, membeli, dan tatkala menuntut hukum.” Hadits 
shahih 


1083. Dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Ae 


“Allah Ta'ala akan memasukkan seseorang ke surga jika ia mempermudah 
ketika ia membeli, menjual, menetapkan hukum, dan menuntut hukum '” 
(HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah) Hadits shahih 


1084. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 605 





AI 


“Seseorang akan masuk surga an La yang tolerannya tatkala 
menetapkan hukum dan mengajukan tuntutan.” (HR. Ahmad). Sanadnya 
shahih. Hadits shahih 


1085. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


AAN aka NP DA Ke ol 


“Sesungguhnya Allah cinta terhadap seseorang yang toleran tatkala 
menjual, membeli, dan dalam menentukan hukum.” (HR. Tirmidzi). Menurut 
Tirmidzi hadits ini gharib. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, dia menilai, 
sanadnya shahih. Hadits shahih 


1086. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


AO baka 3 3 ea Ha 5 1 


“Barangsiapa bersifat lemah-lembut dan akrab, niscaya Allah akan 
mengharamkannya dari api neraka.” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim 
hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari Mu'agib 
radhiyallahu “anhu, namun redaksinya adalah: Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


HA 3 MA ai eU ega 


“Neraka diharamkan menyentuh orang yang lemah-lembut dan akrab.” 
Hadits shahih 


1087. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


606 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


en "ra at ore 330 z0 3 5 Ye Aa ea 2- 
- : Sg 

“Maukah kalian kukabari tentang seseorang yang diharamkan atas api 
neraka dan api nerakapun haram baginya? Yaitu yang bersifat lemah- 


lembut dan lunak.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 
Hadits hasan 


Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dengan redaksi, 
.. 0L TI Say Ia 3G 
Jae KP oi yA II CA Ls) 
“Neraka hanya diharamkan untuk orang yang lemah- lembut dan akrab.” 
Hadits shahih 


1088. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


25 aa aj 5) 2 Ik IN au Kaki o 
2 Mens an Ta ae ea Dah 


“Dahulu ada seseorang yang biasa memberi pinjaman kepada orang lain. Ia 
berkata kepada bawahannya, Jika engkau menagih utang kepada seorang 
yang tidak mampu melunasinya, maka biarkanlah ia. Semoga Allah 
mengampuni kesalahan—kesalahan kita. Kemudian ia pun berjumpa 
(meninggal) dengan Allah dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1089. Dari Hudzaifah radhiyallahu “anhu, dia berkata, 
pe 3 Las TE DANG PMP TPT Ea IA ta ata AT Fi 


an. 


Be YO AS — “JG (aa AT aa Y, “JG 
Dai Lah ana AK Ea ab ban au 


23 


“ 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 607 


Sat 3 Ie Ot Wis Setu aw js 


“Pada hari Kiamat Allah mendatangi seorang hamba di antara hamba— 
hambanya yang telah diberikan harta, lalu Allah bertanya kepadanya, “Apa 
yang telah Engkau lakukan di dunia?”” Perawi berkata, “Dan mereka tidak 
dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun.” (Os. An-Nisaa' 
(4): 42) Hamba itu berkata, “Ya Rabb, Engkau telah memberikan harta dan 
aku biasa memberi pinjaman kepada orang—orang. Tabiatku adalah toleran, 
maka aku memberi keringanan bagi orang yang mampu menbayar dan 
memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan.” Allah Subhanahu wa 
Ta'ala berfirman, “Aku lebih berhak dengan sifat itu daripada engkau. 
Maafkanlah kesalahan hamba-Ku ini.” 


Ugbah bin Amir dan Abu Mas'ud berkata, “Demikianlah, kami mendengar 
hadits ini dari lisan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.” (HR. Muslim) 


Pahala Bersedia Membatalkan Transaksi Kepada Pihak yang 
Menyesali Transaksi Itu 


1090. Dari Abu Suraih radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


s0. 3 SE 0. 


PA NA eta Pesanan NC | Pa ara 
nu) ex Ss ai Jl Las olesi JB uya 


... 


“Barangsiapa bersedia membatalkan transaksi jual beli yang telah 
dilakukan oleh saudaranya, niscaya Allah memaafkan kesalahan— 
kesalahannya pada hari Kiamat.” (HR. Ath-Thabrani). Hadits shahih 


1091. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Heat pon aset ALE Ine aga LE 0 
RAI OS WI JUL S3 Ualna JB ja 


“Barangsiapa bersedia membatalkan transaksi yang telah dilakukan oleh 
saudaranya secara keliru, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan— 
kesalahannya pada hari Kiamat.” Hadits shahih 


608 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pa an | 





Dalam sebuah riwayat lain, 
au) pa aa Ai Jul 5 Vakua Ju na 


“Barangsiapa bersedia membatalkan transaksi yang dilakukan secara keliru 
oleh seorang muslim, niscaya Allah akan memaafkan kesalahannya pada 
hari Kiamat.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). 
Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. 
Hadits shahih 


Pahala untuk Budak yang Menunaikan Hak Allah dan Hak 
Tuannya 


1092. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0... 


db bsa PN eh LA AS gal ia Ian ara ai 
35 la Ka dn 55 S3 Dash AN, ne Ie adi 


- PPA NA 2 3-9 o 


GE 3 Gas PA Wale, Gab GG Gb aan Lis 


“Tiga golongan manusia yang akan mendapatkan dua pahala yaitu, seorang 
ahli kitab yang beriman kepada nabi-Nya dan Nabi Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, dan seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak- 
hak tuannya, serta seorang lelaki yang mempunyai budak wanita, kemudian 
ia mendidik dan mengajarinya dengan baik, lalu ia membebaskannya dan 
menikahinya?” (HR. Bukhari-Muslim) 


1093. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


o - - 2 - - .. Pa 3 ed 35.0 
GA Ia ale AI GA daa SI SPI M7 BLS Crmoe SAI Lyla 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 609 


Oa 1 KUN Kenya AN, 


“Seorang budak yang memperbaiki ibadahnya kepada Rabbnya dan 
menunaikan hak tuannya yang berhak memberi nasihat kepadanya dan 
ditaati: baginya dua pahala.” (HR. Bukhari) 


1094. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


F4 2 4 2. 8, . 4 0.” 
IPA pekan! Sela aa 
“Seorang budak yang berbuat baik akan mendapat pahala dua kali lipat.” 


Demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berada di tangan- 
Nya, kalau bukan karena jihad, haji, dan berbuat baik kepada ibu, maka aku 
lebih cinta untuk mati sedangkan aku adalah seorang budak. (HR. Bukhari- 
Muslim) 


1095. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
oi. 330 Ea 


oa BA Ala AN Se Gia Ong atas II KAN Ol 


“Sesungguhnya jika seorang budak setia kepada tuannya dan memperbaiki 
hubungannya dengan Allah, maka ia mendapat pahala dua kali lipat.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


Pahala Membebaskan Budak 


1096. Dari Abu Musa radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


»E 0. 
| 


Bg 30 #03 9 2.3 23 2 Ea Na Lag 
JS Ga din pas lala pas JR AI GA as) Ga B3 


610 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Barangsiapa membebaskan seorang budak, niscaya Allah akan 
membebaskan dengan setiap bagian tubuh budak tersebut setiap bagian 
tubuhnya dari api neraka.” (HR. Ahmad). Sanadnya shahih. Hadits shahih 


1097. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang tidak cacat 
(laba 'sa bihi), dari Abu Su' mah bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


AI ep JD OS sa CA TAG al SA 


Sa WS Iga Ta Ak ad udah, Mp da Ulas 


.Eo - 


SE PALA AN GA Uda YR spa 3 
Ka bas Uya ajakan Y eji 


“Sjapa saja seorang muslim yang membebaskan budak muslim, maka budak 
tersebut akan menjadi pembebas baginya dari api neraka, setiap bagian 
tubuh budak tersebut akan menjadi pembebas bagi setiap bagian tubuhnya. 
Dan siapa saja wanita muslimah yang membebaskan budak wanita 
muslimah, maka budak wanita tersebut akan menjadi pembebas baginya 
dari api neraka, setiap bagian tubuh dari budak wanita tersebut akan 
menjadi pembebas bagi setiap bagian tubuhnya.” Hadits hasan 


1098. Dari Abu Umamah dan yang lain, dari para sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Ta jab J3 ps JI Up SG as Ula ja Ga LA 


Ya RA aa pa GA ah 
Ta ab kia jab JS ajal 


“Sjapa saja seorang muslim yang membebaskan budak muslim, maka budak 
tersebut akan menjadi pembebas baginya dari api neraka, setiap bagian 
tubuh dari budak tersebut akan menjadi pembebas bagi setiap bagian 
tubuhnya. Dan siapa saja laki-laki muslim yang membebaskan dua budak 
wanita muslimah, maka keduanya akan menjadi pembebas baginya dari api 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 611 





neraka, setiap bagian tubuh dari kedua budak wanita itu akan menjadi 
pembebas bagi setiap bagian tubuhnya.” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi 
hadits ini hasan shahih. 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari 
hadits Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab As—Sulami, dan di 
dalamnya terdapat lafazh tambahan yang redaksinya adalah, 


Gu AB SK LIS Kala HA wa LA AN wi 
Yitasi 2 jap Gilas ga ya NG 


“Dan siapa saja wanita muslimah yang membebaskan budak wanita 
muslimah, maka budak wanita tersebut akan menjadi pembebas baginya 
dari api neraka, setiap bagian tubuh dari wanita tersebut akan menjadi 
pembebas bagi setiap bagian tubuhnya.” Hadits hasan 


1099. Dari Abu Najib As-Sulami radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Kami 
pernah bersama Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam di Tha'if dan aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


It aay Jae Jap PN op LL S5 GE ALA sa 
@£ .Eo 


ie 25 Lt JB Ga aga bas Iya Uap ulas Uya is 
Abe 1 Ubi Yao La is YG CE Jo dn 3 Hata AA 


. G3 


JI 


- 


“Siapa saja laki-laki muslim yang membebaskan seorang budak laki-laki 
muslim, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan setiap daging dari 
budak tersebut sebagai pelindung bagi setiap daging dari orang yang 
membebaskannya itu. Dan siapa saja wanita muslimah yang membebaskan 
budak wanita muslimah, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan setiap 
daging dari budak wanita itu sebagai pelindung bagi setiap daging dari 
wanita yang membebaskannya '.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban) 


1100. Dari Al Barra bin Azib radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Seorang 
Arab Badui datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 


612 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





berkata “Ya Rasulullah, ajarilah aku suatu amalan yang dapat 
memasukkanku ke dalam surga”. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


IC Ian” 25 anak 0 aa LB 0 ET an Se je kanan TEA Pa Kal 
SN Bay KAN 5 JUL 5 IS TbA Dasi LS OI 


“Jika engkau mempersingkat khutbahmu, berarti engkau telah menjabarkan 
permasalahan. Bebaskanlah jiwa dan bebaskan budak '. 


Orang itu berkata, “Bukankah keduanya mempunyai pengertian yang sama?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


2.8 .. 03 La 3 — 2.9 15. pe Mean s3 ..a. 2 id 
Uas 3 Lai OLS Upi SA Ol Kala GAS MY 
'Tidak demikian. Membebaskan jiwa yaitu menjadikannya merdeka 


sedangkan membebaskan budak yaitu engkau membayar harganya'.” (HR. 
Ahmad dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


1101. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, dia mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


0... P0. 2. 9 - 1 0. aan aa , BIT. 0... a. 


si La ..99.1 ee 

13) GE Aa II og pa (Loh Bar 
“Lima perkara: barangsiapa melakukannya niscaya Allah akan menulisnya 
termasuk ke dalam penduduk surga, yaitu: orang yang menjenguk orang 
sakit, orang yang menghadiri jenazah, orang yang berpuasa, orang yang 
berpagi-pagi menghadiri shalat Jumat, dan orang yang membebaskan 
budak.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


1102. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
Ed - 2 4 E&.. - 9 


&, - 20 0,2 30 an aa Aom Tni 9... € 
JS Oa Kia Iyilas Kia yilas JS0 AN ARE Lala Val GEA Jar) Coal 


“Siapa saja yang membebaskan seorang budak muslim, niscaya Allah akan 
menyelamatkan setiap bagian tubuhnya dari api neraka dengan setiap 
bagian tubuh dari budak yang ia bebaskan.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 613 


Sa'id bin Marjanah berkata, “Lalu aku menyampaikan hadits tersebut 
kepada Ali bin Al Husein, kemudian dia lantas membebaskan budaknya 
yang telah dibeli oleh Abdullah bin Ja'far seharga sepuluh ribu dirham atau 
seribu dinar.” 


Disebutkan dalam riwayat lain: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


AB pa jab jab IKA BA AA 

xx aja Ra 
“Barangsiapa membebaskan seorang budak muslim niscaya Allah akan 
membebaskan setiap bagian tubuhnya dari api neraka dengan setiap bagian 


dari tubuh budak yang ia bebaskan, hingga kemaluan dengan kemaluan.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1103. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Bg Ip. (naa PL. ....- 
JB ap S3 ga Taja 3, Ga 
“Barangsiapa membebaskan seorang budak muslim, niscaya ia akan 
menjadi pembebas baginya dari api neraka.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An— 
Nasa'i, dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya Shahih. Hadits shahih 


Pahala Menjaga Kemaluannya karena Takut Kepada Allah 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Jika kamu menjauhi dosa- 
dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, 
niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) 
dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).” (Os. An-Nisaa' 


(4): 31) 


614 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Firman-Nya, 


“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 
istri—istri mereka atau budak yang mereka miliki: maka sesungguhnya 
mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, 
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ... ... (yakni) yang 
akan mewarisi surga (Firdaus). Mereka kekal di dalamnya.” (Os. Al 
Mu'minuun (23): 5-11) 

Firman-Nya, 


“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang 
demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka perbuat'. Katakanlah kepada wanita yang 
beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara 
kemaluannya ...”” (Os. An-Nuur (24): 30-31) 


Firman-Nya, 

“Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki 
dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al Ahzaab 
(33): 35) 

Firman-Nya, 

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya 
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya 
surgalah tempat tinggal-(nya).” (Os. An-Naazi'aat (79): 40-41) 


1104. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


BS bh SU NE 


“Barangsiapa menjamin padaku —menjaga- apa yang berada di antara dua 
jenggotnya (lisannya) dan apa yang berada di antara dua kakinya 
(kemaluannya), maka aku akan menjaminnya dengan surga.” (HR. Bukhari) 


1105. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 615 


Papa Tu ore LL 00 Dc 0-0 L 00 NX 3 io 0 
Kind JAS dal) yet La dy Apa Oa la yi AAL og yA 


“Barangsiapa dilindungi Allah dari kejahatan yang berada di antara dua 
jenggotnya dan antara dua kakinya, niscaya ia akan masuk surga.” (HR. 
Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


1106. Dari Abu Musa radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


“Barangsiapa menjaga apa yang berada di antara dua jengotnya dan 
menjaga kemaluannya, niscaya ia akan masuk surga.” (HR. Abu Ya'la). 
Para pewarinya tsigah. 


Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Abu 
Rafi”, tetapi dengan lafazh, 


. 


Sah Ann Me We sa 
Amd JP bd A3 Uya La Jain Uya 


”Barangsiapa menjaga apa yang berada di antara dua jengotnya dan antara 
dua pahanya, niscaya ia akan masuk surga.” Para perawinya tsigah. Hadits 
shahih 


1107. Dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Ubadah bin Ash- 
Shamit radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


IE 0. s9 ola “ai Ter Ba ES 3 £ 9 2 0 4-0 
Ig LA Sh Naat TN AS yana (Kambil Oya kta Gd Niana 
Pen En dB Pe AN Nag, P3 an - 
IyAS 3S juan hgn25) aye AA 3 Isl LAN PI Is 

“ 7 4 
Sah 
“Jaminlah bagiku enam perkara dari diri—diri kalian, niscaya aku akan 
menjamin surga bagi kalian, yaitu, bersikaplah jujur tatkala kalian 
berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, laksanakanlah amanah jika kalian 


diberikan amanah, jagalah kemaluan—kemaluan kalian, tundukkanlah 
pandangan—pandangan kalian dan tahanlah tangan-tangan kalian (dari 


| 
i 


616 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


perbuatan zhalim).” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim). Menurut Al 
Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


1108. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- "£ .-. 0. 8 Ne NeIA .. 9. Ma . ” 
Pa 353 ga) LI, kr Lalin, gmna 2! ya! Hp 15 


— 


“Jika seorang wanita konsisten melaksanakan shalat lima waktu, menjaga 
kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari 
pintu mana saja yang ia kehendaki.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1109. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


TIA SA bab TAN SEA NBA NP OS U 


“Wahai pemuda Ouraisy, jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Janganlah 
kalian berzina, karena barangsiapa menjaga kemaluannya niscaya ia akan 
mendapatsurga.” (HR. Al Hakim). Menurut Al Hakim hadits ini shahih 
sesuai syarat Bukhari dan Muslim. 


Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Al Baihagi yang mana 
redaksinya adalah, 


Das NI ni -. Tn 00 IT 025. SE 6, 
dl ISS RSJ AL GA BOP Y ap OB U 


“Wahai pemuda Ourays, janganlah kalian berzina, karena barangsiapa 
yang selamat masa mudanya, niscaya akan masuk ke dalam surga.” Hadits 
hasan 


1110. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


-.. # - Oa Aa 2 9. 
S5 Ja — aa BAB AB NE bp An ni 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 617 





P4 
2. £.9 


“ pot AA ab 
AN BE Gd Ie ala DS AA 
Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari di mana tiada 
lagi naungan kecuali naungan-Nya'. Kemudian beliau menyebutkan 
diantaranya, yaitu, “Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita cantik 
dan berkedudukan untuk berbuat zina, tetapi kemudian ia mengatakan 
bahwa sesungguhnya aku takut kepada Allah'.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1111. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Ne Ie ee Lb Bea aa SA 
Sa YAN AYU ja sae SA Tadi ya sa 
H4 Ig jm (Si Ita AT Apa AYU oi Uya 
Km PGN AN AS ee 

bapa Wae Salad Ca ai GL ana 


LAS 
Loc 3 Pa 5 9 FP - ana Oa na Na s0 P - ag 7 
Lena yA ISI Ab elaid Uandi Gyatg eat des UI ds Jas Fila 
4 pa Pn A3 : . .. Pa Ya an 8 8. s4 33 " 4 2 
VI SB Oa Y DI GL IU Lea) ot SAS Lada —AI) Sy 


ar a38 -$£. - 9. 3 La 27 Lor. Sa Pri - 38 0. 5. Pd ea 
SA ah ls ui nail Lease CP P3 Alan 
- 9 - 3. s3? PN 1 Nan ne Bs Oa 
Agor 4 selai as Hi TS Ol “ (gas SI Hi 
2 3 PA SEN UN SG PN SE UU DANG SA 
Pama CBU Ad PS UU EPL 
“Tiga orang dari sebelum kalian, berangkat hingga merekapun menginap di 
sebuah gua. Tatkala mereka masuk ke dalam gua tiba-tiba tergelincirlah 
sebuah batu dari atas gunung, sehingga terkurunglah mereka di dalam gua 
itu'. Mereka berkata, “Sungguh tiada yang dapat menyelamatkan kita dari 
batu ini kecuali jika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan 
perantara amal-amal shalih kita'. Setelah itu berdoalah salah seorang dari 
mereka dengan berkata, “Ya Allah, aku mempunyai paman yang memiliki 
anak wanita, dan itu adalah aku mencintainya. Aku ingin mendapatkan 


618 -— Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





dirinya, tetapi ia menolak. Hingga beberapa tahun kemudian, ia datang 
padaku karena sangat membutuhkan uang. Akupun memberinya serstus dua 
puluh Dinar, dengan syarat ia membiarkanku berzina dengannya. Jadi 
tatkala aku hampir mendapatkan dirinya'. Disebutkan dalam riwayat lain: 
Tatkala aku telah berada di antara dua kakinya, wanita itu berkata, 
takutlah pada Allah, janganlah engkau pecahkan 'tutup' ini (zina) kecuali 
dengan cara yang benar'. Mendengar perkataannya, aku menjadi takut dan 
meninggalkannya, sedangkan ia adalah orang yang paling aku cintai. 
Demikian pula aku berikan padanya emas yang telah kuserahkan dengan 
syarat tersebut. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa perbuatan itu semata- 
mata aku tunjukkan untuk mendapatkan ridha-Mu, maka singkirkanlah batu 
ini untuk kami'. Kemudian bergeserlah batu tersebut.” (HR. Bukhari- 
Muslim) 


Pahala Wanita yang Taat Kepada Suaminya karena Allah 


1112. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengaatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


C) 2 Te 2. 90. @ 2. Fe ..... . ana 1... 3. 8, 2 
u A3 pra) AI, Ur Eli Lanm alel olho 15 
-. 


ala Kl Upi Ls 


: 
: 


“Jika seorang wanita konsisten melaksanakan shalat lima waktu, menjaga 
kemaluannya, dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk surga dari 
pintu mana saja yang ia kehendaki.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1113. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


3 - - 3, 110 3, & 
by Upon ebay Laggh Caalog Ugmmar Gali oo ISI 
2 G3 
“Jika seorang wanita komitmen melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa 


pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 619 


maka akan dikatakanlah kepadanya, “Masuklah ke dalam surga dari pintu 
mana saja yang kamu kehendaki'.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani). 
Sanadnya tidak cacat (Jaba'Sa bihi) jika digabungkan dengan hadits 
sebelumnya. Hadits hasan 


1114. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


un F ... Pa TN NN an Td 
SI Hp SAY 
“Maukah engkau aku kabari tentang laki-laki penghuni surga?” 


Kami berkata, “Ya, Wahai Rasulullah!” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


Yadi HE A0 JA La 3 Sena Td GI 
tia 3 Sala SA Yi JAN 


“Nabi akan berada di dalam surga, orang yang jujur akan berada di dalam 
surga, dan orang yang mengunjungi saudaranya yang berada pada pelosok 
daerah, tidaklah ia mengunjunginya kecuali karena Allah. Maukah kalian 
kuberitahu tentang wanita penghuni surga?” 


Kami berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


0 Han . oo. 7 02 0 £ - er co 2? 0£ . 3 . LA Ka o . 
KIE GI ae TG ega II LA II SG oh JS 
SP aa PENY Ing 9 SH el 
“Setiap wanita yang penyayang dan subur: bila ia disakiti atau bila 
suaminya marah, maka ia berkata, “Aku serahkan kedua tanganku ini. Aku 
tidak akan bercelak hingga engkau ridha'.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya 


jayyid. Hadits ini juga memiliki beberapa syahid (hadits penguat). Hadits 
hasan 


1115. Dari Hushain bin Muhshan, bibinya pernah mendatangi Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
berkata kepadanya, 


620 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 











- £ 0. 3 


' Men 2S 


“Apakah Engkau memiliki suami?” 
Bibiku berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, 


ah ai sb 


- 


“Bagaimana engkau dengannya?” 


Bibiku berkata, “Tidak sedikitpun aku mengurangi haknya kecuali jika aku 
tidak mampu melakukannya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


2. 


3 Jt Se AN UG 


“Bagaimanapun engkau bersikap kepadanya, maka sesunguhnya dia adalah 
surgamu dan nerakamu.” (HR. Ahmad dan An-Nasa'i). Sanadnya shahih. 
Diriwayatkan juga oleh Al Hakim. Menurutnya sanad hadits ini shahih. 
Hadits shahih 


Pahala Berstubuh dengan Niat yang Baik 


1116. Dari Abu Dzar radhiyallahu "anhu, beberapa orang sahabat Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam pernah berkata kepada Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah 
mengungguli kami dengan pahala yang mereka peroleh, mereka shalat 
sebagaimana kami shalat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan 
bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka.” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


S3 NN NG DA 
SA 21 sx Mg 3 3 Bhar , Xp .& 


S0. 3 90 zc 


Be ak Anta tan ia 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 621 





“Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan?” 
Sesungguhnya setiap tasbih yang engkau ucapkan adalah sedekah, setiap 
tahlil yang engkau ucapkan adalah sedekah, dan menyuruh kepada kebaikan 
dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Bahkan kalian berhubungan 
dengan istri—istri kalian juga sedekah.” 


Mereka berkata, “Ya Rasulullah, apakah seseorang yang mendatangi istrinya 
juga akan memperoleh pahala?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


o o KE 


3 aan Sp ON Sy Gb ale sh Da Sa EN 
"St SS JS 


“Tidakkah kalian tahu, bahwa jika ia meletakkannya pada yang haram, 
bukankah ia akan berdosa? Demikian juga jika ia melaksanakannya pada 
yang halal, ia akan mempoeroleh pahala.” (HR. Muslim) 


Pahala Memelihara Rambut Putih (Uban) 


1117. Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


au) apa Teka Jas GE aa 


“Barangsiapa beruban di jalan Allah, maka ubannya akan menjadi cahaya 
baginya di hari Kiamat.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1118. Dari Amru bin Abisah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


“Barangsiapa beruban di dalam Islam, niscaya ubannya akan menjadi 
cahaya baginya pada hari Kiamat.” (HR. An-Nasa'i dan Tirimidzi). 
Menurut Tirimidzi hadits ini hasan shahih. Haditsh shahih 


622 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1119. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan 
bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


0 J4 6 


TAS NI MY TA 35 ea ya Gp AI NY 
RAN ay Up 


“Janganlah kalian mencabut uban, karena tidak seorang muslimpun yang 
beruban di dalam Islam melainkan ubannya akan menjadi cahaya baginya 
di hari Kiamat.” Hadits hasan 


Dalam riwayat lain disebutkan, 


#- 


Ala Up A6 da ES Up JS NYI BA up 


“Barangsiapa beruban di dalam Islam, niscaya akan dicatat baginya dengan 
uban tersebut satu kebaikan dan akan dihapuskan darinya dengan satu uban 
lersebut satu kesalahannya.” (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan 
Tirmidzi) 
Lafazh dari Tirmidzi lebih ringkas, yaitu: “Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam melarang mencabut uban dan bersabda, 
o?7 30333 


“Sesungguhnya uban adalah cahayanya seorang muslim'” Menurut 


Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


1120. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


2 “9 . To. 3 0. 0 J 9 - 0313 335 02, ot 
ii | "3 2. - p Ta # tts 2 - 23 5 3 ta 5, - - ar : 5 
Ayo Up ado gl Kala Ud lan pil Ld LS 

“Janganlah kalian mencabut uban, karena sesungguhnya ia akan menjadi 
cahaya pada hari Kiamat. Barangsiapa mempunyai sebuah uban, niscaya 
Allah akan mencatat baginya dengan uban tersebut satu kebaikan, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 623 





menghapus darinya sebuah kesalahan dengannya, dan mengangkat baginya 
satu derajat.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits hasan 


Pahala Diam, Kecuali untuk Membicarakan Suatu Kebaikan 


1121. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik 
atau diam.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1122. Dari Abu Musa radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah, 
siapakah dari kaum muslimin yang paling mulia?” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


PE pa aa Ii akan 


“Kaum muslim yang selamat dari kejahatan lisan dan tangannya.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


1123. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, “Ya Rasulullah, 
amal apakah yang paling utama?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Ulin Ie Ma 
“Shalat pada waktunya '. 
Aku berkata, “Apalagi ya Rasulullah?” Beliau bersabda, 
BI ja LAN Lag 


“Selamatnya orang lain dari kejahatan lisanmu'.” (HR. Ath-Thabrani). Para 
perawinya tsigah. Hadits shahih 


624 -— Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1124. Dari Al Harits bin Hisyam radhiyallahu “anhu, ia berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, “Kabarilah aku tentang sesuatu 
yang harus kujaga!” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


la wa si 


“Kuasailah ini!” Beliau memberi isyarat kepada lisannya. (HR. Ath— 
Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


1125. Dari Anas radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Dzar, lalu beliau 
berkata, 


SE Ab Ja otkas Uh dilas Ie US Suu 
La pp Ia OA 


"Ya Abu Dzar, maukah engkau aku tunjukkan dua perkara yang ringan 
namun berat dalam timbangan Allah?” 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
... . . . -— s 0? 2 3. 5 Pan an 
SAE Ja Va aa mi CE LAN Jb) SSI mu Us 


“Hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu dan senantiasa diam. Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada amalan seorang hamba 
yang dapat menyamai dua hal tersebut.” (HR. Tirmidzi dan Abu Ya'la). 
Sanadnya jayyid." Hadits shahih 


1126. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh, dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 
anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


£ 


A1 sg dua HE CAP DS yi AA set sen du 


10 Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 625 





Eh P3 bah Ipa 8 ba Ja 


“Wahai Abu Ad-Darda', maukah engkau aku kabari tentang dua perkara 
yang ringan dikerjakan tetapi besar pahalanya? Tidaklah engkau 
menjumpai Allah dengan amalan yang semisal dengan keduanya? Yaitu: 
diam dan akhlak yang baik.” Hadits hasan 


1127. Dari Al Barra' bin Azib radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Seorang 
Arab Badui datang kepada Rasulullah shallallahu “alaihi asalam dan 
berkata, “Ya Rasulullah, ajari aku suatu amalan yang dapat memasukkanku 
ke dalam surga!” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


SP Way TN get abah ol aa bh Dira Fe 
PG Sea Ah sb 3 MU NN ppa AA 
Jp Yuna UR usb at oa 


ba 


“Jika engkau mempersingkat khutbah, maka engkau telah menjabarkan 
permasalahan. Bebaskanlah jiwa dan bebaskan budak, Jika engkau tidak 
mampu melakukannya, maka beri makanlah orang yang lapar, beri 
minumlah orang yang kehausan, dan serulah kepada hal-hal kebaikan serta 
cegahlah kemungkaran. Tetapi jika kalian belum mampu melakukannya, 
maka tahanlah lisanmu kecuali terhadap perkataan-perkataan yang baik.” 
(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1128. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku pernah 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, “Amalan apa yang 
dapat menyelamatkan?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Wendas de Ong DE Sat 3, BIS 1 Owr - 2 Ai 


“Kuasailah lisanmu, lapangkan rumahmu, dan menangislah atas kesalahan 
yang engkau lakukan.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Abu Ad-Dunya). Dalam 
pembahasan “Diam' dari jalur periwayatan Abdullah bin Zahr, dari Ali bin 
Yazid, dari Al Oasim. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


626 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1129. Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- - - - 3 
BI and - 22 3300 Ion 2. San - 9 0 
Alas SE Aing Any Mill Ola Url ab 
Pa 5 : 
“Beruntunglah orang-orang yang mampu menguasai  lisannya, 


melapangkan rumahnya, dan menangisi kesalahan yang ia lakukan.” (HR. 
Ath-Thabrani). Menurutnya sanad hadits ini hasan. Hadits hasan 


1130. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 

ta Ta ora - 9. - Ba. 9-0 - 0. Da Pad Ao 0. 

Km J3 deler) Oa La ag Amal ai AO AM Oya 
“Barangsiapa dilindungi Allah dari kejahatan yang berada di antara dua 
Jenggotnya (lisan) dan antara dua kakinya (kemaluan), niscaya ia akan 
masuk surga.” (HR. Tirmidzi). Tirmidzi menilai hadits ini hasan. 
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Hadits hasan 


Juga telah lalu hadits Sahl, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 
La Nara ora - 90 0 0d To. oo, 9 - 
“Barangsiapa menjamin untukku apa yang berada di antara dua jenggotnya 
(lisan) dan apa yang berada di antara dua kakinya (kemaluan), niscaya aku 
akan menjamin surga.” (HR. Bukhari) 


1131. Dari Abu Musa radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam berkata kepadaku, 


. 


Te no ear el 0-0 Lai 
Lam J3 Caglas Ia ta ULAMA Y 


“Maukah engkau aku kabari tentang dua perkara, yang barangsiapa 
mengerjakan keduanya niscaya ia masuk surga?” 


j 


Kami berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 627 





ore 2 00 TAN Dana NG spa In 
deler) Urat Lay Aoi yet La Jen Jl Sain 
“Hendaklah seseorang menjaga apa yang berada di antara dua jenggot 
(lisan)-nya dan apa yang berada di antara dua kakinya (kemaluan).” (HR. 


Ath-Thabrani, Ahmad, dan Abu Ya'la). Para perawinya tsigah. Hadits 
shahih 


1132. Dari Abu Rafi” radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


PEP aa “am NN Pena MN 0. 
kim! J3 dobond 9 Asad Uya Le Sai2 ya 


“Barangsiapa menjaga apa yang berada di antara dua jenggotnya (lisan) 
dan apa yang berada di antara dua kakinya (kemaluan), niscaya ia akan 
masuk surga.” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya jayyid. Hadits hasan 


1133. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


21. 7 0. 


”Barangsiapa diam, niscaya ia akan selamat.” (HR. Tirmidzi). Beliau 
(Tirmidzi) berkata, “Hadits ini gharib.” Diriwayatkan juga oleh Ath- 
Thabrani dengan para perawi yang Isigah. Hadits shahih 


Pahala Uzlah (Mengasingkan Diri) Saat Telah Rusak 


1134. Dari Amir bin Sa'ad, dia berkata, “Sa'ad bin Abu Waggash pernah 
berada di sisi untanya, lalu datanglah anaknya yang bernama Umar. Tatkala 
Sa'ad melihatnya, ia berkata, “Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan 
pengendara ini”. Kemudian iapun turun dari kendaraannya dan berkata, 
“Mengapa engkau tinggal bersama untamu dan meninggalkan manusia yang 
sedang berebut kekuasaan?” Sa'ad menepuk dada anaknya dan berkata, 
“Diamlah! Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


628 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





ina 


PN 


Lah AS AA sa oa aoi 


- 


“Sesunguhnya Allah senang kepada seorang hamba yang takwa, kaya hati, 
dan mengasingkan diri'.” (HR. Muslim) 


1135. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu "anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


- So. 


Bh SE HS SG LI IU oi Us 
SA Ga da SA Ja 


ce. 


“Hampir tiba suatu masa, di mana pada saat itu sebaik-baik harta seorang 
muslim adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak pegunungan 
dan tempat- tempat turunnya hujan, ia menghindar dari berbagai macam 
fitnah untuk menjaga agamanya.” (HR. Bukhari) 


1136. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda, 


Ja AN aa SA Oa Uh 5 AB ca 5 
Be SB be sa ia 


se gn Sana 


Bo 3o 3 K0 ee 


Ga Ca) 5 d4) Jang CU sa Na aa KY) oJW 
PN 


“Di antara sebaik-baiknya profesi manusia adalah seorang lelaki yang 
senantiasa memegang tali kekang untanya dalam rangka berjuang di jalan 
Allah, ia segera menunggangi untanya setiap kali mendengar suara gaduh 
demi mendapatkan mati syahid. Juga seorang lelaki yang mengasingkan diri 
bersama hartanya di puncak-puncak pegunungan atau sebuah lembah. Di 
tempat itu ia dirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menyembah Rabb-nya, 
hingga datanglah hari yang pasti, ia tidaklah berinteraksi dengan manusia 
kecuali pada hal-hal yang baik.” (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 629 


1137. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 

22 Er - 1 AI na “ 8 ". - s o- TG Pan ana 3 
VI AI Jawa tap Ola Tlah Jar) AI Sa SA VI 


KA TA ANN 2 Gi 2. 5. aan aan) - 1 - ap ali A3 01 
VI G3 Op Gd Jan ol SL SS 

— man 00 Aan Ban Sena an 
“Maukah engkau aku kabari tentang sebaik-baiknya manusia? Yaitu: orang 
yang senantiasa memegang tali kekang kudanya (siapa siaga) dalam rangka 
Jihad di jalan Allah. Maukah kalian aku kabari siapakah yang selanjutnya? 
Yaitu orang yang mengasingkan diri bersama hartanya dan senantiasa 
menunaikan hak Allah. Maukah engkau aku beritahukan tentang seburuk- 
buruknya manusia? Yaitu orang yang meminta kepada Allah tetapi enggan 


untuk memberi.” (HR. Tirmidzi). Beliau (Tirmidzi) menilainya hasan. 
Hadits shahih 


Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban tetapi dengan 
redaksi, 


beton telak 
“Maukah engkau aku kabari siapakah orang selanjutnya?” 
Kami berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 
PITA JAN ASP ih SA Ih na JAN YA 
“Orang yang uzlah (mengasingkan diri) di puncak-puncak pegunungan 


(daerah terpencil), ia mendirikan shalat, membayar zakat, dan mengucilkan 
diri dari segala kejahatan manusia.” 


1138. Dari Abu Sa'id radhiyallahu “anhu, dia berkata “Sorang laki-laki 
pernah bertanya, “Siapakah manusia yang paling mulia wahai Rasulullah? 
Beliau bersabda, 

al Jaw e JL temb Kal "jaga 


. 


630 -— Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








“Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah'. 


Orang tersebut bertanya, “Kemudian siapa lagi?” Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 
Na». Pa - e PN AN Dikan Me Aa 
AL Aang Ms ya Kn ian Joe) B3 
“Orang yang mengasingkan diri pada sebuah lembah dan ia menyembah 


,” 


Rabb-nya di tempat tersebut '. 


Dalam riwayat lain, 
3 2. 19 Pa, 
Oa Ur ASI PG AN 3 
“Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhkan diri dari 
kejahatan manusia.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1139. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, 
La BA aura 0 pena ore 8 3 Tg 2. an... 
OS Engia Jab Uya ym GP pekan Ale Ab aka AN Jgn SI X4 
7 # . . . . ” 

. s 2 .. 9 Pada ud 200), Ma . 5, 2 nya 0. 4 Te d 2, 
Sea PS ea ta aa se Calo 

o- ne ak 2.9 20 . 01 23 2 T- aa. 0 £ . 7 
H3 dB Pan any Ml Ang Cl IP IPS YAN Jasa 
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan kami 
terhadap lima perkara, barangsiapa mengerjakan salah satu dari lima hal 
tersebut, niscaya Allah akan menjaminnya, yaitu, Barangsiapa menjenguk 
saudaranya yang sakit atau keluar menyaksikan jenazah, atau keluar 
berperang di jalan Allah, atau menemui seorang imam (pemimpin) untuk 
membela dan membesarkannya, atau seseorang yang duduk di rumahnya, ia 


tidak menyakiti orang lain dan ia pun selamat dari kejahatan orang lain.” 
(HR. Ahmad). Ini lafazh dari beliau (Ahmad). Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Al Habrani dengan lafazh, 
GAS aa peking Ka AI lg ah dB 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 631 





“Atau seseorang yang duduk di rumahnya, manusia selamat dari 
kejahatannya dan iapun selamat dari kejahatan manusia.” Hadits shahih 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, tetapi 
redaksi Ibnu Hibban adalah, 


Ka DS Kat P3 LA MIE ED ASM JL 3 ae hh 
SAI Ag AN IE Ula OS Ai lal de JS Up DI ae 
AJE Cas OS UUS 5 Sl 


“Barangsiapa berjihad di jalan Allah, maka ia akan berada dalam jaminan 
Allah. Barangsiapa menjenguk orang sakit, maka ia akan berada dalam 
jaminan Allah. Barangsiapa membela pemimpin, maka ia akan berada 
dalam jaminan Allah. Barangsiapa duduk di rumahnya dan tidak mencela 
(mengghibah) manusia, maka ia berada dalam jaminan Allah.” 


1140. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku berkata, 
“Amalan apakah yang dapat menyelematkan?” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


. 3 7 s9 0. 2. ac 2 . 1, . or 2 (R3 
#kasojos: & Lal Dt #Va Sg Se ls D3 | 
“Kuasailah lisanmu, lapangkanlah rumahmu, dan menangislah atas 
kesalahan yang kamu lakukan'.” (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi hadits 
ini hasan. 
Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari hadits 
Tsauban, tetapi dengan lafazh, 


ls Ie SE RA BU AI Sa 


“Beruntunglah orang-orang yang mampu menguasai lisannya, melapang- 
kan rumahnya, dan menangis atas kesalahan yang ia lakukan.” Menurut 
Ath—Thabrani, sanadnya hasan. Hadits hasan 


1141. Dari Al Migdad bin Al Aswad radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Demi 
Allah, sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


632 --—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





AS AN Oh AI IN YA 5S MN 
Up Has IS oh AN 


“Sesunguhnya orang yang bahagia adalah orang yang menjauhi fitnah. 
Sesunguhnya orang yang bahagia adalah orang yang menjauhi fitnah, 
sesunguhnya orang yang bahagia adalah orang yang menjauhi fitnah. Dan 
bagi orang yang diuji lalu ia sabar, sungguh mengangumkan keadannya!” 
(HR. Abu Daud) 


Pahala Uzlah dari Pemimpin yang Zhalim 


1142. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu 'anhu, dia berkata “Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar bersama kami, kemudian beliau 
bersabda, 


ad sale J3 UAS AA gan OK El £ Neta 
Ba sa Ce An aU lb JP He mah 
Hk dh Hb Ie aa Ih ae BN PA 

PB Ja ap yA Up Pa bei 


“Dengarkanlah, apakah engkau mengetahui bahwa nanti akan datang suatu 
zaman setelah ini di mana pada saat itu akan muncul pemimpin-—pemimpin 
zhalim, barangsiapa mempercayai kebohongan yang mereka buat dan 
membantu mereka terhadap kezhalimannya, maka ia bukan termasuk 
golonganku dan akupun bukan termasuk darinya, dan ia tidak akan minum 
dari telaga Al Haudh. Namun barangsiapa tidak membantu mereka dalam 
kezhalimannya dan tidak mempercayai mereka terhadap kebohongannya, 
maka ia termasuk golonganku dan ia —kelak- akan minum dari telagaku Al 
Haudh'.”” (HR. An-Nasa'i dan Tirmidzi). Beliau (Tirmidzi) berkata, “Ini 
hadits hasan shahih.” Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 633 





1143. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, 


#3 ate, 0 4 Pa 
sgm! 2 ja) pa Ona 
”Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan yang zhalim.” 


Ka'ab berkata, “Apakah yang dimaksud dengan pemerintahan yang zhalim?” 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

035 o- 3 - bo .. rana a. PLAN 
ALS ad Ea Oya V9 A3 Oia Y Gay Op ala 
3... 030 5. s 3. TE 9 2: -. 3 Pa TN “3 
hp Yg cma PS US memb Se HAL, aa : 


- san LAN 2. po 030 20 2 T as. sora. 9. 5. 
By aah AE pat 3 MAS Piala Doa) Pr 

"3 305 SI Da Dan ... ar 3... aza £ , 
io pall SPS 3 AS Calya (IS Igo pria lily gia 
0 - 0 0. PN SN ba an Dag Para pe 0 tg P3 
PPne Up AS 4 Ola JB GI JGA Sal, Abal Geils SAN, 


. 


Teo ... 0 - t£ 3 . . - 0 Ta 2 o- 1, 35 
2 Ui AS SE aa aa sa JA Y al 
gi - CJ 2 ad - . - . ba 
Upi yah Kd SU) gita AP EMS OEM 


“Para pemimpin yang ada setelahku: mereka tidak mengambil petunjuk dari 
tuntunanku. Jadi barangsiapa percaya terhadap kebohongan mereka dan 
menolong mereka terhadap kezhaliman yang mereka perbuat, maka mereka 
bukan termasuk golonganku dan aku berlepas diri dari mereka, 
sebagaimana mereka tidak akan minum dari telagaku di surga. Namun 
barangsiapa tidak mempercayai kebohongan mereka dan tidak menolong 
mereka terhadap kezhalimannya, maka mereka termasuk golonganku dan 
aku termasuk dari mereka, serta mereka akan minum dari telagaku. Ya 
Ka'ab bin 'Ujrah, puasa itu adalah perisai, sedekah adalah penghapus dosa, 
dan shalat adalah Ourban (yang mendekatkan seseorang kepada Allah) — 
atau beliau bersabda: Petunjuk. Ya Ka'ab bin 'Ujrah, manusia terdiri dari 
dua golongan: satu golongan pergi di pagi hari, ia menjual dirinya dan 
membebaskannya, dan satu golongan lagi, ia beli dirinya dan 
menghancurkannya.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar). Para perawinya terdiri 
dari perawi-perawi hadits shahih. Hadits shahih 


634 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu hibban dan redaksinya 
adalah, 
oa. 0 Ina EC Gan Keb tan bat 
HI H0) malu “Je MU —ie 33 up sal Oia 
so. o- 0 0-2 2 90 Te 0. 30 
In aa IE 3 PI IE IG Jai 
803 #.- Bae 0 Jo 3 


PAI Ia 3 Ra Ui Ta ar lah Sh ajal 


“Akan bermunculan pemimpin-pemimpin zhalim, barangsiapa menolong 
mereka atas kezhalimannya dan membenarkan kebohongan mereka, maka ia 
bukan termasuk golonganku, dan aku bukan termasuk golongannya, dan ia 
tidak akan minum dari telagaku. Namun barangsiapa tidak menolong 
mereka atas kezhalimannya dan tidak membenarkan kebohongan mereka, 
maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk dari golongannya, dan ia 
akan minum dari telagaku.” Hadits shahih 


1144. Dari An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu, dia berkata, 
| “Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah keluar menemui kami 
| setelah Shalat Isya. Sedangkan kami berada di masjid. Ketika itu beliau 
mengangkat pandangannya ke langit, kemudian menurunkannya hingga 
| kami menyangka telah terjadi sesuatu di langit. Lalu Rasulullah shallallahu 

falaihi wasallam Leena 


. 


0315 - 2 NN Nne PP 1 s2 ban - 6 
HS Tan Laba Las apatar O jaka: ejal (saay OS GL 

032. Pn) ag... 29 3. T- z PA YO 2. T aa 3 
AA ag pb adi Je AA, 


E 2. 0390 Je 


Ta Ui ja yP maalb IE ala 


“Ketahuilah, akan bermunculan setelahku pemimpin-pemimpin zhalim dan 

pendusta. Barangsiapa mempercayai kebohongan mereka dan menolong 

mereka atas kezhalimannya, maka ia bukan golonganku dan akupun bukan 
| golongannya. Namun barangsiapa tidak mempercayai kebohongan mereka 
! dan tidak menolong mereka atas kezhalimannya, maka dia golonganku dan 
aku termasuk golongannya'” (HR. Ahmad) Sanadnya jayyid. Tetapi di 
dalam sanadnya terdapat sorang perawi yang tidak disebutkan namanya. 
Hadits shahih 


i 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 635 


MA an 





1145. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


PA NA Pa 3 PEP PA s - Han o £ . o ae id ve 
Dad Ogaliy OPSI Ga oa AG AP AK sal OK 

Lo P2 2.30 22 "5 033 3 0 IS He X0 

a19 ja yA ab IE el el Alai le J3 
“Kelak akan muncul pemimpin-pemimpin yang berselimutkan api neraka, 
mereka berdusta dan berbuat zhalim. Barangsiapa membantu mereka 
terhadap kezhalimannya dan membenarkan kedustaan mereka, maka dia 
bukan termasuk golonganku dan akupun bukan golongannya, dan dia tidak 
akan minum dari telagaku.” (HR. Ahmad). 


Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, tetapi dengan 
redaksi: 


- 8 -3. . - 30 - 0S e 
Beni da Pa ia TU aah Se AE ie Aa 
“Maka barangsiapa mempercayai kebohongan mereka dan menolong 


mereka terhadap kezhaliman yang mereka perbuat, maka sesungguhnya aku 
berlepas diri darinya dan ia pun berlepas diri dariku.” Hadits shahih 


Pahala Bertaubat Kepada Allah 


Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Os. Al Bagarah 
(2): 222) 

Allah berfirman, 

“Sesunguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang 
yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka 
bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah 
taubatnya: dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Os. An- 
Nisaa' (4): 17) 


636 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Allah berfirman, 


“Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri— pencuri tersebut) 
sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya 
Allah menerima taubatnya.” (Os. Al Maa'idah (5): 39) 


Allah berfirman, 


“Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat 
sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu, sesudah taubat yang 
disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
(Os. Al A'raaf (7): 153) 


Allah berfirman, 


“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan 
bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya 
Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai 
kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap 
orang yang mempunyai kenikmatan (balasan) keutamaannya” (Os. Huud 
41): 3) 

Allah berfirman, 


“Dan sesunguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, 
beramal shalih, kemudian tetap di jalan yang benar.” (Os. Thaahaa (20): 82) 


Allah berfirman, 


— “Kecuali orang—orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan 
amal shalih, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Os. Al Furgan 
(25): 70) 


Allah berfirman, 


“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan 
memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Os. Asy-Syuuraa' (42): 25) 


Allah berfirman, 


“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 
taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan 
menghapus kesalahan—kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.” (Os. At-Tahriim (81): 8) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 637 





Allah berfirman, 


“Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka 
mereka itu akan masuk surga, dan tidak (dirugikan) sedikitpun” (Os. 
Maryam (19): 60) 


Allah berfirman, 


“(Malaikat-malaikat) yang memikul “Arsy dan malaikat yang berada 
di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada- 
Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya 
menguucapkan), “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala 
sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan 
mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang 
bernyala-nyala, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 
“Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang 
shalih di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka dan 
keturunan-keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dari (balasan) 
kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) 
kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan 
rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar.” (Os. Al Ghaafir 
(40): 7-9) 


1146. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


3 a35 


Ale AN DE Unik up HA ali ol 3 LE Ta 


“Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, 
niscaya Allah akan menerima taubatnya.” (HR. Muslim) 


1147. Dari Abu Hurairah radhiyallahu "anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


0 Pu 295 3 ap & (ON er 
Sip wa Si ta as SI Aist 3 
“Jika engkau melakukan kesalahan dan kesalahanmu mencapai langit, 


kemudian engkau bertaubat, maka Allah akan menerima taubatmu.” (HR. 
Ibnu Majah). Sanadnya jayyid. Hadits hasan 


638 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1148. Dari Zurbin Hubaisy, dia berkata, “Aku pernah mendatangi Shafwan 
bin Assal radhiyallahu 'anhu, untuk menanyakan tentang hukum mengusap 
kedua khuf, kemudian beliau menyebutkan hadits ini hingga perkataannya. 
Aku berkata, “Pernahkah engkau mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam menyebutkan tentang cinta?” Beliau berkata, “Ya. Kami pernah 
bersama Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan 
ketika datang seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suara keras, Ya 
Muhammad! Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab seruannya 
dengan suara yang sama”. Aku berkata kepada Arab Badui itu, “Celaka 
engkau, rendahkan suaramu! karena meninggikan suara di hadapan Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam adalah sesuatu yang dilarang”. Orang itu 
berkata, “Demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku'. Orang itu 
bertanya, “Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu 
kaum namun ia tidak bertemu dengan mereka?” Rasulullah shallallahu 


“alaihi wasallam bersabda, 


Pe 4 


2 PRA 3 : Lan an PIA ca. 


| up & & ya! 
se ea aa 
“Seorang itu akan bersama orang yang ia cintai pada hari Kiamat'. Beliau 
terus mengabari kami hingga beliau meyebutkan sebuah pintu di sebelah 
barat (tempat terbenamnya matahari) yang luasnya sepanjang perjalanan 


,” 


seorang pengendara selama empat puluh atau tujuh puluh tahun'. 


Sufyan berkata (salah seorang perawi), “Allah Subhana wa Ta'ala telah 
menciptakan dari arah Syam senjak hari penciptaan langit dan bumi, sebuah 
pintu yang senantiasa terbuka bagi taubat para hamba. Tidaklah pintu itu 
tertutup hingga matahari terbit dari tempat itu. Disebutkan dalam riwayat 
lain: maka ia terus mengabariku hingga ia mengatakan bahwa Allah 
Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pintu —di sebelah barat- 
yang luasnya sepanjang perjalanan tujuh puluh tahun. Pintu itu tidak akan 
tertutup bagi taubat hamba-hamba Allah selama matahari belum terbit dari 
arahnya. Demikianlah makna dari firman Allah Subahanahu wa Ta' ala, 
“Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi 
iman seseorang bagi dirinya sendiri'” (Os. Al An'aam (6): 158) (HR. 
Tirmidzi). Beliau (Tirmidzi) berkata terhadap dua riwayat tersebut, “Hadits 
ini hasan shahih.” Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 639 





1149. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
“alaihi wasallam, beliau bersabda, 


“Sesungguhnya Allah menerima taubat Me sebelum nyawanya 


sampai di tenggorokan.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi). Menurut Tirmidzi 
hadits ini hasan. Hadits hasan 


1150. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


jet - 


Da ni tan ap Ia an BAN 


ag 


PN pi dial ia BL JAS A3 AE Y BIUS SA Uya 


2... 


AI up TA sae ae LIL (Ie J5 de Jis 
3 s5 JAS NS AI Rp) Gila TA 539 JAS ai 
pt ap us Si 2 Vj Hama dn ab ds ja Ud 


BAK ag Tabah sa Ai Gaal Rere 1S 1 Gbu sega 


alis Na wu Ten Sa Ds Tara St 4 Ka 
PRA ade 2 ya Jd s) Sa SN JG, cai Sd 
Kei IP GP 55 C Ly Ig CAN 9 Na gan 2 ye 


2 3 


AT 3 S AN Sd Pn) 2 gaga 2 ali (Ah pr AS Kita 
KN KAL 


“Dahulu umat sebelum kalian, ada seseorang yang telah membunuh 
sembilan puluh sembilan jiwa, kemudian ia ingin bertaubat. Maka pergilah 


640 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


ia mencari orang yang paling alim, dan ditunjukkanlah ia pada seorang 
pendeta. Lalu iapun mendatanginya dan berkata, 'Sesunguhnya ia telah 
membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah ada jalan untuk 
bertaubat?” Pendeta itu berkata, “Tidak ada'. Maka pendeta itupun dibunuh 
hingga genaplah seratus orang yang telah dibunuhnya. Kemudian ia 
mencari orang alim lainnya, dan ketika itu ditunjukkan kepada seorang 
alim, iapun menerangkan bahwa ia telah membunuh searatus orang, apakah 
ada jalan untuk bertaubat? Si Alim berkata, “Ya ada, siapakah yang dapat 
menghalanginya untuk bertaubat?" Pergilah ke dusun itu, karena di sana 
banyak orang—orang taat kepada Allah, maka sembahlah Allah sebagai- 
mana orang-orang taat itu melakukannya. Janganlah engkau kembali ke 
negerimu, karena negerimu tempat para penjahat'. Maka pergilah orang itu. 
Tatkala di tengah jalan iapun meninggal, maka bertengkarlah malaikat 
rahmat dan malaikat adzab. Malaikat rahmat berkata, “Ia telah berjalan 
untuk bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya'. Malaikat adzab 
berkata, "Ia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali”. Lalu datanglah 
seorang malaikat dalam rupa manusia sebagai hakim di antara mereka. 
Malaikat itu berkata, “Ukur saja jarak antara dua dusun yang ditinggalkan 
dan yang dituju, maka ke mana ia lebih dekat masukkanlah ia ke dalam 
golongannya'. Tatkala usai pengukuran, didapatkan bahwa ia lebih dekat 
kepada dusun yang ditujunya, kira-kira sejengkal, maka ruhnya pun 
dipegang oleh malaikat rahmat.” 


Disebutkan dalam riwayat lain, 
bakat La Jatad jada LN LI WA dl 3 
“Maka didapatilah bahwa ia berada lebih dekat dengan kampung yang 


penghuninya terdiri dari orang-orang shalih, sejarak kira-kira sejengkal, 
maka iapun dijadikan dalam golongan mereka.” 


Disebutkan dalam riwayat lain, 
Bi Bi P3 KAA 1 23 2 DT An $ 2 - LE Aa, PI 
2 IE) Wo Ol aah ip San ol oih JII Jr 5 
230 ye 03 0. 


Ir 2 2. In TE Na Tega 
Ad yaah pas DL OI II Jar g3 « Lagim Le Ipad 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 641 





“Allah mewahyukan kepada bumi yang dituju supaya mendekat, dan 
menyuruh bumi yang ditinggalkan supaya menjauh. Kemudian Allah 
berfirnan, “Ukurlah jarak antara keduanya', maka didapati bahwa jarak 
kampung yang dituju lebih dekat, kira-kira sejengkal, kemudian 
diampunilah dosanya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1151. Dari Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu, dia pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


£ 


aa 3 AN y IBI ab Url 
af GAS Op SSS SANA ed Ai Jb UB Al US al, 


.. 
3»... 2 nan .o 3 3 03 


D1 AS el Oa SS A3 Ha BBS MEA de LA 
as Jl Sa En Uh ja Te SS AI 3 Aa 
PA Gua ab ml Ka 


og . 


30 5- -T 0 


Ag Tut peng 2 SI gn SAS tega yaa DI OS nb 


“Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah berbuat zhalim terhadap 
dirinya, lalu ia berjumpa dengan orang lain dan bertanya, 'Sesunguhnya 
ada orang yang telah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa secara 
zhalim, apakah mungkin ia bertaubat?' Orang yang ia jumpai itu menjawab, 
Jika aku mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima 
taubat orang yang ingin bertaubat, maka aku telah berdusta. Ada suatu 
tempat dimana kaumnya senantiasa beribadah kepada Allah, maka 
datangilah tempat itu dan beribadahlah bersama mereka'. Kemudian iapun 
pergi menemui mereka dan ia meninggal dalam perjalanannya. Lalu 
bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat adzab. Allah-pun mengutus 
seorang malaikat sebagai hakim di antara keduanya, dan malaikat itu 
berkata, “Ukurlah jarak antara kedua tempat tersebut, tempat mana yang 
lebih dekat jaraknya, maka ia dalam golongan mereka'. Lalu pada akhirnya 
mereka mendapati bahwa jarak orang itu lebih dekat kepada kampung yang 
ia tuju, kira-kira sejari, maka diampunilah dia.” (HR. Ath-Thabrani). Para 
perawinya tsigah. 


642 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits serupa dengan sanad yang 
Jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Ha Rasulullah SAW bersabda, 


Ta . Te CA UU SI, BIL Lay OA LS 


SAN Pn PL Nara Sd 265 SL aa 3 Ea 
CP ad) TOT) JUS Is jas LA aah Jas We, 


- 
2 3 can 


SA, Ang LAU Jai al UI aa TA 
Tika jab ESA 


.. 


“Ada dua perkampungan, yang satu penghuninya orang—orang shalih dan 
yang satunya lagi orang-orang zhalim. Lalu keluarlah laki-laki itu dari 
kampung yang penghuninya orang yang zhalim menuju kampung yang 
pengghuninya orang yang shalih, namun kematian datang menjemputnya 
ketika dalam perjalanan. Oleh karena itu, bertengkarlah malaikat dan 
syetan. Syetan berkata, “Demi Allah, ia tidak membangkang sedikitpun 
kepadaku'. Malaikat berkata, "Sungguh ia telah keluar meninggalkan 
kampungnya untuk bertaubat”. Lalu diputuskanlah perkaranya, yaitu agar 
diukur jarak kampung manakah yang terdekat dengannya. Pada akhirnya 
mereka mendapati bahwa orang tersebut lebih dekat jaraknya dengan 
kampung yang penghuninya orang-orang shalih, kira-kira sejengkal: maka 
diampunilah ia.” Ma'mar berkata, “Aku mendengar ada yang berkata, 
“Allah mendekatkan jarak kampung yang berpenghuni orang—orang shalih 
itu kepadanya.” Hadits shahih 


1152. Dari Syuraih (yaitu Ibnu Al Harits Al OGadhi), dia berkata, “Aku 
mendengar seorang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


UB IKAN AA SA pa Ad SGG Jae yu 


“Allah berfirman: Wahai Anak Adam, bangkitlah menuju-Ku, niscaya Aku 
akan berjalan menujumu. Dan berjalanlah kepadaku, niscaya Aku akan 
berlari-lari kecil menujumu'.” (HR. Ahmad) Para perawinya tsigah. Hadits 
shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih — 643 


1153. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


IN SE Ih B3) SE Ya In HE :3 
PA gal sea ab 3 
Ja del Jala de DN YAA 


“Barangsiapa mendekatkan dirinya kepada Allah sejengkal, niscaya Allah 
akan mendekat kepadanya sesiku. Barangsiapa mendekatkan dirinya kepada 
Allah sesiku, niscaya Allah akan mendekat kepadanya sebahu. Barangsiapa 
menuju Allah dengan berjalan, niscaya Allah akan datang kepadanya 
dengan berlari-lari kecil. Dan Allah lebih tinggi dan lebih agung, lebih 
tinggi dan lebih agung. Allah lebih tinggi dan lebih agung.” (HR. Ahmad) 
Sanadnya hasan. Hadits hasan 


- 


1154. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
“alaihi wasallam bersabda, 


LL. wa. 


Ai Dg HI nd ag ea Ge Ja SA YG 


pa el CA ya SL In? deng Sa Ip sae UP “1 


Pn Jai Er Lu 3) ia ta S OA Tah La 3 
IyAt dy si Na : 


“Allah berfirman, “Aku akan bersama persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. 
Aku akan senantiasa bersamanya selama ia mengingat-Ku'. Allah akan 
gembira terhadap taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang 
di antara kalian yang menemukan hewan tunggangannya yang hilang di 
tengah padang yang luas. "Barangsiapa mendekatkan dirinya kepada-Ku 
sejengkal, niscaya Aku akan mendekatkan Diriku kepadanya sesiku. 
Barangsiapa mendekatkan dirinya kepada-Ku sesiku, niscaya Aku akan 
mendekatkan diri-Ku kepadanya sebahu. Jika ia pergi menuju pada-Ku 
dengan berjalan, maka Aku akan pergi menuju kepadanya dengan berlari— 
lari kecil”. (HR. Muslim) 


644 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1155. Dari Ali bin Mus'idah, dari Gatadah, dari Anas radhiyallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


- ae PA Sean ga B5 Ih Ag P3 

ON 13Uall 2349 ellas: 31 opal JS 

“Setiap anak cucu Adam bersalah, namun sebaik-baik orang yang bersalah 
adalah orang-orang yang bertaubat.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi). 


Menurut Tirmidzi hadits ini gharib. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim, yang 
menurutnya sanadnya shahih. Hadits hasan 


1156. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


23 DE Ip bg eng KS 3 LE Gagah Ol 
S3 Ui APN SANA AE Ya ga D3 ON ia Jite AAEN 


- (9 - 33 - - o 2. . 

(og SG NAS aah da UN, ENY AS 
“Sesungguhnya jika mukmin melakukan sebuah dosa, maka akan 
tercorenglah di dalam hatinya sebuah titik noda. Jika ia bertaubat untuk 
meninggalkan perbuatan itu dan beristigfar, maka bersihlah hatinya dari 
noda tersebut. Tetapi jika ia melakukannya lagi dan terus melakukannya, 
maka akan bertambahlah noda itu hingga menutupi hatinya. Demikianlah 
itu “Ar-raan' (penutup) yang Allah kabarkan dengan firman-Nya, "Sekali- 
kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari 
(melihat) Tuhan mereka'.” (Os. Al Muthaffifin (83): 15) (HR. Tirmidzi). 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Diriwayatkan juga oleh An— 
Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, beliau (Al Hakim) berkata, “Shahih 
sesuai syarat Muslim.” 


1157. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya (Abdullah 
bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu), dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


SY HAN jo AA 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 645 





“Orang yang bertaubat dari dosa yang ia lakukan seperti orang yang tidak 
mempunyai dosa.” (HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) Sanadnya yang 
terdiri dari para perawi yang tsigah. Hadits hasan 


1158. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


sil, anang Saga Py PN & Jp da ea ya ox Uya CA al 


LA Lo 0 se Oo “OAT aget See 2. ot 33-an SI Toe Oje 
Upallas #eloel) aa5 AI) BELA PUS dal map Aly telah Uas 

PP - Dn NG Sa LL PE Lema: G2 ore G- - Ge 
AKA SEN BAN 3 UP Saba AI le AE 15) 
. - 2 | : " LL .. Pad 203 3 . 9, 2. | 2. 
Diyad odela JS dal, mo Da auu 4 Ls SI 


» » Pn pre P s PA TA SU AAR 
aa KAN 33 ep ASI Al 231) Uas oles il, Ipa ai 
kalo p Il ya 

“Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba mukmin daripada 
kegembiraan seseorang yang singgah bersama binatang tunggangannya 
yang membawa makanan dan minumannya di sebuah daerah yang tandus. 
(Karena letih) ia tidur sejenak, namun tatkala ia terbangun, ia dapati 
binatang tunggangannya dan seluruh perbekalannya telah lenyap. Ia 
mencarinya, tetapi tatkala sengatan matahari dan haus sudah sangat 
menyiksanya, ia berkata, “Aku akan kembali ke tempatku, aku akan tidur 
hingga ajal menjemputku'. Kemudian ia meletakkan kepalanya di atas 
tangannya, dan tidur. Namun tatkala ia terbangun, tiba-tiba ia dapati 
binatang tunggangannya beserta perbekalannya berada di sisinya. 
Demikianlah, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba melebihi 


senangnya orang tersebut tatkala ia mendapati binatang tunggangannya 
itu.” (HR. Bukhari-Muslim) 


646 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Mengikutkan Amal Jahat yang Ia Kerjakan dengan 
Amalan Baik 


Firman Allah Ta'ala, “sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat 
menghapus perbuatan-perbuatan (dosa) kesalahan.” (Os. Huud (11): 114) 


1159. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, dari 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda, 
HE HN NN Ho eh. Ten LS gfo 2 ob eta TU 
la Aa It, ea IA NATA | ah KS Late al 1 
Y 


“Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutkanlah 
kejahatan yang kalian lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan 
menghapusnya dan berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang 
terpuji.” (HR. Tirmidzi) Beliau (Tirmidzi) berkata, “Hadits ini hasan 
Shahih.” Hadits hasan 


1160. Dari Syamr bin Athiyyah, dari beberapa orang gurunya, dari Abu Ad- 
Darda' radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku berkata, “Ya Rasulullah! 
Berwasiatlah kepadaku!” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pd Pad 
“3 012 - ra 


Ama GAS ara TS II 
“Apabila engkau melakukan suatu kejahatan, maka ikutkanlah kejahatan itu 
dengan amalan yang baik, karena hal itu akan menghapusnya '. 


Aku berkata, “Ya Rasulullah, apakah kalimat /aa ilaaha illallah termasuk 
diantara kebaikan? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


seh pp La 


"Kalimat itu adalah sebaik-baik kebaikan.” (HR. Ahmad) Di dalam 
sanadnya' ' terdapat seseorang yang tidak dikenal. Hadits hasan 


1 | Lihat Ash-Shahihah oleh Al Albani (1373). 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih —- 647 








1161. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


en anna 


“Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan amal-amal jahat lalu 
ia melakukan amal-amal kebaikan adalah seperti orang yang tercekik baju 
besi yang sempit. Tatkala ia mengerjakan amal kebaikan, maka terbukalah 
satu lingkarnya. Kemudian ia kerjakan lagi amal kebaikan, maka terbukalah 
lingkaran yang lain, hingga terlepaslah baju itu dari tubuhnya, dan jatuh ke 
bumi.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) Para perawiya terdiri dari para 
perawi hadits shahih. Hadits shahih 


Pahala Beramal Shalih di Tengah Zaman yang Rusak 


1162. Dari Ma'gal bin Yasar radhiyallahu “anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


Da La s Se 


“Ibadah yang dilakukan di saat timbulnya perpecahan dan fitnah sama 
dengan hijrah kepadaku.” (HR. Muslim) 


Keutamaan Orang—orang Miskin dan Lemah di Kalangan Umat 
Islam 


1163. Dari Ummu Ad-Darda', dari Abu Ad-Darda” radhiyallahu 'anhu, 
Ummu Ad-Darda' berkata kepadanya, “Mengapa kamu tidak meminta 
seperti Fulan dan Fulan?” Abu Ad-Darda' berkata, “Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


648 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“304 


DARI GH Ak V3 Kis 003 Ol 


“Sesungguhnya di belakang kalian terdapat jalan sulit dan menanjak yang 
tidak akan mampu dilewati oleh orang-orang yang berkelebihan (orang 
kaya)'. 


Oleh karena itu, aku senang meringankan bebanku, agar dapat melewati 
jalan tersebut.” (HR. Ath-Thabrani) Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Al Bazzar dengan sanad yang hasan, tetapi 
dengan redaksi, 


na PG AI Gyp 2 Sat us 0) 


”Sesungguhnya di hadapan kalian terdapat sebuah jalan sulit dan menanjak, 
dan tidak akan selamat dari jalan tersebut kecuali orang-orang yang 
lemah.” 


1164. Dari Abu Asma, beliau pernah masuk menemui Abu Dzar yang 
sedang berada di Rabdzah, sedangkan di sisinya ada seorang wanita hitam 
yang tidak memiliki tanda-tanda kebaikan dan berakhlak. Abu Dzar berkata, 
“Tidakkah kalian ketahui apa yang wanita hitam ini perintahkan kepadaku? 
Ia menyuruhku untuk mendatangi Irak. Tatkala aku telah mendatanginya, 
mereka menawarkanku berbagai macam kemewahan dunia, sedangkan 
kekasihku Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam telah berpesan kepadaku, 


Das en SU Ah P3 ajib Pa opa 


$ of 


de ju af Lmasl PE Lan Wati Yaa WA as 


B0 ce 


PI de & af s pen af SA Jebat, yaa UU C3 

sala 
“Sesungguhnya sebelum jembatan yang terdapat di neraka Jahanam, ada 
sebuah jalan yang licin dan berbahaya. Sesungguhnya kita mendatanginya 
dalam keadaan ringan beban kita: yang demikian itu lebih utama agar kita 
selamat, daripada kita mendatanginya sedangkan kita membawa beban yang 


berat.” (HR. Ahmad) Para perawinya terdiri dari para perawi hadits-hadits 
Shahih. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 649 





1165. Dari Gatadah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


# 


Sana Ka ja jas Bg La YA eU as SN 


sd 


“Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba-Nya, maka ia 
akan melindunginya terhadap (kemegahan) dunia, sebagaimana salah 
seorang dari kalian berteduh dari air hujan.” (HR. Ibnu Majah dan Al 
Hakim) Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath— 
Thabrani dengan sanad yang hasan dari hadits Rafi” bin Khudaij. Hadits 
shahih 


1166. Dari Abu Salam Al Aswad, beliau pernah berkata kepada Umar bin 
Abdul Aziz, “Aku pernah mendengar Tsauban radhiyallahu "anhu 
mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
- Te £ AAN 8, bi sn ai PAN GA NP F3 PP o ... 
u d3 wa u Lely ASI ola sal olas -) JAS PP 
Pa an Pen Ban a . 7 2 - 5 .. "E PN 
bana Uas J UjB Ka LB UU pp SAS AN, Jali 
"3 2 “Ne ad “3 z 3 2 33 .3 ? s£ # £ 
US 2 Cage) CAS Tp pelgad EA Ale 133 Ge Ji Tai 
“ Serasa “1 23 2. Pt Neta Na Naa» SEL A3 nh 
CSS FI at JB SX AI AR Yg MEA 0 ASI Y ad 


ve. T Pa or 0 Ti ai o pra -$ - - Pa Pa TPP Sa 


- 
2. 3 01 - . 5 o 
Ego Loyo Ge 8 


Sa di SI gp IE Yy Lah LD gal JAN 


— “Telagaku panjangnya antara Adn hingga Ammaan Al Balga, airnya lebih 
putih dari susu dan lebih manis dari madu, tempat-tempat airnya sebanyak 
bintang di langit: barangsiapa minum sekali di telaga itu, niscaya ia tidak 
akan merasa haus untuk selama-lamanya. Orang yang paling pertama 
meminumnya adalah para fakir dari kalangan Muhajirin, rambut mereka 
tidak teratur, pakaian mereka kotor, tidaklah mereka menikah dengan 


650 -— Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


wanita—wanita yang berkedudukan dan kaya, dan tidaklah diberikan bagi 
mereka pangkat (kedudukan duniawi)” Umar berkata, “Tetapi sungguh aku 
telah menikah dengan wanita yang berkedudukan, yaitu Fatimah binti Abdul 
Malik, dan telah diberikan bagiku kedudukan duniawi. Sungguh aku tidak 
akan mencuci rambutku hingga ia menjadi tidak teratur, dan aku tidak akan 
mencuci bajuku sampai ia menjadi kotor.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan 
Al Hakim) Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits shahih 


1167. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


. 7. 8 
. » 9 cat 


WA Garak ai HAN DO AG aa S) 


“Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin akan 
mendahului orang-orang kaya pada hari Kiamat sebanyak empat puluh 
musim.” (HR. Muslim) 


1168. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu 
“anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


3 7 » 


OI SU 3 Era Can Eta GA 
Mi) 


“Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku 
dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku dengan golongan orang- 
orang miskin pada hari Kiamat.” 


Aisyah berkata, “Mengapa ya Rasulullah?” Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 
Li oo 


WA aa ati 3 II Ol Y 


“Karena sesungguhnya mereka akan masuk surga empat puluh musim lebih 
dahulu sebelum orang-orang kaya di antara mereka.” Hadits hasan 


1169. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 651 


“ 0. 5. o- 2 PE ON AE ia 8 o Luna 0 

AE Ulama GAY pp Kan SE) J3 Kill Oral! el jA3 JAN 

“Orang-orang fagir dari kalangan umat Islam akan masuk surga lebih 
dahulu dari orang-orang kaya di kalangan mereka selama setengah hari 


yang lamanya lima ratus tahun.” (HR. Ibnu Hibban dan Tirmidzi) Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan shahih. Hadits shahih 


Menurut kami (Ad-Dimyathi): Telah disebutkan sebelumnya hadits 
Abdullah bin Amru, 


: knp Karta BOR AU 

M3 Gani YO eljAal Ol 
“Sesungguhnya orang—orang fakir dari kaum muslimin akan masuk surga 
empat puluh musim lebih dahulu dari orang-orang kaya.” 


Namun tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits yang 
sebelumnya. Tetapi makna kontekstual yang dapat diambil dari kedua hadits 
ini adalah: bahwa waktu masuknya mereka ke dalam surga berbeda-beda, 
sebagaimana berbedanya tingkat kemiskinan, ridha, dan amal baik mereka. 
Wallahu a'lam. 


1170. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


SL 21 JG JB Si oh NET S3 JA KA ag V eatas 
AE Mala UIN Taha Urai US kh 2oyan ia 
an AI js 2 DA - JG Beam NG, Je SA dna 
BAG Ga NB 3 BIAN IPIN og Je Maa 
3 KA di JA Ia AS Hb KEY 5 SAS 

AE ba Ga aah SE AN 
“Pada hari Kiamat kalian akan berkumpul, dan dikatakanlah, "Dimanakah 
orang-orang fakir dari kalangan umat ini?” Dikatakan kepada mereka, “Apa 


yang telah kalian lakukan?" Mereka berkata, "Ya Rabb, kami telah diuji dan 
kami bersabar. Harta dan kepemimpinan pun diberikan kepada selain kami ' 


652 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Allah Subhana wa Ta'ala berfirman, "Kalian benar'.” Rasulullah berkata, 
“Maka merekapun masuk surga sebelum orang-orang masuk ke dalamnya, 
dan akan tetaplah kerasnya hari perhitungan atas orang kaya dan para 
pemimpin.” Para sahabat bertanya, “Di manakah orang-orang mukmin 
pada hari itu?” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Akan 
diletakkan bagi mereka kursi-kursi dari cahaya. Mereka akan dinaungi 
dengan awan, dan hari itu akan lebih singkat bagi orang-orang mukmin 
dari beberapa saat dari waktu siang.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1171. Dari Usamah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Ka PN RO Leo DA Ke Oi TEA dana ana 2 aa 
Abal USA Ily En Uta Uglat3 Oa Rae Nb dial SU le A3 


s Bl eh, PN” SNN an Rea ALT Bi Ah it YAA BEAN AT 
ME de 3) JUN II Ada AL A3 JUN DAY) Oya 


P 


Pan ea  m Aa aa anon 
gladi Ugloss oya date lala 


“Aku berdiri di pintu surga, lalu aku dapati kebanyakan yang memasukinya 
adalah orang-orang miskin sedangkan orang-orang kaya dan 
berkedudukan masih tetap tertahan. Tetapi para penduduk neraka telah 
dicampakkan ke dalam neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya 
adalah wanita.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1172. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


“0 £ "Oa 5 3 29 P Papua 2 geng AN Pen 0 Pa 
ANA YEN 3 Al WA Ulat ST S3 II 3 AA 
AN lai 


“Aku pernah melihat ke dalam surga, maka aku dapati kebanyakan 
penghuninya adalah orang-orang fakir. Aku juga pernah pula melihat ke 
dalam neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 653 





1173. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda (berdoa), 


PA PAN 5 SP EK abi ab 
“Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam 


keadaan miskin dan kumpulkanlah aku di tengah-tengah kelompok orang- 
orang miskin.” (HR. Ibnu Majah) 


1174. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, 


Pr 3 3 2 af oa 

bom S Jr j s n Jas 

“Perhatikanlah orang yang paling tinggi kedudukannya (kaya) di masjid 
ini?” 

Ia berkata, “Maka akupun, mulai mengamati orang—orang yang berada di 

masjid, dan aku dapati bahwa orang yang paling tinggi kedudukannya di 

antara mereka adalah orang yang mengenakan perhiasan. Kemudian aku 


berkata, “Orang ini”. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
kepadaku, 


SA 4 Po noor 
Jom S JP ) w 3 Pi 
“Perhatikanlah orang yang paling rendah kedudukannya di masjid ini!” 


Abu Dzar berkata, “Maka akupun mulai mengamati mereka, dan aku dapati 
bahwa ia itu adalah orang (miskin), tetapi berakhlak.” Abu Dzar berkata, 
“Orang ini.” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


IA Jia Uya UN Ja Uya KA Ap PA All Ale 
“Sungguh orang ini (yang kedua) lebih mulia di sisi Allah pada hari Kiamat 
daripada orang yang pertama meskipun jumlahnya sepenuh bumi.” (HR. 


Ahmad) Para perawinya terdiri dari para perawi hadits-hadits shahih. 
Diriwayatkan pula oleh Ibnu hibban dan yang lainnya. Hadits shahih 


654 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1175. Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


na Pe Bo 2S NE 
Gala Jd SA SG 
“Wahai Abu Dzar, apakah engkau berpendapat bahwa banyaknya harta, 


itulah yang dinamakan kaya?” 
Aku berkata, “Ya.” Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya, 


“TAN rs JI 3 sp 


“Engkau juga mengira bahwa orang miskin adalah orang yang sedikit 
hartanya?” 


Aku berkata, “Ya, Wahai Rasulullah.” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


HA Tah PA Ha ea US 
“Orang kaya adalah orang yang kaya hatinya, sedangkan orang fakir 
adalah orang yang miskin hatinya.” 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menanyaiku tentang 
seorang laki-laki Ouraisy, beliau berkata, 

5. 3 CJ 
F Uu Ii ja 

“Apakah engkau mengenal si fulan?” 
Aku berkata, “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 


“ 
” 
—m 
ov 
— 


“ 
“ 


aa 
H3 
2 


T 
te? 


“Bagaimana orang itu menurutmu?” 


Aku berkata, “Dia adalah orang yang bila meminta maka diberi dan bila ia 
datang maka disambut.” 


Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bertanya tentang seorang 
lelaki ahli Ash-Shuffah. Beliau bersabda, 


“Apakah engkau mengenal si Fulan?” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 655 


Aku berkata, “Demi Allah, aku tidak mengenalnya.” Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam terus berusaha memperkenalkannya kepadaku 
hingga akhirnya aku mengenalnya. Aku berkata, “Aku mengetahuinya.” 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


PP ANN 4 
Ly ol p S3 
“Bagaimana orang itu menurutmu?” 


Aku berkata, “Dia orang miskin dari ahli Ash—Shuffah.” Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Pala - Li Bag wae. 
ke Der 
“Orang itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama.” 


Aku berkata, “Ya Rasulullah, bukankah orang itu telah diberi kelebihan atas 
yang lainnya?” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


P0 nyoba. 300 0. Co fob Isa. ff 
Ab del Iis A2 B2 Ily Alah yaa 3 Gas II 
“Apabila ia telah diberi kelebihan (duniawi), maka itulah bagiannya. Namun 


barangsiapa tidak diberi kelebihan itu (di dunia), maka sungguh ia telah 
diberi kebaikan.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1176. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang lelaki melewati Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
beliau bertanya kepada orang yang duduk di samping, 


an 
C lia » Sol) La 
“Bagaimana pendapatmu tentang orang ini?” 


Orang itu berkata, “Dia adalah orang adi antara orang termulia di kalangan 
manusia. Demi Allah, jika orang itu meminang maka pantas diterima 
pinangannya, dan jika ia memintakan syafaat (permohonan) maka pantas 
dikabulkan syafaatnya.” Mendengar jawaban itu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diam. Beberapa saat kemudian lewatlah seorang lelaki di 
hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya, 


Lek SUN 
fila Sh Lu 


656 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini?” 


la berkata, “Ya Rasulullah, dia dari kalangan orang-orang fakir kaum 
muslimin. Jika orang itu meminang maka besar kemungkinan akan ditolak 
pinangannya. Apabila ia memintakan syafaat (permohonan) bantuan maka 
besar kemungkinan tidak diterima syafaatnya, dan bila ia berkata tidak 
didengar perkataannya.” Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam lalu 
bersabda, 


et 2 az, 2.9 0 ac 


“Orang yang kedua lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1177. Dari Mahmud bin Lubaid, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 

bersabda, 

JUS AS 3) AIA uh PS SIN SN aa Oh UAS YES 
Am Jal Judi di, 


“Dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam yaitu: kematian, padahal 
kematian lebih baik dari pada fitnah: dan kemiskinan, padahal kemiskinan 
lebih ringan bagi seseorang pada hari perhitungan.” (HR. Ahmad) Para 
perawinya terdiri dari para perawi hadits shahih. Hadits shahih 


1178. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


tan IL oa 1 & "3, 5 Naga “San 5 
Kam! IG 0 9 KET Uye 3 EN J3 JUN Till on 
Pa octa... pam 93 2... s ba 
PJ SP) Tami SL) Lagi Celah JU ai Unng el eling 
Ba Pati wnna Lemih Oa si .. 35 Bin PA Era 
AE SS LAI Aja el LlEi Galaa JUN Sila slal eh 
Laga 
“Surga dan neraka akan protes (terhadap orang-orang yang akan 
menempatinya). Neraka berkata, "Aku berhak untuk ditempati oleh orang- 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --—- 657 


orang zhalim dan sombong'. Surga berkata, “Aku berhak untuk ditempati 
oleh orang—orang lemah dan miskin dari kalangan umat Islam'. Kemudian 
Allah memutuskan perkara keduanya, “Sesungguhnya engkau adalah surga 
tempat rahmat-Ku, Aku mengasihi siapa saja yang Aku kehendaki. 
Sesungguhnya engkau adalah neraka tempatnya adzab-Ku, Aku akan 
mengadzab siapa saja yang Aku kehendaki. Dan kewajiban-Ku untuk 
memenuhkan kalian berdua?.” (HR. Muslim) 


1179. Dari Haristah bin Wahab radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Aku 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
si 3 Ta bt Lean 2. — - 2 2 at o £ G2 TN Ina 
GAY AI AE mimi YP Hnkata Hao JS Sit! Jak S2 VI 
' Bas 2.3 25 ea pa da 
Sima Bie Jas JS JB UII Jah SA Ni! 


“Maukah engkau aku kabari tentang penghuni surga? yaitu orang-orang 
yang lemah. Apabila ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan 
mengabulkannya. Maukah engkau aku kabari tentang penduduk neraka?” 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, “Yaitu orang-orang yang 
amat keras wataknya, bakhil dan sombong '.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1180. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Na at ok P3 s0 0 s- Ta AN LA 
Alina al Jl og Uap SEA Be Gas JS JI Jl 
" ki 2 f 5 3 ) 

Op alkali 

“Penduduk neraka adalah setiap orang yang mengambil apa-apa yang 
bukan miliknya, bakhil, dan sombong. Sedangkan penduduk surga adalah 
orang—orang lemah dan terkalahkan (dizhalimi)'” (HR. Ahmad dan Al 


Hakim) Menurut Al Hakim hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits 
hasan 


1181. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


658 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





EN Tea Te ma Lia Lot Sala Pan Ng Lo #3 
oY Ie ai PNY p AA AN SAS ey 
“Begitu banyak orang-orang yang penampilannya kusut dan berdebu serta 


terusir. Jika ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan 
mengabulkannya.” (HR. Muslim) 


1182. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


$$... at. 3 


N Tp PAI 07 s .. 51 ..a s2 Pan 94 5 
De aj AI Aj 3 man ab HA 2 N gan 
S £ & si si t) 58 Ta 
2 
“Begitu banyak orang-orang yang penampilannya kusut dan berdebu serta 


tersingkirkan, yang jika ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan 
mengabulkan '” (HR. Ath-Thabrani). Sanadnya hasan. Hadits hasan 


1183. Dari Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


or. La nd Pn Pa TN PAN ANA SAP, # . PA NA 2... ac PN hd 
dake Jaroy Bed Ad) ma Wing AP Ag hp 
....5 - Hn ena . . ora... . . ea ai. 5 
V3 Wah SRG Uh Sp d upg BA Ga DI Jlbig Belas 
3 “ aa Ae ah Ga ta an Aa P) Da BN aa or 0 . 
“Ya Allah, barangsiapa beriman kepada-Mu, dan bersaksi bahwa aku 
adalah Rasul-Mu, maka berilah perasaan cinta kepadanya untuk berjumpa 
dengan-Mu. Berilah padanya kemudahan dan sedikitkanlah .kemewahan 
dunianya. Barangsiapa tidak beriman kepada-Mu dan tidak bersaksi bahwa 
aku adalah utusan-Mu, maka jangan engkau beri perasaan cinta kepadanya 
untuk berjumpa dengan—Mu, jangan Engkau beri kepadanya kemudahan, 
dan perbanyaklah kemewahan dunianya.” (HR. Ath-Thabrani dan Ibnu 
Hibban) Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 659 





Pahala Bersikap Zuhud di Dunia dan Bersegara Menuju Allah 


Allah Ta'ala berfirman, “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia 
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, 
harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang—- binatang 
ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 
Allahlah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, “Inginkah aku 
kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?” Untuk 
orang—orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta 
keridhaan Allah, Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya (Os. 
Aali “Imraan (3): 14-15) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” (Os. Al An'aam (6): 32) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan 
dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka 
menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian 
tumbuhan itu menjadi kering diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak—- anak adalah perhiasan 
kehidupan dunia, tetapi amalan— amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan- 
harapan.” (Os. Al Kahfi (18): 45—46) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main- 
main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau 
mereka mengetahui.” (Os. Al “Ankabuut (29): 64) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah 
adalah kekal.” (Os. An-Nahl (16): 96) 


Allah Ta'ala berfirman, 


660 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





“Dan apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah 
kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah 
adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak 
memahaminya?” (Os. Al Oashash (28): 60) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Maka keluarlah Oarun kepada kaumnya dalam . kemegahan. 
Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, “Moga-moga 
kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan karena 
sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar'. 
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, “Kecelakaan besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman 
dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- 
orang yang sabar', ... ... Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang- 
orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang 
bertakwa.” (Os. Al Oashash (28): 79-83) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali- 
sekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-sekali 
Janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang 
Allah.“ (Os. Faathir (35): 5) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah 
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah—megah 
antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, 
seperti hujan yang tanaman—tanamannya mengagumkan para petani, 
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning 
kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan 
ampunan dari Allah sera keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain 
hanyalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kamu kepada 
(mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang besarnya seluas 
langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” 
(Os. Al Hadiid (57): 20-21) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 661 


1184. Dari Sahl bin Sa'ad As—Sa'idi radhiyallahu “anhu, dia mengatakan 
bahwa seorang lelaki pernah datang menemui Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam dan berkata, “Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku akan suatu amalan 
yang jika aku kerjakan, maka Allah dan manusia akan cinta kepadaku.” Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


9.3 3 - 9, san NX 3 - .... 
SAI Bi PAI gai LA SAI Ula GAN 3 Sa 


“Janganlah engkau rakus terhadap dunia, niscaya Allah cinta kepadamu. 
Dan jangan pula engkau rakus terhadap apa yang menjadi milik manusia, 
niscaya manusia akan mencintaimu.” (HR. Ibnu Majah, Al Baihagi, dan 
yang lain) Sanadnya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, 
sehingga derajat hadits ini menjadi hasan. Wallahu a'lam. Hadits hasan 


1185. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


“3 5. 


JG SAN HR Lag 23 HA AI ALS Tap UD AMI Ja ja 
- 2 A 
aa BAN pi 


. 


“Barangsiapa menjadikan kerisauannya terfokus kepada satu urusan 
(urusan akhirat), niscaya Allah akan menutupi kerisauan dunianya. Namun 
barangsiapa dihantui oleh berbagai macam kerisauan, niscaya Allah tidak 
akan peduli pada urusan dunia di mana ia akan hancur.” (HR. Al Baihagi 
dan Al Hakim). Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits hasan 


1186. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


Lean YA 


Ha se Ga yan AA da OA Oh Kaku. 


(33 : Pi 
Pan TU Ah ga BAN AE su Ha 
An ne Ca SS TA LA Want uas W 

v3 HA, A3 Pa 


Tata an as Ie 333 On ani 


2 sang . 


662 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Barangsiapa menjadikan dunia sebagai fokus perhatiannya, niscaya Allah 
akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran berada di 
hadapannya, serta ia tidak akan mendapat bagiannya dari dunia melainkan 
apa yang telah ditetapkan baginya. Barangsiapa niatnya tertuju untuk 
mendapatkan negeri akhirat, niscaya Allah akan menyatukan urusannya, 
menjadikan kekayaannya berada pada hatinya dan dunia akan 
mendatanginya secara spontan. Dan barangsiapa menjadikan dunia sebagai 
perhatiannya, maka Alllah akan memberikan kefakiran di hadapannya dan 
menceraiberaikan urusannya, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali 
yang telah di takdirkan baginya.” (HR. Ibnu Majah) Sanadnya shahih, juga 
oleh Ath—Thabrani dan Ibnu hibban. 


Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari jalur periwayatan Yazid Ar— 
Raggasy dari Anas, yang redaksinya adalah, 


BM SI Aha Seng ab ge ya Kai 2 aa 


“Barangsiapa menjadikan akhirat sebagai fokus perhatiannya, niscaya akan 
Allah jadikan kekayaannya berada dalam hatinya, akan Allah kumpulkan 
(satukan) urusannya, dan dunia akan mendatanginya secara spontan.” 
Hadits shahih 


1187. Dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Jat 9 Wal Op OKE Wis Sa WS TAS ab 

s. ta Lg ag 3 Ha 2 AI gl G AN Y) #2. 
HS Gn TA Yah 
“Tidaklah matahari terbit kecuali akan diutus dua malaikat yang berada di 
sisinya. Keduanya akan berseru, dimana seruan keduanya akan didengarkan 


oleh seluruh penghuni bumi, kecuali jin dan manusia. Keduanya berkata, 
“Wahai sekalian manusia, marilah menuju Tuhanmu. Sesungguhnya sesuatu 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 663 


ha 


yang sedikit tetapi cukup adalah lebih baik dari sesuatu yang banyak namun 
melalaikan'. Tidak sedikitpun matahari terbenam kecuali akan diutus dua 
orang malaikat di kedua sisinya yang berseru, “Ya Allah, berilah ganti yang 
cepa: bagi orang-orang yang berinfak dan timpakanlah kerugian yang cepat 
bagi orang-orang yang tidak mau berinfak'” (HR. Ahmad) Sanadnya 
shahih, juga oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, beliau (Al Hakim) berkata, 
“Sanadnya shahih.” Hadits shahih 


1188. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membaca fiman Allah, 
“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah 
keuntungan itu baginya.” (Os. Asy-Syuuraa (42): 20) kemudian beliau 
bersabda, 


Dn agent SI gs. 22 Ya PP BETA Pee AN Nan aa 
Mp Ba) G3 Bei IA GA CA S3 Lag ds 


S3 Wa SU aki 


“Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Wahai Anak Adam, beribadahlah 
semata-mata untuk-Ku, niscaya Aku akan memenuhkan dadamu dengan 
kekayaan dan Aku akan menutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan 
yang demikian, maka akan aku penuhkan dadamu dengan berbagai macam 
persoalan dan Aku tidak akan menutupi kefakiranmu'” (HR. Tirmidzi) 
Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, Ibnu 
Hibban, dan Al Hakim yang menurutnya sanadnya shahih. Hadits hasan 


1189. Dari Ma'gal bin Yasar radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ih “i 


Bh Ore Suk, He Os Su Pa dak u: Tag Ja 

yaa anta SE 3 Us SU aa Y SI 
“Allah berfirman, "Wahai anak Adam, beribadahlah semata-mata untuk-Ku. 
Niscaya akan Aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan akan Aku penuhi 
kedua tangamu dengan rezeki. Wahai anak Adam, janganlah engkau 


menjauh dari-Ku, (jika hal itu engkau lakukan) niscaya akan Aku penuhi 
hatimu dengan kefakiran dan akan Aku penuhi tubuhmu (pikiran) dengan 


664 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


berbagai macam masalah'” (HR. Al Hakim) Menurut Al Hakim sanadnya 
Shahih. Hadits shahih 


1190. Dari Amru bin Al Hamgu radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
las : a- A B2. si 
al IA MI ISI 


“Jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan meng 'asal' 


” 


nya. 


Para sahabat bertanya, “Apakah yang dimaksud dengan “Asal”, wahai 
Rasulullah?” Beliau bersabda, 


P3 ” 


3. 


53 
“Yaitu: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya taufik kepada amal 
shalih di hadapannya hingga tetangganya menjadi ridha kepadanya, atau — 
beliau bersabda- orang—orang di sekelilingnya.” (HR. Ibnu Hibban dan Al 
Hakim) Menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


Pahala Berpakaian Biasa dan Meninggalkan Berpakaian Mewah 
Padahal Ia Mampu, karena Allah 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Negeri khirat itu, kami 
Jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi 
orang—orang yang bertakwa.” (Os. Al Oashash (28): 83) 


1191. Dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah radhiyallahu 'anhu, dia 
berkata, “Pada suatu hari sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam menyebutkan tentang dunia di sisi beliau, maka beliau bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 665 





-3 un. 0 2 » ..... 3 ea . 
OKI Sa SIA Pot OKI Ipa BIA DL OI VI 
“Tidakah kalian mendengar, tidakkah kalian mendengar, sesungguhnya 
bersikap zuhud (Al- badzazah) itu bagian dari iman, sesungguhnya bersikap 
zuhud itu bagian dari iman'.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Sanadnya 
hasan. Hadits hasan 


1192. Dari Abu Marhum, dari Sah! bin Mu'adz, dari ayahnya radhiyallahu 
“anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 
A . 


er de UAN A3 AI ole AE jak Ya al aah 3 ah 


. 


- 


Ga ai Je Gb AL 
“Barangsiapa meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus sedangkan ia 
mampu untuk memilikinya karena sifat tawadhu', niscaya Allah akan 
memanggilnya pada hari Kiamat di hadapan para makhluk hingga Allah 
menyuruhnya untuk memilih perhiasan mana saja yang ingin ia kenakan.” 
(HR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Diriwayatkan juga oleh 
Al Hakim yang mana beliau menilai sanadnya shahih. Hadits hasan 


1193. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 
0. Ja 3-5 y Fe ae LE ar yo. a-9 5 PI 3 Too ng 
aa Da PL AP ob SP FP LAB ea 3 
Mb Ep AI 
“Betapa banyak orang-orang yang berpenampilan lusuh, berdebu, dan 
mengenakan pakaian usang dan terkucilkan. Jika ia bersumpah atas nama 
Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya itu. Di antara mereka 
adalah, Al Barra' bin Malik.” (HR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini 
hasan. Hadits hasan 


666 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Pahala Mengharap Kepada Allah dan Berprasangka Baik 
Kepada-Nya 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, 
mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Os. Al Bagarah (2): 28) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa 
kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak 
mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam— 
macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan 
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Os. As-Sajdah (32): 16-17) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Agar Allah 
menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada 
mereka dari karunia-Nya. Sesungguhya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri” (Os. Fathir (35): 29-30) 


Allah Fa 'ala berfirman, 


“(Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) 
ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah, “Adakah sama orang yang mengetahui dengan 
orang—orang yang tidak mengetahui? ' Sesungguhnya orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran.” (Os. Az-Zumar (39): 9) 


1194. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 667 





CAR Sh BU UN TA CI An JG 
2 BEN oke LA PENTAS Yo ads 
PN Na P3 PUG Pu Yp WI bas LAU 

MAA Gelar BA ES B3 Bb 


“Allah berfirman, Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau terus 
berdoa dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku akan terus mengampunimu, 
betapapun dosamu. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu banyaknya sejauh 
mata memandang kemudian engkau meminta ampun kepada-Ku, niscaya 
akan Aku ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, jika engkau 
mendatangi-Ku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi tetapi engkau 
tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatupun, niscaya Aku akan 
mendatangimu dengan pengampunan sebanyak itu'” (HR. Tirmidzi) 
menurut Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


1195. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


Hae 5 os. EC o 0, Co PA AA MAIN o 5 ME RSA Naa 
V#mls Awan) HL Hay Ou S3 os Ea LN CP 
Tana 1 S3 "NI We Gan an JU Pa “5 ap ja sd 
aa) ANA JI SU Gb di 335 DI Y! SK Sas V3 


or ee 2 oa EL e Iar T IP 03 on SETAN on 
Ad Hans (IE IU GAlbas ma AN SS AN (eos) SS 0 


Aaj ia aah 5 BBS BBS 


HI AI JEp ASI SL JG US FBb UAS KA) Ui 


E-ic # Ne Aa “II ge 0. 9 
Uap SB UngtUl Ud AA LS IN, 0 S1 bi SS 
dai IS ob Gpp Pusat bah Uni as LAU Ny 
233. Pi El : “ 1 7 


KN Pan tg 9 Tae - Tia Tag. - 27 Aa A 2 nd # 
EL JB Ls CA Hulis kabar Sta) ee) M5 Has Gi 


CG: 


“NA. 


668 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Ie us bat , bean Sean Dok AN IE) PI 
& le Ep di SI, daa Tes 
Sa ak Aa 
Da Aa Ul as JS BN 
oU hp Te J3 Bh Ghiis Ta) 
“Dahulu sebelum kalian ada tiga orang keluar mencari rezeki untuk 
di sebuah gua yang terletak di bawah gunung. Tetapi tiba-tiba sebuah batu 
besar jatuh menutupi mulut gua, maka sebagian dari mereka berkata, “Batu 
keberadaan kita di dalam gua ini kecuali Allah. Oleh karena itu, berdoalah 
kepada-Nya dengan perantara amal-amal shalih kalian'. Salah seorang 
wanita yang sangat aku cintai. Aku mengajaknya berbuat zina namun ia 
menolak. Maka aku menjanjikan sesuatu penberian kepadanya. Tetapi 
Engkau tahu bahwa aku melakukan itu semata-mata mengharap rahmat-Mu 
dan takut dengan adzab-Mu, maka berilah kami kelonggaran'. Kemudian 
Engkau tahu. Dulu aku mempunyai dua orang tua, dan aku biasa memeras 
susu untuk keduanya. Jadi jika aku mendatangi keduanya tetapi keduanya 
dan tatkala mereka berdua terbangun, merekapun minum. Ya Allah, jika 
Engkau tahu bahwa aku melakukan hal itu semata-mata mengharap rahmat- 
Kemudian bergeserlah sepertiga batu tersebut. Yang terakhir berkata, “Ya 
Allah, jika Engkau tahu, dulu aku mempunyai seorang pekerja, dan ia 
marah dan tidak mengambilnya, maka aku mengembangkan uang tersebut 
hingga menjadi dua kali lipat'. Kemudian orang itu pun datang kembali 
Padahal jika aku ingin, mungkin aku hanya memberi upahnya yang dahulu. 
Ya Allah, jika Engkau tahu, bahwa aku melakukan hal itu semata-mata 


Pbb GI Is 

Ka aa PAS Ka GH 
| Y | dasi & 
AR Nb Pa ERA ae. “an ng 
keluarga mereka. Di tengah jalan mereka kehujanan, lalu mereka berteduh 
ini telah menutup gua dan tidak ada seorangpun yang mengetahui 
dari mereka berkata, “Ya Allah, jika Engkau tahu, pernah ada seorang 
tatkala aku telah mendekatinya, aku meninggalkannya. Ya Allah, jika 
bergeserlah sepertiga dari batu itu. Yang lain berkata, “Ya Allah, jika 
telah tertidur, maka akupun berdiri menunggu mereka berdua terbangun 
Mu dan takut dengan adzab-Mu. Oleh karena itu, berilah kami kelonggaran. 
mengerjakan tugasnya setengah hari. Tatkala aku memberinya upah ia 
meminta upahnya, maka aku berkata, “Ambillah uang ini seluruhnya'. 
mengharap rahmai-Mu, dan takut dengan adzab-Mu, maka berilah kami 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 669 


Pa Sa an an Be aa EN Pe NA Aa 


kelonggaran'. Kemudian bergeserlah batu itu hingga merekapun dapat 
keluar.” (HR. Ibnu Hibban) Hadits senada terdapat pula dalam kitab Ash— 
Shahihaini dari hadits Ibnu Umar. 


1196. Dari Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas radhiyallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam pernah menjenguk seorang 
pemuda yang hampir dijemput oleh maut. Beliau berkata kepada pemuda itu, 


2 2.9. 
? OKE: wa 
“Bagaimana perasaanmu?” 


Pemuda itu berkata, “Ya Rasulullah, aku mengharap rahmat Allah dan 
sesungguhnya aku takut dengan dosa-dosaku.” Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Ketat Aa Aa ang Y 


“Tidak akan berkumpul dua hal tersebut (pengharapan dan rasa aa 
dalam hati seorang hamba pada keadaan seperti ini melainkan Allah akan 
mengabulkan pengharapannya dan melindungi dia dari apa yang ia 
takutkan.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini 
gharib. Hadits hasan 


1197. Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


P3 
Io Y 


jie, Isl Gak Gb As U 1: NN “ S J6 
“Allah berfirman, “Aku akan senantiasa bersama persangkaan hamba-Ku 


kepada-Ku, dan Aku akan senantiasa bersamanya jika ia mengingat-Ku'.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1198. Dari Hibban bin Abu An-Nadhar, dia berkata, “Aku pernah keluar 
untuk menjenguk Yazid bin Al Aswad. Di tengah perjalanan aku berjumpa 
dengan Wasilah bin Al Asga yang juga ingin menjenguk Yazid. Ketika kami 


670 -—-- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





tiba dan Yazid melihat Wasilah, ia mengulurkan tangannya dan memberi 
isyarat kepada Wasilah agar duduk di sampingnya. Tatkala Wasilah telah 
duduk, Yazid memegang kedua tangan wasilah dan meletakkanya pada 
wajahnya. Wasilah berkata, “Bagaimana persangkaanmu kepada Allah?” 
Yazid berkata, “Demi Allah, aku berprasangka baik kepada Allah”. Wasilah 
berkata, “Bergembiralah, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


“Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Aku akan bersama persangkaan 
hamba-Ku kepada-Ku. Apabila ia berprasangka baik maka baginyalah 
kebaikan, namun ketika ia berprasangka buruk, maka buruk pulalah apa 
yang akan ia dapatkan” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Pahala Perasaan Takut dan Khusyu” Kepada Allah 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang 
yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah 
gemetarlah hati mereka... ... ... itulah orang-orang yang beriman dengan 
sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian 
di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.” (Os. Al 
Anfaal (8): 2—4) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan 
(adzab) Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat 
Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan 
Tuhan mereka (sesuatu apapun), dan orang-orang yang memberikan apa 
yang telah mereka inginkan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu 
bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, mereka 
itu bersegera untuk mendapat kebaikan—kebaikan, dan merekalah orang- 
orang yang segera memperolehnya.” (Os. Al Mu' minuun (23): 57—61) 


Allah Ta'ala berfirman, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 671 





“Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan 
melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).” (Os. An-Nah! 
(46): 50) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan 
harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan.” (Os. As—Sajdah (32): 16-17) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi guncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) 
supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih 
baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah 
karunia-Nya kepada mereka.” (Os. An-Nuur (24): 37—38) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut 
kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang 
yang mendapat kemenangan.” (Os. An-Nuur (24): 52) 


— Allah Ta'ala berfirman, 


“Laki-laki dan perempuan yang khusyu' ... ... Allah telah 
menyediakan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar.” (Os. Al 
Ahzaab (33): 35) 


Allah Ta 'ala berfirman, 


“Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa 
pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). Inilah yang dijanjikan 
kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) 
lagi memelihara (semua peraturan-—peraturan-Nya). (Yaitu) orang yang 
takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan 
(olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat, masukilah surga itu 
dengan aman itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa 
yang mereka kehendaki, dan pada sisi Kami ada tambahannya.” (Os. Gaaf 
(50): 31-35) 


672 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Mereka berkata, “Sesungguhnya kami dahulu, setelah berada di 
tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan di adzab)'. Maka Allah 
memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzab neraka.” 
(Os. Ath-Thuur (52): 26-27) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya kami takut akan (adzab) Tuhan kami pada suatu hari 
yang (di hari) itu orang-orang beraneka ragam macam penuh kesulitan. 
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan 
kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan dia 
memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) 
surga dan (pakaian) sutera.” (Os. Al Insaan (76): 11-12) 


1199. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 
2 z £ Sg Oa ai ca... sr sa ap . 2 Ld PN 


8 Te A4 ..... YNA 2 & Ha RA s1 Ka Sr "Ie Pt 
An 3 BN PP LP 3 Pe 

z s 2 PEP PI 7. Sa £ 5 . # 3 .. "4 ? 23 # s Ta Ba sa 
(GP) AI AG B3 ag Jas SU Lah SA GAS CL Ulik IAI 


. 


de SAI JUS IG Ip Ca Kh ML AS 
DA DB JB 7 U MEI 1 JU abi Ge 


“Dahulu ada seseorang yang senantiasa berbuat zhalim kepada dirinya. 
Tatkala ajal telah menghampirinya, ia berkata kepada anaknya, “Apabila 
aku telah meninggal, maka bakarlah aku dan tebarkanlah bersamaan 
dengan tiupan angin. Demi Allah, jika Allah berhasil mengumpulkan 
Jasadku, niscaya Dia akan mengazabku dengan adzab yang tidak pernah 
Dia timpakan kepada seorangpun sebelumku'. Ketika ia telah meninggal, 
dilakukanlah wasiatnya. Kemudian Allah berkata kepada bumi, 
Kumpulkanlah apa yang ada padamu'. Maka bumipun melaksanakan 
perintah itu, dan orang itu bangkit kembali. Allah berkata kepadanya, 
"Mengapa kamu melakukan perbuatan itu?' Orang itu berkata, “Aku takut 
kepada-Mu ya Rabb', maka diampunilah ia.” 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 673 





Disebutkan dalam riwayat lain: Bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


PN TeON Tana IP 


PP GA ala das H5 Jan (Jar) IU 
Yui TAS den BB NP RI 3 Tag 9 Kai 


03.-t E s3... 


en 
Da JET Kia la Nian al Ken 


SI jin del at, D5 Y Uas 
“Ada seseorang yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikitpun berkata 
kepada keluarganya, “Apabila aku telah meninggal, maka bakarlah 
mayatku, dan tebarkanlah abu itu sebagiannya di darat dan sebagian lagi di 
laut. Demi Allah, jika Allah sanggup mengumpulkan jasadnya kembali 
niscaya Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang tidak pernah ia 
timpakan kepada seorangpun di muka bumi ini'. Ketika lelaki itu meninggal, 
keluarganyapun melaksanakan apa yang diwasiatkan kepada mereka. 
Namun Allah memerintahkan kepada darat untuk mengumpulkan apa yang 
ada padanya. Dan memerintahkan kepada laut untuk mengumpulkan apa 
yang ada padanya, hingga bangkitlah kembali laki-laki itu. Kemudian Allah 
Subhanahu wa Ta'ala berfirman kapadanya, “Mengapa engkau melakukan 
hal ini?" Ia berkata, “Aku melakukannya semata-mata karena takut kepada- 
Mu ya Rabb, dan engkau lebih tahu akan hal tersebut'. Maka Allah pun 
mengampuni kesalahannya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1200. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


AP Ne ia Td 


st mar IE YG GOS ME ot 


1, 


P3 2... 


2 


- 


Pada ta Gitar Ka 3 JB. AN sa Gs 


. 


» 


. ...8 - 3 2. . 
0. Ion 3 5 


JA Ja PA KA ARA IP PAP daa 
en NS 3 IG lan 


674 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


“Dahulu sebelum kalian ada seorang lelaki yang telah Allah karuniakan 
kepadanya harta. Tatkala maut ingin menghampirinya, ia berkata kepada 
anaknya, “Bagaimanakah aku di mata kalian?' Mereka berkata, 'Engkau 
adalah sebaik-baik ayah'. Sang ayah berkata, “Tetapi aku tidak pernah 
melakukan kebaikan. Oleh karena itu, apabila aku telah meninggal maka 
bakarlah aku, kemudian taburkanlah debu mayatku pada hari di mana angin 
bertiup dengan kencang'. Merekapun melakukan wasiat tersebut. Namun 
Allah mengembalikan jasadnya dan berfirman, 'Mengapa engkau 
melakukan hal itu?' Orang itu berkata, "Aku takut kepada-Mu'. Maka Allah- 
pun memberikan rahmat-Nya kepada orang itu.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1201. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 

fe Bp Sana . 82 . s Lea ban 3 : e 3 2 3 
US MAY JAS FUN 5 YI IP YP db 3 JB AN elo ia 
dg EL OI An Saka A3 Jan) WI G5 s 


ka 2 GT .... PN SN hat PA So. - 3... ar hr ore -. e9 
gl Jas Jln sman cl all ata Jeryy ala Ui ala taatrl 


- 


W 


2. 
2 


Sat UNAS II Utah bata Bika jeng dh Lusi 
BEE UN 3 J3 Ki 


Tujuh golongan yang akan berada dalam naungan Allah pada hari yang 
tiada lagi naungan kecuali naungan-Nya yaitu, imam yang adil, pemuda 
yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah: orang yang hatinya terpaut 
(gemar) di masjid-masjid Allah, dua orang yang saling mencintai karena 
Allah, keduanya berkumpul atas dasar kecintaan itu dan berpisah juga —atas 
dasar kecintaan tersebut-, lelaki yang diajak oleh seorang wanita cantik lagi 
berkedudukan untuk berbuat zina, namun ia berkata, “Sesungguhnya aku 
takut kepada Allah”, seorang lelaki yang berinfak dengan sembunyi- 
sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh 
tangan kanannya, dan seorang lelaki yang mengingat Allah saat ia sendiri, 
dan berlinanglah air matanya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1202. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 675 


sala Oh Y OE naa Oo VI Pia 11 al bu tp 
Sl AT 


“Barangsiapa takut, maka ia akan segera berangkat di malam hari. 
Barangsiapa berangkat di malam hari, maka ia akan tiba di tujuannya 
dengan segera. Katakanlah! Sesungguhnya barang dagangan Allah 
Subhanahu wa Ta'ala mahal, ketahuilah! Sesungguhnya barang dagangan 
Allah itu adalah surga'.” (HR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadts ini hasan. 
Hadits hasan 


Makna hadits ini adalah: Barangsiapa takut kepada Allah, maka ia 
akan bersegara melaksanakan ketaatan bersama orang-orang yang 
berkompetisi di dalamnya. Jadi tatkala usai atau berakhir di malam yang 
penuh perjuangan dan fajar pun mulai menyingsing, ia telah menyaksikan 
hasil jerih payahnya, di saat itulah ia akan bergembira menyaksikan rumah 
kekasih yang dituju telah dekat, dan ia juga bersyukur tatkala melihat orang- 
orang malas dan tertipu oleh angan-angannya masih jauh berada di 
belakang. 


1203. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabb-nya, 


£E 3 & Kn. 2 oo £ oto o- CI Po EL Bo 
2 al bl 9 ala Il Isl eng Gap Sa JS al S3 


ai) ea ae CAN » Pi yg au) 


“Allah berfirman, “Demi keagungan-Ku, tidaklah Aku akan menggabungkan 
bagi hamba-Ku dua rasa takut dan dua rasa aman. Bila hamba-Ku itu 
merasa takut kepada-Ku di dunia, maka Aku akan memberinya rasa aman 
di akhirat. Tetapi bila ia merasa aman terhadap adzabku di dunia, maka 
Aku akan memberinya rasa takut di akhirat” (HR. Ibnu Hibban) Hadits 
hasan 


676 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





Pahala Menangis Karena Perasaan Takut Kepada Allah 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Dan apabila mereka 
mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat 
mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Our'an) 
yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri... ... dan itulah 
balasan (bagi) orang-orang yang berbuat kebaikan (yang ikhlas 
keimanannya).” (Os. Al Maa'idah (5): 83-85) 


Allah berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya 
apabila Al Our'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas 
muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha Suci Tuhan 
kami, sessungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi'. Dan mereka 
menyungkur atas muka mereka sambil menangis.” (Os. Al Israa' (17): 107- 
109) 


Allah berfirman, 


“Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, 
yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami 
angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari 
orang—- orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila 
dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka 
mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (Os. Maryam (19): 
98) 


1204. Telah disebutkan sebelumnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu 
'anhu, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, 


3 L.» 2 - 3 - ” - Pa Pj . 
LL AI S3 Jan lb VI JP Fr db 3 JS AM ella ina 
'Tujuh golongan yang akan berada dalam naungan Allah pada hari di mana 
tiada naungan di saat itu kecuali naungan-Nya”. Kemudian beliau 
menyebutkan di antara golongan mereka, yaitu orang yang mengingat Allah 
di waktu sendiri hingga berlinang air matanya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 677 


1205. Dari Abu Umamah radhiyallahu “anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


Mana GAN £ 33 0 a- pen 
TA " an Ta GP AB PUN Aap 
SAYA Jaa LO AN Ep ja dea Sah da 
AI NG op Kan 
“Tiada suatupun yang lebih Allah cintai daripada dua tetesan dan dua tanda 
(bekas). Dua tetesan itu adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah 
dan tetesan darah yang ditumpahkan dalam jihad di jalan Allah. Adapun 
dua tanda (bekas) yang dimaksud adalah bekas (tanda) yang dihasilkan dari 
Jihad di jalan Allah dan tanda yang dihasilkan ketika melaksanakan suatu 


kewajiban di antara kewajiban—kewajiban Allah.” (HR. Tirmidzi) Menurut 
Tirmidzi hadits ini hasan. Hadits hasan 


1206. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


os. 2. Peta 0. Sg Pa AAA Panu had 

Dl 

“Dua buah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka yaitu: mata yang 

terjaga sepanjang malam karena jihad di jalan Allah dan mata yang 

senantiasa menangis karena takut kepada Allah.” (HR. Abu Ya'la) 
Sanadnya jayyid. Hadits shahih 


Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani, tetapi dengan lafazh: 
yS ak 


Pa 


AN 


Y oz 


“Dua buah mata yang tidak akan melihat api neraka.” 


678 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 








1207. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


3 Jo - 0 . 0o- J3 


SPA GE) AI 5 La IG Ie BI Yadi Y ot 
A1 Jasa 


“Dua buah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka yaitu: mata yang 
menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga dalam rangka 
jihad di jalan Allah.” (HR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan. 
Hadits hasan 


Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari hadits Abu Hurairah, tetapi dengan 
redaksi, 


CA 1153 & As LA UNA Ni pe Ie ep 
3 30 2 

PN aa ala SNI Lip 

“Neraka diharamkan terhadap dua buah mata, mata yang menangis karena 


takut kepada Allah dan mata yang terjaga untuk melindungi Islam dan kaum 
muslimin dari serangan orang—orang kafir.” 


1208. Dari Abu Raihanah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu “alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


SEN AP AS Ia KU op IPIN oa 
ad Ti gp 


“Diharamkan api neraka atas mata yang berdoa atau menangis karena 
Allah, dan diharamkan pula neraka atas mata yang terjaga dalam rangka 
Jihad di jalan Allah.” Disebutkan pula jenis mata yang ketiga, yang 
diharamkan api neraka atasnya. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim) 
menurut Al Hakim sanad hadits ini shahih. Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -- 679 


1209. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


na 05, Ie atap Ie AN .2,2..9 PAN AAN, Pa NA 

VA BN IR LA IS SN EN 

&- 2 - - , 0 . . ya 0 

Aa MEI Al Juta BONE pet 

“Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah 

hingga air susu itu kembali ke dalam perahannya, dan tidak akan berkumpul 

antara debu sebagai hasil jihad fisabilillah dengan asap (debu) dari neraka 

Jahannam.” (HR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan shahih, juga 

oleh An-Nasa'i, dan A! Hakim. Menurut Al Hakim sanadnya shahih. Hadits 
shahih 


1210. Dari Ugbah bin Amir radhiyallahu “anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah, 
amalan apakah yang dapat menyematkan?” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


Ora ne BG DE ORI, DA la Ma 


“Jagalah lisanmu, jadikanlah rumahmu lapang, dan  tangisilah 
kesalahanmu.” (UR. Tirmidzi) Menurut Tirmidzi ini hadits hasan. Hadits 
hasan 


Pahala Orang—orang yang Ikhlas 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, “Kecuali orang- orang yang 
taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) 
Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka 
mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan 
memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.” (Os. 
An-Nisaa' (4): 146) 


680 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Allah berfirman, 


“Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran 
dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang 
terpilih.” (Os. Yuusuf (12): 24) 


Allah berfirman, 


. “Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di 
dalam Al Kitab (Al Our'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang 
dipilih dan seorang rasul dan nabi.” (Os. Maryam (19): 51) 


Allah berfirman, 


“Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari 
syirik)” (Os. Az-Zumar (39): 3) 


Allah berfirman, 


“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 
dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat: 
dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Os. Al Bayyinah (98): 5) 


1211. Dari Mus'id bin Mush'ab, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, pernah ia 
menyangka bahwa dirinya adalah sahabat Rasulullah yang mempunyai 
keutamaan lebih dari yang lainnya, maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


0 292.0 Se 0 9. Lo... s3 BN T9 oz 22 
LN H0) BP Utara A0 ol pa Las! 
“Hanya saja yang menyebabkan umat ini menang yaitu: dakwah, shalat 


(doa), dan ikhlas mereka.” (HR. An-Nasa'i dan Bukhari) Namun Bukhari 
tidak meyebutkan “ikhlas.” Hadits shahih 


1212. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, $ 


. 
» # 5 
- t.9 


AL GA IA IL JA DB AG Ea Ea pala PA Ah Yi 
SA mh LAB Gale Jai YA tai JA Dp Ta 


. gy. gg... 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -——- 681 


ba A3 up SUS 3 AN V9 Kby dl Jaa 
PA nan se die nj EN AS 1 AI 


- 2 53 £ 

SA nga Bpn kp Lala de, 

Li, S3 Dea) Pir “3 & oLe Jas) 
“Semoga Allah menerangi orang yang telah mendengarkan sebuah hadits 
dari kami, kemudian ia sampaikan kepada yang lain, karena banyak sekali 
orang-orang yang menyampaikan pemahaman sesuatu kepada orang yang 
lebih memahaminya. Dan banyak sekali orang yang membawa suatu ilmu 
yang ia sendiri tidak memahaminya. Tiga perkara yang tidak akan 
mengecewakan hati seorang muslim yaitu: ikhlas dalam beramal: 
menasihati para pemimpin: dan komitmen terhadap jamaah, karena doa 
meraka akan senantiasa bersama mereka. Barangsiapa menjadikan niatnya 
semata-mata tertuju untuk meraih dunia, niscaya. Allah akan mencerai 
beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan ia hanya 
meraih -dari dunia ini- apa yang telah ditetapkan baginya. Namun 
barangsiapa menjadikan akhiratnya sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah 
akan menyatukan urusannya. Menjadikan hatinya kaya dan duniapun akan 
mendatanginya secara spontanitas”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, 
dan Ibnu Majah) Sementara Ibnu Majah dengan redaksi yang lebih singkat. 
Hadits shahih 


1213. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang tidak cacat (laba sa 
bihi), dari Adh-Dhahhak bin Oais, - para ulama berselisih tentang status 
beliau sebagai seorang sahabat- dia mengatakan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, | 


pr BA ge Kya MAA ay meta de Ai 
aa 2... "CA .3f a23 0 EJ3 3 -.£ 0,1 

Ia JB IRI IG S1 Op SIH al! On l Aa 
dya Udi 

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, “Aku adalah sebaik- 


baik Dzat yang disembah, barangsiapa yang menyekutukan sesuatu 


682 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





bersama-Ku, maka amalannya itu untuk yang ia serikatkan tersebut '. Wahai 
sekalian manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian karena sesungguhnya 
Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima amal-amal itu, kecuali 
yang dilakukan dengan ikhlas." Hadits hasan 


1214. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang tidak cacat 
(laba sa bihi), dari Abu Ad-Darda' radhiyallahu 'anhu, dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


2 .. “0 - 2 2... - La Na ka RP 3 
SI ey UV GS Oral HA GAJI 


“Dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya, kecuali 
segala amal yang dilakukan untuk mendapaikan ridha Allah." Hadits hasan 


1215. Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
seorang lelaki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
berkata, “Bagaimana pendapatmu terhadap seseorang yang bertempur untuk 
akhirat dan mendapatkan sanjungan?” Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam bersabda, 


MUAL Telan an Sa Da Tea 1 ARE na Ia Taat Te 
Of JB eiga YA Ip) Si OA LX BLU Sea Y 
: Aa N.A ya Ana nas, Pa S8 ad De Pane 
“Tidak ada pahala baginya.” Kemudian orang itu mengulangi 
pertanyaannya sebanyak tiga kali, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, “Tidak ada pahala baginya.” Selanjutnya Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan 
menerima suatu amal kecuali yang dilakukan secara ikhlas semata-mata 


untuk mendapatkan ridha-Nya.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i) Hadits 
hasan 


1216. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


k a. ja pe #4 # az aan Ta G PA TER gan Te 
Obi Dita Rp) TA Tag P 3 OLS ep jo MO Gl—al 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 683 





Sa SY AG OT ek LS Jl Ie FA bia 


Sea (ra GAM gala AN AA Yi ya PAN Ola 
YG Yg So KG BAY SG oa OA or JS ah 


Aa EU Ca OB Up AA ob ag 


Sab YG Sat US Gs af AI ali CA Uya 
uas BG AI Ip ebi BA Ga Ade par, 
Oo) ab KAA GA beku yah ale Dpt Ta Ha 


&- 2 


HASAN OA La PS CE PA Uh seh 5 ola LS 
HAN Ooablg YES LAU 


“Pada zaman sebelum kalian ada tiga orang yang mengadakan perjalanan 
dan mereka terpaksa bermalam dalam gua. Namun ketika mereka berada di 
dalamnya, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar di atas bukit yang menutupi 
gua ilu hingga mereka tak dapat keluar. Lalu berkatalah mereka: Sungguh 
tiada yang dapat menyelamatkan kita dari batu besar ini kecuali jika kita 
berdoa dengan perantara amal-amal shalih yang telah kita lakukan'. Maka 
salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, dulu aku mempunyai ayah 
dan ibu, dan aku tidak pernah memberi minum susu pada seorangpun 
sebelum keduanya, baik pada keluarga atau hamba sahaya. Pada suatu hari 
aku mengembala cukup jauh, hingga aku pulang ketika malam telah 
menjelang dan mereka berdua telah tertidur. Kemudian aku memerah susu 
untuk keduanya, namun aku segan membangunkan keduanya. Aku tidak 
memberikan susu tersebut kepada siapapun sebelum mereka berdua, 
sehingga aku menunggu keduanya hingga tiba waktu fajar?” 


Dalam riwayat lain di sebutkan, “Padahal semalaman itu anak-anakku 
lerus menangis meminta susu di dekat kakiku. Ya Allah, jika yang aku 
perbuat itu benar-benar karena mengharap ridha-Mu, maka singkirkanlah 
batu ini dari kami.” Maka bergeserlah batu itu sedikit, tetapi mereka belum 
dapat keluar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


684 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





- - S0 


SES GI AS LE AS eh LAS ai 22 JB, 
Gabe Sab Se 2 Ge Sh Eu yi 


BS Ya 5 Io da Ap BL Gps 


Me Mena ga ke bh 
Pa - He In F sz 3 .$. . so 3 5 » Lor Ba 


3 


Ga ia Da Ll 6 Aa 5 


“Yang kedua berdoa, 'Ya Allah, dulu aku pernah mencintai anak gadis 
pamanku, sehingga aku berusaha merayu dan mengajaknya untuk berzina, 
namun ia selalu menolaknya. Hingga pada suatu ketika kelaparan 
menimpanya dan ia pun datang meminta bantuan kepadaku. Kemudian aku 
berikan kepadanya uang sebanyak seratus dua puluh Dinar, dengan syarat 
ia bersedia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka tatkala aku telah berada 
di antara dua kakinya, tiba-tiba ia berkata, “Tidaklah aku pernah 
menghalalkan bagimu untuk memecah tutupan ini kecuali dengan cara yang 
benar”. Mendengar perkataannya itu, aku bangkit dan meninggalkan uang 
yang telah aku berikan kepadanya, padahal ia itu adalah wanita yang paling 
aku cintai. Ya Allah, bila aku berbuat itu semata-mata karena mengharap 
ridha—Mu, maka singkirkanlah batu ini dari kami'. Kemudian bergeserlah 
batu itu sedikit, tetapi mereka belum juga dapat keluar.” 


Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 


bi as Sea Ba se AAN pa 5 dah ag 


pa ee SB Al Pa Ud or 
5 MAA 0g GREEN LET 3 SG ja 


2 Maan ee Aa ea 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 685 





2. 9 


PAN IBU 3 PU Ep HAB Uh ara Ab Hi 

Tono, 3. 

Opa 
“Yang ketiga berdoa, “Ya Allah, aku dulu mempunyai banyak buruh. Pada 
suatu hari, ketika aku membayar upah mereka, salah satu dari mereka tidak 
mengambil upahnya dan terus pulang ke rumahnya. Maka aku kembangkan 
upah buruh tersebut, hingga menjadi berlipat ganda. Selanjutnya datanglah 
buruh itu dan berkata, “Hai Abdullah, berilah upahku yang dulu belum aku 
ambil." Aku berkata, “Semua kekayaan yang berada di hadapanku, berupa 
unta, sapi, kambing, dan budak yang mengembalakannya adalah upahmu”. 
Orang itu berkata, “Hai Abdullah, janganlah engkau mengejekku”. Aku 
berkata, “Aku tidak mengejekmu”. Setelah itu iapun mengambil yang telah 
aku sebutkan dan tidak menyisakan satupun darinya. Ya Allah, jika yang aku 
perbuat ini semata-mata karena mengharap ridha-Mu, maka geserlah batu 
ini dari kami'. Maka bergeserlah batu itu, hingga merekapun dapat keluar 
dari gua tersebut.” (HR. Bukhari-Muslim). 


Ketahuilah -Semoga Allah memberi kita taufik-Nya- bahwa syarat 
utama diterimanya seluruh amal ibadah dan kemenangan seorang hamba 
dengan balasan dan pahala yang ia peroleh dari amal tersebut adalah ikhlas. 


Seluruh amalan yang tidak dilakukan karena ikhlas, maka 
kehancuranlah tempat kembali terdekat baginya. 


Sah! bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu 'anhu berkata, “Ilmu itu 
seluruhnya adalah agama, dan akhirat dapat dicapai di antaranya dengan 
amal. Namun seluruh amalan akan sia-sia, kecuali dengan ikhlas.” 


Pada kesempatan lain beliau berkata, “Seluruh manusia hakikatnya 
adalah mayit, kecuali para ulama. Ulama seluruhnya dalam keadaan mabuk, 
kecuali orang—orang yang beramal, dan seluruh yang beramal adalah tertipu, 
kecuali orang—orang yang ikhlas di antara mereka, dan orang ikhlas akan 
senantiasa berada dalam ketakutan hingga mereka tahu akhir perjalanan 
hidup mereka. Oleh karena itu, jika engkau menginginkan pahala yang 
sempurna dan tempat kembali yang baik, maka bersungguh-sungguhlah 
untuk ikhlas dalam beramal.” 


686 -- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


BAB TENTANG SIFAT SURGA 


Allah Ta'ala berfirman, “Tuhan mereka menggembirakan mereka 
dengan memberikan rahmat dari pada-Nya, keridhaan dan surga, mereka 
memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.” (Os. 
At-Taubah (9): 21-22) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga 
(taman-taman) dan (di dekat) mata-mata air (yang mengalir). (Dikatakan 
kepada mereka), “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman'. Dan 
Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. 
Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap- hadapan di atas 
dipan—dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-— 
sekali tidak akan dikeluarkan daripadanya.” (Os. Al Hijr (15): 45-48) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya mereka yang beriman dan 'beramal shalih, tentulah 
Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan 
amalan-(nya) dengan baik. Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka 
surga Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dalam sungai itu mereka 
dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra 
halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas 
dipan—dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat 
istirahat yang indah.” (Os. Al Kahfi (18): 30-31) 


.Allah Ta'ala berfirman, 


“Ini adalah kehormatan (bagi mereka). Dan sesungguhnya bagi 
orang—orang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, 
(yaitu) surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, di dalamnya 
mereka bertelekan (di atas dipan—dipan) sambil meminta buah-buahan yang 
banyak dan minuman di surga itu. Dan pada sisi mereka ada bidadari- 
bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa 
yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 687 


benar—benar rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya.” (Os. Shaad (38): 
49-54) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat 
yang aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air, mereka 
memakai sutra yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap- 
hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di 
dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari 
segala kekhawatiran), mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya 
kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari adzab neraka 
sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan 
yang besar.” (Os. Ad-Dukhaan (44): 51-57) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada 
orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air 
yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang 
tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamer (arak) yang lezat 
rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring, 
dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan 
ampunan dari Tuhan mereka sama dengan orang yang kekal di dalam 
neraka... .” (Os. Muhammad (47): 15) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan 
kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang 
bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap- 
hadapan. Mereka dikelingi oleh anak muda yang tetap muda, dengan 
membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari 
air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, 
dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa 
yang mereka inginkan. Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang 
bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi 
apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya 
perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, 
akan tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Dan golongan kanan, 
alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon biara 
yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan 


688 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan 
yang (banyak), yang tidak terhenti buahnya dan terlarang mengambilnya, 
dan kasur-kasur tebal lagi empuk. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka 
(bidadari—bidadari) dengan langsung dan Kami jadikan mereka gadis-gadis 
perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya, (Kami ciptakan mereka) untuk 
golongan kanan.” (Os. Al Waagi'ah (56): 13-38) 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Adapun orang—orang yang diberikan padanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini)' 
Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab 
lerhadap diriku. Maka orang itu berada pada kehidupan yang diridhai, 
dalam surga yang tinggi, buah—buahannya, dekat (kepada mereka 
dikatakan), "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang 
lelah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu'.” (Os. Al Haaggah 
(69): 19-24) 


Allah Fa'ala berfirman, 


“Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan 
memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan 
Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) 
surga dan (pakaian) sutra, di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas 
dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak 
pula dingin yang bersangatan. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat 
di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. 
Dan diedarkan kepada mereka bejana—bejana dari perak dan piala-piala 
yang bening laksana kaca, (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang 
telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka 
diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (Yang 
didatangkan dari) sebuah mata air sungai yang dinamakan Salabil. Dan 
mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila 
kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang 
bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana (surga) niscaya kamu akan 
melihat berbagai macam, kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka 
memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan 
kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada 
mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu 
dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).” (Os. Al Insaan (76): 11-— 
22) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 689 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena 
usahanya, dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya 
perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di 
dalamya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang terletak 
(di dekatnya), dan bantal—bantal sandaran yang tersusun, dan permadani- 
permadani yang terhampar.” (Os. Al Ghaasyiyah (88): 8-16) 


1217. Dari Abu Hurairah radhiyallahu “anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


Laga BN wo UT ... s 2. ... 0... sa. A krag 
Ost V3 Sp Ie YUL ta old As 133 3 AI JB 


Ski La Bb La 2 ka Pai sa . TA 0... 
Umi pela DG) patah OLI ya ta (JS ar Yy Kana 
25 Ns 2. lg 430 Ph 03 PL 
(O yamg LPS La el SAP LH P3 
“Allah Ta'la berfirman, “Aku telah persiapkan bagi hamba-hamba-Ku yang 
shalih sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah 
didengarkan oleh telinga dan tidak pula terlintas dalam hati seseorang, 
bacalah firman Allah dalam Al Gur'an: Seorang pun tidak mengetahui apa 
yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang 


menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan'.” (Os. As-Sajdah (32): 17) (HR. Bukhari-Muslim) 


1218. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda, 


BN Aa, Ar Ia TU ee See Tae aa 
dd Oh AA YG AG HE Yg ai Ema JA Uj 
Ad dp jas Yg ea os Yp ol HE 


“Barangsiapa masuk ke surga, niscaya ia akan bersenang-senang dan tidak 
akan merasa capek, tidak menjadi usang pakaiannya, serta tidak pudar 
kepemudaannya. Di dalam surga telah disiapkan sesuatu yang tidak pernah 
dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah 
terlintas dalam hati seseorang.” (HR. Muslim) | 


690 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





1219. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Ya Rasulullah, 
kabarilah kami tentang bangunan surga.” Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda, 


LAS BIG Aas ASI BALI Mba Kas 3, 55 23 
Ia pa alay PE 3 Gan 3 SA M5 


AG ai 5 Up alah 
“Batu batanya terdiri dari emas dan perak, semennya adalah minyak misik, 
batu-batu kecilnya adalah intan dan permata, dan tanahnya adalah 
za'faran. Barangsiapa memasukinya, niscaya ia akan terus bersenang— 
senang, tidak lelah dan bermasalah: ia kekal dan tidak pernah mati, 


pakaiannya tidak menjadi usang, dan kepemudaannya tidak Hi ” (HR. 
Tirmidzi dan Ibnu Hibban) Hadits hasan 


1220. Dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda, 


bat AA 9G Hua AS o AG gag Aan Ed ya j3 Sy 
Dp at NAGA UG Vai AN In Ud F3 BESI So 
Eng aan apa Ip 


“Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka seorang 
penyeru akan berseru, "Sesungguhnya kalian terus berada dalam keadaan 
sehat dan tidak akan pernah sakit untuk selamanya. Sesungguhnya kalian 
akan hidup terus dan tidak pernah mati. Sesungguhnya kalian akan terus 
dalam keadaan muda dan tidak pernah menjadi tua, dan sesungguhnya 
kalian akan terus berada dalam kenikmatan dan tidak pernah mendapat 
masalah-masalah'. Demikianlah makna dari firman Allah, “Itulah surga 
yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan '.” 
(Os. Al A'raaf (7): 43) (HR. Muslim) 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 61 





1221. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


ALA 2 


Gk PA ya ah pe bi ata bt J3 SPS Ol 
KG gi S Si » oi CI MAT 133 IP G3 
SN ID joe 


“Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla melengkapi surga dengan pagar yang 
batuannya terdiri dari emas dan perak. Kemudian Dia pancarkan di 
dalamnya sungai-sungai dan menumbuhkan pohon-pohon. Jadi tatkala 
para malaikat melihat keindahannya, mereka berkata, “Sungguh indah 
engkau, tempat tinggalnya para penguasa'.” (HR: Ath-Thabrani dan Al 
Bazzar). Diriwayatkan secara marfu', namun periwayatan secara mauguf 
lebih shahih. Hadits shahih 


1222. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


isl PSA al Wan 5! lil oa Ag La ah Jend 


Be Ja HA AN YA Sa bl YA Lai Ha 
Aa Aa 


“Akan masuk surga dari umatku ini tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu 
orang. Mereka semua saling berpegangan satu dengan yang lain, dimana 
tidaklah masuk yang pertama dari mereka hingga masuk yang terakhir 
darinya. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama di malam hari.” 
(HR. Bukhari-Muslim) 


1223. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda, 


dy 02 


Less Dying Y Adi ai Pin 2ye de yo 2 ci P3 J3 
AN 5 KA 2 SN 43 aa) dabsra V3 ajaaa Y, 


692 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


. 9. 9g Ja 013 8... 


"3 o 58, Nian ran PA eni 
WEI Ala Ae JSI) Tlah ena SNN jaka aa, 
Te HAN aa 7 Pata . ... 0 2 as 34 “aga 
Yg 3 JUAI Y ym ya Ad hy ya ea Ha Ga 


Pd 
Gi. ok 


9 5 . ec 3d 5 

UA6 3G UN 0 ph Il) AB er jB Ga 
“Kelompok pertama yang akan masuk surga adalah orang-orang yang 
wajahnya bagaikan bulan purnama di malam hari. Mereka tidak meludah 
dan buang hajat di dalamnya. Gelas-gelas mereka dari emas, sisir-sisir 
mereka dari emas dan perak, tempat pembakaraan mereka berisi kayu 
wangi (Bukhur), dan keringat mereka adalah minyak misik. Setiap satu 
orang dari mereka mempunyai dua istri yang terlihat bagian dalam betisnya 
dari balik dagingnya. Tidak ada pertentangan dan kebencian di antara 
mereka. Hati mereka satu dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah 
pada pagi dan sore hari." (HR. Bukhari-Muslim) 


1224. Dari Ugbah bin Ghazwan radhiyallahu 'anhu, dia berkata dalam 
khutbahnya, “Sungguh telah disampaikan kepada kami —dari Rasulullah-, 


3 
Os 8... 8. 


0. or gata Lot Lo 1 0... co 2 
N die 23, cet) k' sagi kmi pajlan uya Una Uya L ol 
. 1 . Sg 1d 
(ena Pena 


“Sesungguhnya jarak antara dua daun pintu surga adalah empat puluh 
(tahun) perjalanan, dan sungguh akan datang suatu hari dimana pintu itu 
akan menjadi sesak karena banyaknya manusia". (HR. Muslim) 


1225. Dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, 


Ia eye PAN SAN TAN Ja Pa . pa PA Ta EA En 
Jang US) Oly Rm AI) ori Upi aa Bakalan Lai JAS uya 

ce 3 Pe K8 pama up 

, 2... O—. - 
“Barangsiapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan 
kaum muslimin (mu'ahad), niscaya ia tidak akan mencium bau surga 
padahal baunya dapat tercium hingga jarak lima ratus tahun perjalanan.” 
(HR. Ibnu Hibban) Hadits shahih 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 693 


1226. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda, 


MA Kenang ALA GA 


052 0. ce a 031 0 or gs... AU Tn 0. 8 9 “3 
HAN SA Cai ade Bai Ugal (3 gal We Uji 


“Sesungguhnya telah disiapkan bagi orang-orang mukmin sebuah kemah 
dari permata di dalam surga yang panjangnya enam puluh mil. Di dalam 
kemah tersebut telah ada istri—istrinya yang tidak melihat antar satu dengan 
yang lainnya.” (HR. Bukhari-Muslim) 


1227. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda, 


5 . . . aa." aa . . 
ES YAI IE Oma 3 Aya AL Tel Gi PSU 
g 2 .. " . 3 x a . 

ab gg Hip an LA 
“Al Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga. Sisinya terbuat dari 
emas, salurannya terbuat dari intan dan permata, tanahnya lebih baik 
daripada minyak misik, airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari 


salju.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Menurut Tirmidzi hadits ini hasan 
Shahih. Hadits shahih 


1228. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


.... .. , & On Pam ON A0. 
Wali Y pe BL lb 3 SI Sih SR Ts do 
“Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, di mana seorang 


pengendara akan berjalan di dalam bayangannya selama seratus tahun, 
namun ia tetap saja berada di dalamnya." 


694 —- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


Anas berkata, “Jika kamu menghendaki maka bacalah Jirman Allah Ta'ala, 
Dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah'.” (Os. Al 
Wagi'ah (56): 30-31) (HR. Bukhari) 


1229. Dari Ibnu Abas radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


HP pe 3... NN An PAT 0.9 40.9 LI .. Png 
8 yan aa AN Oa te Pas SA La Maan ad Jai 
3. Bie Sa an Aan Na 0II LI 0 o 
ren YG JS JET SG ena Malaka Ula Ja 
No.0 20,2 01 95 - 3 Pa -  £ PA Pc. 
AA Uh Oa BU Ga al JA Ga dah GA Ia Va 
“Pohon kurma yang berada di dalam surga mempunyai akar dari permata 
hijau, pelepahnya adalah emas merah, dan dedaunannya adalah pakaian 
dan perhiasan untuk penghuni surga, buahnya besar bagaikan timba: lebih 
putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih lunak dari mentega, dan tidak 


berbiji.” (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya dan Al Hakim). Menurut Al Hakim 
hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. Hadits shahih 


1230. Dari Al Barra" bin Azib radhiyallahu 'anhu, mengomentari firman 
Allah Ta'ala, “Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya." 
(Os. Al Insaan (76): 14), dia (Al Barra") berkata, 


.. r. 2 ende Leg ai .5. “aa Naa 

Gamelan 193) LL dl JUS Sa OS adi Ya Dj 
“Sesungguhnya penduduk surga itu akan memakan buah-buahan di dalam 
surga dalam keadaan tidur, duduk dan bertelekan.” (HR. Al Baihagi). Di 


dalam kitab A/ Ba'ats wa An-Nusyur secara mauguf, dengan sanad yang 
hasan. Hadits hasan 


1231. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, Salman Al Farisi berkata 
kepadanya, “Wahai Jarir, tahukah kamu yang dimaksud dengan kegelapan 
pada hari Kiamat?” Aku berkata, “Tidak.” Salman Al Farisi berkata, "Yaitu 
kezhaliman yang diperbuat oleh manusia antara sesamanya.” Kemudian 
Salman Al Farisi mengambil sebuah batang kayu kecil dan berkata, “Wahai 
Jarir, jika engkau mencari yang semacam ini di dalam surga, maka kamu 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 695 


tidak akan mendapatkannya.” Aku berkata, “Ya Abu Abdullah, kalau 
demikian di manakah pohon kurma dan pepohonan yang lainnya?” Beliau 
(Salman Al Farisi) berkata, 


0 3. 


PE LAN II Gel 


“(Hanyalah yang engkau dapati) akar pohon yang berupa permata dan emas, 
dan bagian atas pohon itu penuh dengan buah.” (HR. Al Baihagi) Sanadnya 
hasan. Hadits hasan 


1232. Dari Sulaim bin Amir, dia berkata, “Dulu para sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata, “Sesungguhnya Allah terkadang 
memberi kemanfaatan kepada kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan oleh orang—orang Arab Badui'.” Sulaim berkata, “Pada suatu hari, 
seorang Arab Badui datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala 
telah menyebutkan, bahwa di dalam surga terdapat sebuah pohon yang 
membuat celaka seseorang, padahal aku menyangka bahwa di dalam surga 
tidak ada lagi yang dapat memudharatkan seseorang”. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya, 


Te “ 
"Pohon apakah itu?” 


Laki-laki itu berkata, “Pohon bidara (sidr), karena pohon tersebut berduri 
dan dapat membuat mudharat bagi sescorang”. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 


ai Sa ai Sdn Go po DA bat 


“Bukankah Allah telah berfirman, “Berada di antara Makar bidara yang 
tidak berduri" (Os. Al Waagi'ah (56): 28). Allah Ta'ala telah mencabut duri 
yang berada di pohon itu dan menggantinya dengan buah-buahan yang 
terdiri dari tujuh puluh dua rasa yang berbeda'.” (HR. Ibnu Abu Ad-Dunya) 
Sanadnya hasan. Diriwayatkan pula dari Sulaim bin Amir, dari Abu 
Umamah radhiyallahu “anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


696 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


1233. Dari Jabir radhiyallahu "anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


id Ne Pad NN Sr uan Kal geo, 20 Laba Sig 232, 
Ody Yg Opb V7 Oyas lh V7 Oni laa Al Jl JS L 
- 0 Se 2 0 G1 TPA . 4 ,-. 8 0, “3 Oo 2-1 -$ 
KN Ci O yag Dewa di San) elo Hah Lal 

Dai O yak CS 
“Para penghuni surga makan dan minum, namun tidak meludah, tidak 
buang air besar, dan tidak buang air kecil. Kotoran mereka adalah keringat 


yang baunya seperti minyak misik. Mereka akan bertasbih dan bertakbir, 
sebagaimana mereka menghirup dan menghembuskan nafas.” (HR. Muslim) 


1234. Dari Zaid bin Argam radhiyallahu 'anhu, dia berkata, “Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam pernah mendatangi seorang Yahudi, lalu orang 
tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, engkau menyangka bahwa penghuni 
surga itu makan dan minum'. Kemudian orang itu berkata kepada sahabat— 
sahabatnya, “Jika ia (Muhammad) membenarkannya, maka aku akan 
mendebatnya”. Selanjutnya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 


Anti sa za? tas... tt . 4 2 Pap T 
aa 3 Jr) ULP dad RA Ol dg JASA yak SA La 
£ Kalla gd CAKE pa 

“Benar, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Sungguh 


seseorang dari mereka benar-benar akan diberi kekuatan makan, minum, 
dan berhubungan (jima') seperti kekuatan seratus orang'. 


Mendengar itu, orang Yahudi tersebut berkata, “Bukanlah orang yang makan 
dan minum, perlu membuang hajat?” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
wasallam bersabda, 


2... SALA penat . 2 LN. Na eta. Bo 0. Dana 0 de 
and IS ole Ip Saad Jita pd ylor Uya (jasa OS Hr 
"Kotoran mereka berupa keringat yang mengucur dari kulit-kulit mereka 


laksana minyak kasturi (misik) hingga perutnya mengisut (mengerut)'.”" 
(HR. Ahmad dan An-Nasa'1). Sanadnya hasan. 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih -—- 697 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan ini redaksi dari Ibnu Hibban. 
Hadits hasan 


1235. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya, dari Syuraih dari Ubaid, dia 
mengatakan bahwa Ka'ab berkata, 


EL 0g IN IA ae FA SA ya ae WP 
023. of 


pantai 


“Kalau sehelai pakaian penduduk surga dikenakan pada hari ini, maka 
seluruh orang yang melihatnya akan pingsan, karena pandangan mereka 
tidak akan mampu menatapnya.” Hadits shahih 


1236. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


o 033 2 P 35. 8 .L ... 9 9.2 cak og Pn. 
AA JA ig AB IS EPL Ud Sd go 
(NATA) 


7 7 7 kd 4 . ed 

435 233 Kala gl On | MG ES OPS aah 
kd ga san NA 2 1 Y LJ o1.£ o ANA Sae 
DV) AS Van 335 Ad AN) senilai das US 
$ yA 9 ren 8 Fan Tag 5 Land 
VA) EMS Uang doojl Aa ON) 31 Oo ag 
“Sesungguhnya di dalam surga terdapat pasar yang didatangi oleh para 
penghuni surga setiap hari Jum'at. Saat itu bertiuplah angin dari utara 
mengenai wajah dan pakaian-pakaian mereka, maka bertambah cantik dan 
indahlah wajah dan pakaian-pakaian mereka. Tatkala mereka kembali 
menemui keluarga-keluarga mereka, berkata para keluarga mereka, "Demi 
Allah, sungguh bertambah indah pakaian dan bertambah cantik wajah 
kalian'. Maka mereka berkata, "Demi Allah, -justru— kalian yang bertambah 

cantik, dan bertambah indah pakaian—pakaian kalian'.” (HR. Muslim) 


1237. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu "alaihi wasallam bersabda, 


698 --- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 





- 


5 US sos aa Ja H3 YAN Ia JS Po 
YG) oran (33) Ja daa Iu S AN Orang 
Kah Yi ons ala ulu bai JL Ela 333 EU 33 


3. 2 : 
| 


(Sa Jo 


Dp (en La Yani sig th oa Oa Jaa 
kal SA SS BELA SU Ia) 


“(Kelak) Allah Ta'ala akan berfirman kepada penduduk surga, “Wahai 
penduduk surga'. Mereka berkata, "Ya Allah, aku sambut panggilan dan 
keberkahan-Mu, dan seluruh kebaikan itu berada di tangan-Mu'. Allah 
Ta'ala berfirman, "Apakah kalian ridha dengan apa yang kalian dapatkan?' 
Mereka berkata, "Bagaimana kami tidak ridha, sedangkan Engkau telah 
memberi kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorangpun dari 
makhluk-Mu'. Allah Ta'ala berfirman, "Maukah kalian dengan yang lebih 
baik dari itu?" Mereka berkata, “Nikmat apa lagi yang lebih baik?' Allah 
berfirman, “Aku akan memberikan keridhaanku kepada kalian dan Aku tidak 
akan marah kepada kalian setelah waktu ini untuk selamanya'.” (HR. 
Bukhari-Muslim) 


1238. Dari Shuhaib radhiyallahu 'anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


aj 3 oya Ja age da Sa af Jas 
IE UE 32 Endi Us Ai Sena Tata ll Aan 


M3 Ka II Ha 5 Njasl US Ud GAS 
Ginga ES FS ajal ) SW la 


“Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah Ta'ala 
berfirman, “Inginkah kalian aku berikan tambahan?" Mereka berkata, 
“Bukankah Engkau telah menjadikan wajah kami putih, memasukkan kami 
ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka?'” Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Pada saat itu, Allah pun 


Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih --- 699 





menyingkap hijab-Nya, maka tiadalah pemberian yang lebih mereka senangi 
daripada memandang wajah Rabb mereka.” Selanjutnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca firman Allah, “Bagi orang-orang 
yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya 
(kenikmatan melihat Allah).” (Os. Yuunus (10): 25) (HR. Bukhari-Muslim) 


700 -—- Hadits Shahih Keutamaan Amal Shalih 


